INFO 


www.infolinux.web.id Maret 2004 


Rp23.800 « 1 CD 


Jahmolouji Jabat una 
dengan Linux 


“NyavU' aa 
Yinyargian Gas 


Dapatkan Lebih dari 
Anjuta 
Lebih Teratur dengan 
Korganizer 

Pascal di Linux 

KDE, Seleraku 

Mengenal Gentoodan 
Instalasinya 

Extreme Programming 
dengan Ant 

Mengawasi Sistem Linux 
dengan Syscalltracker 
Menggambar dengan 
OpenOffice.org Draw 
PHP-GTK 


8199 51521301063 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Jaringan dan CD-ROM 


inux lahir dan berkembang dalam 

era jaringan komputer. Linus 

Torlvalds pertama menyebarkan 
sistem operasi ciptaannya itu dengan 
mengirim pesan teks ke berbagai 
komputer melalui suatu sistem jaringan. 
Saat ini, Linux dikembangkan secara 
gotong-royong oleh banyak pemrogram 
dari seluruh dunia, juga karena adanya 
jaringan yang populer disebut Internet. 
Perkembangan pesat jaringan ini diikuti 
dengan penemuan CD-ROM, yang sangat 
berperan dalam penyebaran data, 
sehingga lahir berbagai distro Linux dalam 
bentuk CD-ROM. Tidak diragukan lagi, 
peran jaringan dan CD-ROM memang luar 
biasa, dalam arti positif maupun negatif. 

Salah satu contoh pengaruh negatif 

jaringan, program virus yang bisa 
mengganggu kerja Anda, sangat mudah 
menyebar melalui jaringan. Dan karena 
virus-virus itu dibuat untuk sistem operasi 
bukan Linux, maka Anda pengguna Linux 
pasti lebih tenang bekerja dalam jaringan 


Meskipun server-server Linux juga 
terganggu karena dilewati oleh banyaknya 
virus ini. 

Contoh kemudahan yang diberikan 
jaringan, Anda dapat bekerja di komputer 
mana saja untuk mengakses data di server 
atau komputer Anda. Misalnya, Anda 
dapat bekerja di Linux untuk mengakses X 
Window atau bahkan MS Windows di 
komputer lain, dan sebaliknya, dengan 
VNC (Virtual Network Computing). Selain 
memberi kemudahan, jaringan juga 
membantu menghemat biaya pengadaan 
hardware. Bayangkan, 60 komputer tanpa 
harddisk dalam suatu kantor, dapat 
dilayani oleh sebuah server Linux, 
misalnya dengan sistem diskless LTSP 
(Linux Terminal Server Project). 

Lalu apa peran CD-ROM selain untuk 
memudahkan distribusi data? Inilah yang 
rupanya belum atau tidak dimanfaatkan 
oleh pembuat beberapa sistem operasi 
selain Linux. CD-ROM, dibantu dengan 
RAM komputer, sangat berguna untuk 
belajar dan bekerja, tanpa harddisk. 
Distro-distro Linux seperti Knoppix, 
MandrakeMove, Dino-STUX, Movix, dan 
ROSe, telah membuktikan betapa 
serasinya pasangan CD-ROM, jaringan, 
dan Linux. CD /InfoLINUX edisi ini berisi 
antara lain Dino-STUX, Movix, dan ROSe. 
Ketiganya memiliki target yang berbeda, 
yaitu sebagai desktop, multimedia, dan 
mesin kasir, namun sama-sama bisa 
untuk bekerja dalam jaringan. Lebih lanjut 
silakan simak rubrik “Ulasan CD” dan 
“Utama”.A 


DARI REDAKSI 


Seuntai Kata Dari Kami 


daripada pengguna sistem operasi lain. Rusmanto (rus @infolinux.co.id) 


Pemimpin Umum: Mario Alisjahbana. Pemimpin Usaha: Millie Stephanie. Pemimpin Redaksi: Rusmanto. 
Redaktur Senior: Anton R. Pardede, Effendy Kho. Redaktur Eksekutif: Budi Rahardjo, I Made Wiryana, 
Michael S. Sunggiardi. Redaksi: Arif Yuliardi. Staf Bahasa: Renny Fitriastuti. Sekretariat Redaksi: 
Evawani Utami Putri. Kontributor: Ariya Hidayat, Noprianto. Tata Letak & Ilustrasi: Totok Waluyatmoko 
(Manager), Lely Yulaena, Ria Canceria. Iklan, Promosi & Kerjasama: Lely Ch. Musar (Manager), 
Imam Ariyanto, Indran B. Sapto, Meladi Krisbiono. Sirkulasi: Purwaluyo. Keuangan: Deetje Monoartfa. 
Alamat Redaksi: Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430, Telepon: (021)315-3731, 230-5318, 316- 
2108, Faksimili: (021)315-3732. Alamat Sirkulasi: Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP - Kawasan Industri 
Pulogadung, Jakarta 13930, Telepon: (021)4682-6816, 461-6779, Faksimili: (021)4682-6817. 
Penerbit: PT Info Linux Media Utama. Pencetak: PT Dian Rakyat, Jakarta. Isi di luar tanggung jawab 
percetakan. 


www.infolinux.web.id 


INDONESIA 
TATLER 


-#LINUX 
9 


Majalah Wanita Mingguan 


mobilmotor 


BACAAN PENGGEMAR OTOMOTIF 


NOOK 
PC Media 
PERKAWINAN 


SALON 


Majalah Rambut & Kecantikan 


WARTAEKONOMI 


Alamat Sirkulasi: 

Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP 
Kawasan Industri Pulogadung, 
Jakarta 13930 

Tel. (021)4682-6816, 461-6779 
Faks. (021)4682-6817 


InroLINUX MARET 2004 


3 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


-LINU2 


Teknologi 


dengan Linux 


Linux dapat digunakan untuk 
membantu memenuhi kebutuhan 
komputasi Anda. Kita akan melihat 
beberapa teknologi tepat guna yang 
berbasiskan Linux. Beberapa di 
antaranya dapat menghemat 
banyak pengeluaran Anda. 


Sonic Gear Kaffeine Media Enigma 

Audiobox A31 OFX Player 0.3.2 Ingin memainkan game sederhana 
Linux kini semakin dekat dengan Kali ini, kita akan membahas salah namun memiliki tampilan halus, 
dunia multimedia. Kali ini, kami satu aplikasi multimedia pemutar suara yang realistis, dan tidak mem- 
mendapatkan kesempatan untuk video yang cukup layak untuk buat kepala tambah pusing? Cobalah 
menguji salah satu speaker dari Sonic digunakan: Kaffeine Media Player. Enigma! 


Gear, yaitu Audiobox 310 FX. 


4” InroLINUX MARET 2004 www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


DARI REDAKSI 3 
ULASAN CD 

Distro-distro Mini Spesial 6 
SURAT PEMBACA 10 
BERITA 


Hacking Tools Paling Populer 12 
Selama Tahun 2003 

Tanggapan Lain Linus 12 
untuk SCO 

Oracle mendukung Desktop 12 
Linux 

Oracle Mulai Dukung Asianux 13 
Reactos 0.2 Final 13 
Nokia akan Menggunakan 13 
Python 


OPINI 

I Made Wiryana: 14 
Dari Antartika hingga Terbang 

ke Mars 

Budi Rahardjo: 15 
"Kesukuan" Sistem Operasi 

yang Berlebihan 

Michael S. Sunggiardi: 16 
Web SCO Diserang MyDoom 


KLINIK 18 
ULASAN 
Pengantar: Linux, Sistem 22 


Operasi Masa Depan 
Sonic Gear Audiobox A310FX 23 
Sonic Gear Audiobox K350 FX 23 


Whale USB2.0 High Speed 8 in1 24 
MCPRO MultiMedia 24 
Card 256MB 

Billionton Secure Digital Card 25 
256MB 

MCPRO Compact Flash 256MB 25 


PgAdmin3 1.0.2 27 
Kaffeine Media Player 0.3.2 28 
Xmule 1.4.3 29 
Enigma 30 
Pingus 0.6.0 31 
BISNIS 


“Ngebor" Minyak dan Gas 44 
Bersama Linux 


KOMUNITAS 47 
FEATURE 

Sisi Humor Linux 148 
TUTORIAL 

Dapatkan Lebih dari Anjuta '” 50 
Lebih Teratur dengan 54 
Korganizer 

Pascal di Linux 56 
KDE, Seleraku 63 
Mengenal Gentoo dan 68 
Instalasinya 

Extreme Programming 70 
dengan Ant 

Mengawasi Sistem Linux 33 
dengan Syscalltracker 
Menggambar dengan 77 
OpenOffice.org Draw 

PHP-GTK 79 


Linux Ready 26 


Mungkin Anda berniat membeli komputer atau periphera/ lain yang 
mendukung Linux. Sebelum niat Anda terwujud, ada baiknya Anda 


melihat Ulasan “Linux Ready”. Kali ini kami mengulas 3 produk berpredikat 


“Linux Ready”, yaitu: 


UCF Card | 


: | # 
8 SIA—— 


Samsung 
Syncmaster 152N 


Netac 
USB-CF-CARD 


| 
« 


Prolink 
Wireless CardBus PC Card 


www.infolinux.web.id 


Belajar dari 
HowTo dan 
Manual 


Hanya berbekal ijazah 
sekolah kejuruan 
menengah (STM), Arief 
Mulya Utama dipercaya 
mengelola aplikasi data- 
base berbasis Linux di 
perusahaan operator 
telepon seluler. Bahkan 
patch kernelnya diterima 
untuk pengembangan 
kernel Linux 2.6. 


InroLINUX MARET 2004 


5 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Distro-distro Mini Spesiz 


Kemerdekaan di dunia Linux dan free software menghasilkan banyak 
pilihan distro Linux untuk tujuan khusus. Distro-distro mini spesial edisi 
ini adalah ROSe untuk kasir, Movix untuk multimedia dan Dino-STUX 


untuk desktop. 


idak seperti MandrakeMove yang 
IT hanya bisa dijalankan dari CD, 

empat distro live-CD yang 
disertakan dalam CD /nfoLINUX edisi ini 
juga dapat diinstalasi ke harddisk. Keempat 
distro itu adalah Movix untuk multimedia 
dengan menu teks, Movix2 untuk multime- 
dia dengan menu grafis (X Window), dan 

Dino-STUX yang berbasis Slackware untuk 

desktop KDE, serta ROSe yang berbasis 

Knoppix Debian untuk mesin kasir atau 

Point of Sales (POS). 

ROSe dijadikan distro utama CD edisi 
ini, karena ukurannya kecil, hasil remaster 
Knoppix Debian. Sisa ruang CD diisi dengan 
file-file iso distro yang lain, dan KDE 3.2 
untuk distro Red Hat atau Fedora. Struktur 
direktori CD ini sebagai berikut: 

@ KNOPPIX/ berisi semua file yang 
dibutuhkan untuk menjalankan distro 
ROSe edisi Kasir. 

@ movix/ yang berisi dua file (image) ISO 
distro MoviX (movix-0.8.1pre5-iso.zip) 
dan MoviX2 (movix2-0.3.1pre4-iso.zip). 

@ dino/ yang berisi sebuah file ISO distro 
Dino-STUX, dino-stux-linux-0.6.4.iso 

@ kde32/ yang berisi seluruh file RPM 
untuk KDE versi terbaru 3.2. 


ROSe edisi kasir 

ROSe tidak ada hubungan dengan nama 
penulis. ROSe dikembangkan oleh Rab 
Linux Indonesia (www.rab.co.id) yang 
dipimpin Owo Sugiana. Selain edisi kasir, 
ROSe juga telah dikembangkan menjadi 
ROSe edisi game yang berbasis distro 
Knoppix InfoLINUX. ROSe edisi game yang 
dapat memainkan game Linux, Windows, 
DingDong, dan PlayStation ini akan 
disertakan dalam Buku Mini InfoLINUX 
tentang game. 

ROSe edisi kasir ini didesain dapat 
berjalan pada komputer kuno, misalnya 
dengan prosesor 486 dengan RAM 16 MB 
dan kapasitas harddisk 500 MB. Agar 


6 InroLINUX MARET 2004 


ukurannya kecil dan ringan, ROSe tidak 
menyertakan X Window. Ini sesuai dengan 
tujuan pengembangan, yaitu sebagai mesin 
kasir atau POS yang memiliki menu berbasis 
teks atau Text User Interface (TUI). Mesin 
kasir ini memiliki tampilan yang mirip dengan 
mesin-mesin kasir di supermarket. Dengan 
menu berbasis teks ini ROSe cukup mudah 
digunakan. TUI bukan CLI (Command Line 
Interface) yang harus mengetikkan perintah- 
perintah, tapi cukup menggeser kursor dan 
menekan Enter. 

ROSe edisi kasir ini lebih ditujukan untuk 
Anda yang ingin mencoba Linux berbasis 
teks dan mesin kasir, sebelum Anda 
menginstalasi ke harddisk. Karena ROSe 
berbasis Knoppix yang lengkap, ROSe 
sudah menyediakan beberapa tool untuk 
setup jaringan. 

Jika Anda ingin menggunakan ROSe 
untuk mesin kasir nyata atau POS, Anda 
harus menginstalasinya ke harddisk yang 
kosong berkapasitas minimal 500 MB, 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Setup Bios agar komputer Anda dapat 

boot dari CD. 

@ Pastikan komputer Anda sudah diset 
BIOS-nya agar dapat boot dari drive 
CD-ROM. 

@ Jika belum bisa boot melalui CD- 
ROM, saat komputer pertama 
menyala, tekan DEL atau F2, atau 
tombol lainnya, tergantung jenis 
BIOS. Cari bagian yang mengatur 
urutan booting. 

@ Pilih CD-ROM sebagai alternatif 
pertama. 

@ Simpan hasil perubahan. 

@ Masukkan CD InfoLINUX ke dalam 
drive. 

@ Reboot komputer. 

2. Keluar dari program Kasir dan Anda 
akan menjumpai prompt root (#). 

3. Jalankan “rose-install” dan ikuti langkah- 
langkah instalasi. 


www.infolinux.web.id 


4. Restart komputer dan jangan lupa untuk 
mengeluarkan CD dari drive-nya agar 
proses boot langsung ke harddisk. 

5. Setelah login, jalankan “kasir-setup” dan 
ikuti langkah-langkah instalasi Kasir. 

6. Anda dapat menjalankan program Kasir 
dengan perintah “kasir”. 


Penjelasan selengkapnya tentang 
program Kasir dan ROSe edisi Kasir dapat 
Anda baca di www.rab.co.id. 


MoviX dan MoviX2 

Anda ingat InulLinux? Itu adalah distro Linux 
turunan MoviX (movix.sourceforge. net atau 
movix.sf.net), lebih tepatnya eMoviX, yaitu 
MoviX yang sudah menyatu dengan file-file 
multimedia, dalam hal ini video “free” Inul. 
MoviX adalah distro Live-CD spesial untuk 
multimedia, dengan program-program 
utamanya sebagai berikut: 

Syslinux v2.00 

Mplayer v0.92 

Slackware v8.0 

Linux kernel v2.4.22 

Perl 5.8.0 

Curses-UI 0.76 01 

BusyBox 0.60.5 

ALSA 0.9.8 


MoviX dikembangkan dari distro 
Slackware dengan modus teks tanpa X 
Window, namun memiliki menu TUI (Text 
User Interface). Sedangkan MoviX2 (MoviX 
kuadrat), adalah MoviX dengan aplikasi 
berbasis GUI (Graphical User Interface). 
Berikut ini daftar program utama MoviX2: 
Syslinux v2.00 
Mplayer v0.92 
Slackware v8.0 
Linux kernel v2.4.22 
XFree86 4.3.99.10 
Lirc 0.6.6 
BusyBox 0.60.5 
ALSA 0.9.8 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


Cari nama TI Ctr1-K membuat kartu stok 


ji Kode Nama 


Stok 


Harga 


10| 1014 4.500 0,00 tom ENYA 
11| 1015 (JAMBU CINCALO 6.000 0,00 Tani 

12) 1002 JERUK PONTIANAK 6.509 0,00 (To xoxe 
13) 1012  IkEtimun 1.500 0,00 

14 1019 (MANGGA GEDONG 15.000 0,00 AR 

15) 1018  ImancGa GoLEk 4.800 0,00 

161 1017 — IMANGGA HARUMMANIS 5.500 0,00 

1271| 1016 IMANGGA INDRAMAYU 7.500 0,00 

18) 1000 (nanas 2.000 0,00 

19) 1021  Inancka 4.700 0,00 

zol 1006 (pepaya 2.500 0,00 

21l 1002 (RAMBUTAN RAPIAH 8.000 0,00 

z2| 1005  ISALAK BALI 2.500 0,00 

231 1004  IsaLak ponDoH 4.000 0,00 Koe 
241 1003 ISEMANGKA KUNING 3.000 0,00 Ta 

25| 1001 ISEMANGKA MERAH 2.500 0,00 21002 


Pencari 10?/12 08:24:20 PA tap inna 


441.500 


Potongan 


Nama barang | Harga | sunah Potongan | Subtotal 


& Daftar Pembelian ROSe Kasir. 


MANGGA HARUMMANIS 
JERUK PONTIANAK 


5.500 
6.500 


50,00 
25,00 


0,00 
0,00 


275.000 
162.500 


HA.ble 


Nama barang Harga Jumlah| Potongan | Subtotal | 


311023 


& Daftar Barang ROSe Kasir. 


MoviX dan MoviX2 menggunakan 
Mplayer untuk memutar file-file multimedia, 
seperti VCD, DVD, MP3, OGG, Audio-CD, 
AVI, MPEG, dan lain-lain. Keduanya juga 
mampu menampilkan file gambar, seperti 
PhotoCD, jpeg, ppm, gif, tiff, xwd, bmp 
dan png. Yang membedakan keduanya 
hanya masalah user interface, MoviX 
menggunakan TUI yang dibuat dengan 
program Perl dan Curses-UI, sedangkan 
MoviX2 menggunakan GUI dengan 
program XFree86 (X Window). 

Dua file MoviX dan MoviX2 dalam CD 
edisi ini (hasil download dari htto:// 
prdownloads.sourceforge.net/movix/) 
masih berbentuk zip, sehingga Anda harus 
mengekstrak dan merekam/membakar 
(burn) ke CD-R atau CD-RW sebelum 
menggunakannya untuk memutar musik 
atau video. Untuk mengekstrak file zip, 
Anda dapat menggunakan unzip atau 
program pengekstrak lainnya seperti Ark (X 
Window) dan WinZip (MS Windows). 
Program perekam CD di Linux antara lain 
cdrecord, k3b, dan xcdroast. Sedangkan 
program perekam CD di Windows antara 
lain adalah Nero dan Easy CD Creator. 

Berikut ini cara mengekstrak dengan 
perintah unzip dan merekam file iso 
(ISO9660) dengan perintah cdrecord di 
Linux, kemudian (jika Anda suka) dapat 
memindahkan dari CD ke harddisk. 


1. Unzip 

Misalnya, Anda ingin mengekstrak file 
MoviX2 yang ada di direktori /mnt/cdrom/ 
movix/ ke direktori /tmp. 


APEL MALANG 9.000 
6.500 


14.800 


2,78 
1,08 
3,89 


0,00 
0,00 
0,00 


25.020 
JERUK PONTIANAK 
DURIAN PETRUK 


2.020 
57.572 


& Daftar Penjualan ROSe Kasir. 


# unzip -d /tmp Imnt/cdrom/movix/ 
movix2-0.3.1pre4-iso.zip 
# cd /tmp/movix2-0.3.1pre4-iso/ 


# Is - 

total 53080 

-IW-r—r— 1 rus rus 1055 Nov 26 
09:45 AUTHORS 

-IW-r—r— 1 rus rus 12743 Nov 26 
09:45 ChangeLog 

-IW-r—r— 1 rus rus 17996 Nov 26 


09:45 COPYING 
-IW-r—r— 1 rus rus 53987328 
09:37 movix2-0.3.1pre4.iso 


Nov 26 


-IW-r—r— 1 rus rus 878 Nov 26 
09:45 NEWS 

-IW-r—r— 1 rus rus 36169 Nov 26 
09:45 README 

-IW-r—r— 1 rus rus 33845 Nov 26 
09:45 README.fr 

-IW-r—r— 1 rus rus 32818 Nov 26 
09:45 README.fr.html 

-IW-r—r— 1 rus rus 41976 Nov 26 
09:45 README.html 

-IW-r—r— 1 rus rus 1078 Nov 26 
09:44 README.ISO 

-IW-r—r— 1 rus rus 39817 Nov 26 
09:45 README.pl.htmi 

-IW-r—r— 1 rus rus 24353 Nov 26 
09:45 README.pt-br 

-IW-r—r— 1 rus rus 32357 Nov 26 
09:45 README.pt-br.html 

-IW-r—r— 1 rus rus 1038 Nov 26 


09:45 README.translation 
Hasil unzip menunjukkan bahwa file 


ISO MoviX2 berukuran sekitar 50 MB. 
Jika Anda juga unzip file Movix akan 


www.infolinux.web.id 


mendapatkan ukuran ISO MoviX sekitar 
30 MB. 

Informasi lengkap tentang MoviX dapat 
Anda peroleh dari file teks README atau 
web README.html. 


2. Cdrecord 
Sebelum mulai merekam, Anda harus 
mengetahui di mana letak drive CD-RW. 
# cdrecord -scanbus 
scsibus0: 
0,0,0 0) " 
0,1,0 1) 'LITE-ON' 'LTR-52246S' '6SOC' 
0725012115 
053013) 


Tampilan di atas menunjukkan komputer 
berisi drive CD-RW bermerk LITE ON 
dengan kode device atau dev — 0,1,0. 
Kode dev-—0,1,0 digunakan dalam 
menjalankan cdrecord untuk menulis atau 
menghapus CD-R/CD-RW. 


Contoh 1: Merekam ke CDR/CDRW 
Cdrecord akan menuliskan atau membakar 
file ISO yang ada di direktori /tmp (/tmp/ 
movix2-0.3.1pre4-iso/movix2- 
0.3.1pre4.iso) ke sebuah CD-R atau CD- 
RW dengan kecepatan 16X. (-v artinya 
verbose, untuk menampilkan proses kerja 
cdrecord di layar monitor). 

# cdrecord -v dev-0,1,0 speed - 16 /tmp/ 
movix2-0.3.1pre4-iso/movix2-0.3.1pre4.iso 


Contoh 2: Menghapus CD-RW 


Jika Anda ingin merecdrecord akan 
menghapus seluruh isi (blank — all) CD-RW 


InroLINUX MARET 2004 7 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


OB? 536053 53053 53053 


OP 006 606 6 
Master 3D Contr 3D/ContF MPONIN) POmiCapt NPCNIL Iman IM Captu Line Line Cap 


& Movix2 menjalankan Mplayer. & Audio Mixer di Movix. 


dengan kecepatan 16X. 
# cdrecord -v dev-0,1,0 blank — all 
speed - 16 


3. Instalasi ke Harddisk, USB 

Pens, dan CompactFlash 
MoviX dapat diinstalasi ke harddisk, USB 
pen, dan CompactFlash card. Meng-copy 
MoviX ke media penyimpanan lain mirip 
dengan meng-copy file biasa. Namun, 
untuk berhasil melakukan boot, tidak 
mudah bagi pemula. Juga tidak seperti 
ROSe dan Knoppix yang sudah 
menyediakan program untuk menginstalasi 
ke harddisk. Anda harus memahami cara 
kerja Lilo, cara mempartisi, cara 
memformat, dan cara mengdit file teks. 
Anda dapat memanfaatkan CD Knoppix 
untuk menginstalasi MoviX ke harddisk. 
Silakan baca file README atau akses ke 
http://movix.sourceforge.net/Docs/ 
Tutorials/. 


Dino-STUX 

Anda ingin mencoba Slackware, tanpa 
harus instalasi? Gunakan STUX! Slackware 
terkenal sebagai distro yang instalasinya 
tidak mudah. Dino-STUX merupakan distro 
Linux Live-CD dengan desktop KDE, 
sebagai versi mini dari distro STUX yang 
berbasis Slackware 9.1 (htto:// 
www.gpstudio.com/Stux/). 

Sebagai Linux desktop, Dino-STUX 
memiliki kemampuan yang setara dengan 
desktop KDE seperti Linux umumnya. 
Sehingga STUX sangat cocok untuk belajar 
Linux tanpa mengganggu harddisk. Selain 


8 InroLINUX MARET 2004 


untuk bekerja sebagai desktop seperti 

aplikasi Office, Internet, dan multimedia 

(musik dan video), Dino-STUX juga dapat 

Anda gunakan sebagai demo disc atau 

rescue disc untuk memperbaiki Linux yang 

bermasalah. 
Berikut ini petunjuk singkat cara 
menjalankan Dino-STUX dari CD. 

1. Download file image atau iso Dino- 
STUX dari http://gpstudio.com/stux/ 
download.html. File iso Dino-STUX juga 
disertakan dalam CD InfoLINUX edisi 
Maret 2004. 

2. Burn file ISO tersebut dengan Nero 
(Windows), k3b, X-CD-Roast, atau 
cdrecord seperti dicontohkan dalam 
ulasan distro MoviX. 

3. Atur BIOS komputer agar pilihan 
pertama boot lewat CD-ROM. 

4. Masukkan CD Dino-STUX ke drive, lalu 
reboot komputer. STUX akan menam- 
pilkan logo dan beberapa informasi. 

5. Anda akan berhadapan dengan sebuah 
menu, editable atau removable, yang 
akan mengedit file /home/gp/stuxconf/ 
main-menu, sebagai berikut. 

Tekan ENTER untuk login ke text 
mode. 

Tekan X untuk start KDE dengan file 
konfigurasi X yang digunakan saat ini (/ 
etc/X11/XF86Config). 

Tekan D untuk start KDE dengan file 
konfigurasi X default (/etc/X11/ 
XF86Config-vesa-dga). Ini akan 
menggunakan vesa-frambuffer, dan file 
konfigurasi tidak dapat diedit. Jika 
Anda simpan, file XF86Config-vesa- 


www.infolinux.web.id 


dga akan menggantikan XF86Config. 
Tekan R untuk mengonfigurasi ulang X 
dengan mendeteksi hardware (mouse, 
monitor dan video driver), dan akan 
membuat baru file /etc/X11/ 
XF86Config. 

Jika ada masalah, Anda dapat memilih 
text mode, sebagai root, lalu edit file 
konfigurasi (/etc/X11/XF86Config, / 
etc/modules.conf, dil.) dan menyim- 
pannya di harddisk atau file iso dengan 
menjalankan “/home/gp/.sbin/ 
saveconf”. Reboot komputer dan coba 
kembali X Window-nya. 


. Jika Anda masuk ke KDE, login dengan 


user 'gp'. Jika Anda masuk ke text 
mode, login sebagai root. 

Konfigurasi jaringan. Anda dapat 
mengedit file init (/etc/rc.d/rc.inet1. 
conf) atau menggunakan start menu di 
X Window. 

K Menu |STUX | Config | Network 
configuration. 

Tapi jika Anda berada pada text mode, 
gunakan perintah “/home/gp/.sbin/ 
netconf-stux” dan ikuti petunjuk 
selanjutnya. 

Simpan semua file konfigurasi Anda, 
agar tidak hilang pada saat shut down 
atau reboot, dari start menu. 

K Menu|STUX (Save Configuration 
Jika Anda berada pada text mode, 
gunakan perintah “/home/gp/.sbin/ 
saveconf” dan ikuti petunjuk 
selanjutnya. 

Kedua cara ini akan menyimpan file 
'stuxconf.iso' pada partisi yang dapat 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Settings Window Help 


Secure Shell Server 
Samba Server 
:z! Network configuration 
Screen Capture Program (KSnapshot) 
Editors , 
Graphics ? kitem- O Files - One Directory 
3 More Programs 
Multimedia ? 1g Kcet 
? 9 Mail Client (KMail) 
? Gj News Reader (KNode) 
» : Internet Dial-up Tool (KPPP) 


1P Utilities P @ IRC Client (KSirc) 
Find Files AIM Client (Kit) 


Help 


Bookmarks 
Guick Browser 
Preferences 

KJ -j Recent Documents 


Lopster 


id Personal Files (Home) j A Mirabilis IC Clone for Unix (Lica) 


Web Browser (Mozilla) 
Remote Desktop Connection 


dl Run Command 


Ulasan Isi CD Edisi Ini 


- Sismb:/-Kongueror (| Seecwwer MM 220), 


gg -ioix 
New Snapshot | 
Save As... 
Most Used Applications - 
ES KSnapshot Print. 
Sa Captre mote (EiSrean 
YG cwiter Snapshot delay: (7 sec El 
@ Digital Camera Tool 
All Applications 
£ Edit 
(@ Edutainment 
(2 Games Help Out 
@ Digital Camera Tool 
& Internet G kou 
(@ Mulimedi ) KFax 
& Ofice (|, KGhostView 
BO Seting: "1 Kook 
G System » top. st 
2 site "gg KPDP 
(@ Lost & Found » ak Kulekshow 
@ Find File U) KView 
B Help ag The GMP 
Bian 7 A KColorChooser 
Actions Kanaan 
ne BE Kicontit 
(B tok Screen BA KRuler 
Logout... ra 
as "5 El snapshoti.png - KSna 
, 1 esa za E Aa @ 


& Desktop standar STUX. 


ditulisi (FAT32 atau Linux filesystem) 
atau membuat di harddisk dengan label 
'stuxconf'. Pada saat STUX boot di lain 
waktu, STUX akan mencari file atau 
harddisk dan melakukan mount untuk 
mengonfigurasi sistem. 

9. Reboot komputer untuk menguji 
apakah file konfigurasi berhasil 
ditemukan dan di-mount oleh proses 
init (/ete/rc.d/rc.S). 

10. STUX dapat diinstalasi ke harddisk 

melalui menu: 

K Menu|STUX (Utility |Hard disk 
installation and boot floppy. 

Jika login di text mode, perintahnya “/ 
home/gp/.sbin/hd-install”. 

. Untuk menjalankan perintah-perintah 
tambahan saat boot, edit file /etc/rc.d/ 
rc.local untuk konfigurasi sistem, atau 
letakkan program dalam direktori / 
home/gp/.kde/Autostart/ untuk 
konfigurasi user. 

12. Selamat mencoba. Informasi 
selangkapnya tentang STUX dan Dino- 
STUX dapat Anda baca dari http:// 
www.gpstudio.com/stux/. 


1 


— 


Instalasi KDE 3.2 di 

Red Hat/Fedora 

Awal Februari lalu KDE meluncurkan 
aplikasi desktop terbarunya, KDE 3.2. 
Instalasi KDE memang tidak semudah 
instalasi OpenOffice atau Mozilla, karena 
paket KDE 3.2 sangat banyak dan 
terdapat saling ketergantungan (depen- 
dency) dengan beberapa paket lainnya. 
Namun, dengan sedikit sabar dan teliti, 


& KDE 3.2 di Red Hat 9. 


Anda dapat segera menikmati KDE 3.2 
tanpa harus menunggu keluarnya distro 
terbaru. 

Berikut ini langkah demi langkah 
menginstalasi KDE 3.2 di Red Hat 9. 
Petunjuk ini juga dapat Anda coba di Linux 
Fedora, penerus Red Hat versi GPL. Tanda 
asterik (") di belakang nama paket berarti 
perintah itu berlaku untuk semua paket 
yang huruf-huruf depannya sama. 


1. Instalasi paket development 
KDE 3.2 membutuhkan beberapa paket 
development atau library. Jika pada saat 
Anda menginstalasi Red Hat atau Fedora 
telah memilih kumpulan paket develop- 
ment, langkah ini dapat dilewati. Jika 
belum, misalnya ada error saat menjalankan 
langkah 2, masukkan CD-2 Red Hat 9, lalu 
instalasi paket-paket yang dibutuhkan, 
misalnya sebagai berikut: 

# mount /mnt/cdrom 

# cd /mnt/cdrom/RedHat/RPMS 

# rpm -Uvh freetype-devel-" 

# rpm -Uvh fontconfig-devel-" 

# rpm -Uvh pkgconfig-“ 

# rpm -Uvh Xfree86-devel-“ 


2. Instalasi Red Hat Artwork 
dan Arts 

KDE 3.2 memerlukan beberapa paket ini, 

yang juga disertakan dalam CD /InfoLINUX, 

direktori kde32. Ganti CD Red Hat dengan 

CD InfoLINUX. 

# mount /mnt/cdrom 

# cd /mnt/cdrom/kde32 

# rpm -Uvh redhat-artwork-“ 


www.infolinux.web.id 


# rpm -Uvh arts-" 


3. Instalasi Library Ot 3.2 
CD dan direktori masih sama dengan 
langkah 2. 

# rpm -Uvh gt-3.2.3-“ 

# rpm -Uvh gt-devel- 


4. Unisntalasi kdeaddons 3.1 
# rpm -e kdeaddons-3.1-4 


5, Instalasi kdelibs dan 
kdebase 

Dua paket utama KDE setelah Ot adalah 

kdelibs dan kdebase. Jika ada error 

ketergantungan, sebaiknya penuhi dengan 

menginstalasi paket yang dibutuhkan, atau 

tambahkan -nodeps (dua dash), dengan 

risiko program tidak berfungsi normal. 

Contoh, instalasi kdelibs meminta Anda 

meng-uninstall kdebase-3.1. 

# rpm -e kdebase-3.1-12 —nodeps 

# rpm -Uvh kdelibs-“ 

# rpm -Uvh kdebase-" —nodeps 


6. Lain-lain 

Jika dua paket kdelibs dan kdebase berhasil 
diinstalasi, Anda sudah bisa mencoba KDE 
3.2 dengan menjalankan startx. Selanjutnya, 
Anda bisa memilih paket apa saja yang akan 
diinstalasi, misalnya kdenetwork, kdemulti- 
media, kdegraphics, dan kdeedu. 

# rpm -Uvh kdenetwork-3.1-“ —nodeps 

# rpm -Uvh kdemultimedia-" 

# rpm -Uvh kdegraphics-" 

# rpm -Uvh kdeedu-" Ka) 
Rusmanto (rus @infolinux.co.id) 


InroLINUX MARET 2004 9 


SURAT PEMBACA 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Pesan, Kesan, dan Ide Anda 


Kami dengan senang hati menerima pendapat serta saran Anda. Semua surat/e-mail yang masuk menjadi milik 
InfoLinux dan redaksi berhak menyuntingnya tanpa mengubah maksud serta tujuan. Kami tidak dapat membalas 
surat/e-mail Anda secara individu. Kirimkan surat/e-mail Anda ke: redaksi@infolinux.co.id. 


Membahas bisnis di 
Linux 

Redaksi /nfoLINUX, perkenalkan nama 
saya Teddy Iskandar. Saya adalah 
manajer TI sebuah perusahaan 
perdagangan di Jakarta. Sejak bulan Juli 
yang lalu, sejak Undang-undang HaKlI 
diterapkan, perusahaan kami mulai 
mempertimbangkan solusi-solusi yang 
lebih murah. Kemudian, beberapa virus 
yang menyerang Internet juga membuat 
kami kerepotan. Bahkan, kami 
mengalami beberapa permasalahan serius 
akibat virus tadi. 

Secara umum, kami sudah mulai 
tertarik dengan Linux. Tapi, sejujurnya, 
kami sedikit kesulitan untuk sepakat 
bahwa Linux dan software open source 
lain siap digunakan di lingkungan bisnis. 
Kami memiliki beberapa pertanyaan 
sehubungan dengan penerapan bisnis 
menggunakan Linux. Ya. Kami sadar 
bahwa /nfoLINUX telah membahas rubrik 
binis sejak kami membeli rutin, dan saya 
yakin, pembahasan tersebut telah 
dilakukan sejak lama. Tapi, itu saja tidak 
cukup bagi kami. Setidaknya, kami ingin 
bertanya dan mendapatkan jawaban 
yang lebih serius. Kalau perlu, kami ingin 
mendapatkan fakta bahwa Linux telah 
pantas digunakan. 

Mohon maaf sebesar-besarnya kalau 
pertanyaan saya mungkin kurang 
relevan, kurang percaya, atau hal-hal 
tidak pantas lainnya. Tapi, percayalah, 
kami butuh sekali jawaban dari 
InfoLINUX. Terimakasih sebelumnya, dan 
sekali lagi, kami mohon maaf. 

TEDDY ISKANDAR-—VIA EMAIL 


Salam kenal juga Bapak Teddy Iskandar. 
Semua pertanyaan tentang Linux akan 
tetap relevan bagi kami sehubungan 
dengan komitmen kami untuk tetap 
konsisten di Linux. Kami akan berusaha 
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 
yang masuk ke dapur kami. 

Kami sendiri sangat yakin bahwa Linux 
siap digunakan di lingkungan bisnis. Di level 


10  InroLINUX MARET 2004 


dunia, beberapa perusahaan besar seperti 
Oracle, IBM, Sun, HP, dan lain-lainnya siap 
mendukung dan memasarkan Linux. 
Pimpinan Oracle bahkan menyatakan 
bahwa Oracle akan menjalankan bisnisnya 
menggunakan Linux. Dan di situs Oracle, 
jelas-jelas mereka siap mendukung Linux. 
IBM juga sama. Bahkan, di situs developer 
Works IBM, dengan mudah kita dapat 
mempelajari berbagai hal yang berhubungan 
dengan Linux. IBM juga bekerja sama 
dengan berbagai perusahaan Linux besar 
untuk hasil yang lebih baik. Bahkan, 
beberapa produk IBM juga berlandaskan di 
Linux. Sun juga sama. Mereka bahkan 
bekerja sama dengan SuSE dan 
menghadirkan Java Desktop. Dengan turun 
gunungnya mereka ke arsitektur x86 dan 
menggunakan Linux, mereka jelas-jelas 
mendukung Linux. HP juga sama. 
Perusahaan-perusahaan level dunia tersebut 
siap menjalankan bisnisnya di atas Linux. 
Dan cabang-cabang mereka di seluruh 
dunia secara perlahan dan pasti akan 
mendukung Linux pula. 

Di level regional, misalnya di Asia, 
dukungan akan Linux terasa semakin 
membesar. Di Cina, sebuah distro Linux 
dengan nama Red Flag pun dikembangkan 
dengan sangat serius dan telah memiliki 
partner level dunia. Jepang dan Korea 
Selatan pun mulai serius untuk mengem- 
bangkan Linux. Pemerintah negara malaysia 
juga telah menyediakan dana yang cukup 
besar untuk pengembangan software open 
source. Thailand juga telah meluncurkan 
komputer murah dengan Linux di 
dalamnya. 

Di Indonesia, dukungan akan Linux terus 
membesar setiap saat. Berbagai perusa- 
haan baik besar ataupun kecil siap men- 
dukung kebutuhan Linux perusahaan Anda. 
Komunitas juga tidak ketinggalan. Dengan 
dukungan beberapa perusahaan besar, 
terakhir KPLI mengadakan Reach Out #2 
Oracle di Oracle Indonesia, Senayan. Hadir 
berbagai perusahaan besar maupun kecil 
yang mulai, siap, dan telah menggunakan 
Linux. 


www.infolinux.web.id 


Para pengembang aplikasi baik di level 
dunia, regional atau lokal siap untuk 
menghasilkan aplikasi berkualitas yang jalan 
di atas Linux. 

Beberapa perusahaan besar dunia yang 
nyata-nyata menggunakan Linux untuk 
melayani kebutuhan masyarakat luas 
diantaranya Amazon dan Google. 

Anda bisa menghubungi kami kembali 
apabila masih memiliki ganjalan. 


Lebih banyak game! 
Redaksi /nfoLINUX, saya adalah peng- 
gemar game. Dan saya sangat senang 
bahwa semakin banyak game bagus yang 
jalan di Linux. Sayangnya, pembahasan 
dua halaman terasa sangat kurang bagi 
saya. Apakah redaksi bisa menambahnya 
menjadi empat halaman misalnya? Dan 
apakah redaksi bisa membahas 
bagaimana caranya menjalankan berbagai 
game online ataupun game Windows di 
Linux? Sebagai gamers, kami akan sangat 
berterimakasih. 

SURADI-BOGOR 


Terimakasih atas ketertarikan akan game di 
Linux. Untuk saat ini, kami masih belum 
bisa mewujudkan keinginan Anda. Namun, 
usul Anda sangat menarik dan kami akan 
menampungnya. Apabila memungkinkan, 
kami akan mewujudkan ide Anda. 
Terimakasih sekali lagi! 


Pembuatan aplikasi di 
Linux 
Selama ini, saya menggunakan Visual 
Basic untuk membuat program di 
Windows. Saya membaca-baca dan 
mendapatkan Visual Basic belum 
sepenuhnya didukung di Linux. 
Bagaimana kalau InfoLINUX membahas 
pembuatan aplikasi di Linux lengkap 
dengan tool-tool-nya? 

LILIHAKARTA 


Terimakasih atas usulan Anda, kami akan 
menampung dan mewujudkannya begitu 
kami siap. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


BERITA 


Perkembangan 
Luar Biasa Kernel 2.6 


Kernel 2.6 telah dirilis bulan Desember lalu. Sesuai dengan tradisi 
perkembangan Linux yang selalu memberikan banyak peningkatan setiap 
rilis stabilnya, 2.6 pun demikian. Linux kini semakin mendukung 
komputer server yang besar-besar, namun tidak melupakan komputer- 


komputer superkecil. 


ukungan untuk embedded device 

diperkuat dengan bergabungnya 

sebagian dari proyek uCLinux yang 
memfokuskan diri pada Linux untuk 
Microcontroller. Berbagai jenis embbeded 
pun didukung. Mulai dari yang tanpa MMU 
ataupun yang disertai MMU. Hal ini berarti, 
Linux dapat dijalankan di berbagai device 
mobile kecil seperti PDA. 

Sementara, di sisi server, Linux kini 
mendukung Non Uniform Memory Access 
(NUMA) yang merupakan efisiensi untuk 
SMP. Selama ini, walaupun mendukung 
SMP, beberapa cara penanganannya mirip 
dengan penanganan CPU tunggal yakni satu 
memory pool. Kini, dengan NUMA, 
beberapa memory lebih dekat dan lokal 
untuk CPU tertentu. Linux 2.6 sendiri telah 
diuji pada sistem 32-bit dengan 64 CPU dan 
RAM 64 GB dengan hasil yang memuaskan. 

Selain itu, Linux juga semakin 
mendukung Ayper-Threading dan dapat 
bekerja dengannya secara transparan. Linux 
juga dapat mengetahui persis mana CPU 
sebenarnya dan mana CPU virtual. 

Untuk mendukung enterprise, jumlah 
user yang semula 'hanya' 65000-an kini 
ditingkatkan menjadi 4 jutaan. Luar biasa 
sekali bukan? Dengan demikian, Linux siap 
untuk authentication server jaringan yang 
sangat-sangat besar. Major device type 
juga mengalami peningkatan dari 255 ke 
4095. Dan PID yang semula 32000-an kini 
menjadi 1 jutaan. Serta, jumlah file yang 
terbuka kini tidak perlu diatur lagi karena 
Linux akan otomatis menyesuaikan diri. 
Lebih lanjut soal hardware, Linux bahkan 
mampu mendukung hardware 64-bit di 
hardware 32-bit sekalipun. 

Kemudian, Linux 2.6 juga kini benar- 
benar preemptible. Kini, proses kernel pun 
bisa diinterupsi. Tentunya, proses kernel 


yang nonatomik. Dengan demikian, 
pengguna desktop akan merasakan 
peningkatan kinerja yang luar biasa. 

Di dunia filesistem, berbagai pening- 
katan telah terjadi. Bahkan, Anda akan 
segera bisa menulis ke dalam partisi NTFS 
dan partisi-partisi lainnya. Dan yang luar 
biasa, kini filesistem ext2/3, reiser, dan 
beberapa fs lain memiliki extended attribute 
(mendukung POSIX ACL) yang sering 
ditemukan di Windows/Mac. 

Para penikmati multimedia kini akan 
menikmati joystick dengan kemampuan 
force feedback. Bukan hanya itu, kini 
penamaan device mouse dan keyboard 
telah mengalami unifikasi. Device-device 
multimedia lain juga terus didukung. 

Pengguna notebook juga akan merasa- 
kan dukungan lebih karena suspend to disk 
kini didukung lebih. Para developer akan 
bersenang hati melakukan testing dengan 
User Mode Linux. Luar biasa! 


Persiapan kernel 2.7 
Belum hilang kabar dirilisnya kernel 2.6 
Desember lalu, para pengembang kernel 
telah terbang menuju level berikutnya 
dengan mempersiapkan kernel 2.7. Budaya 
ini telah berlangsung selama bertahun- 
tahun. Begitu suatu kernel stabil dirilis, 
maka kernel tersebut akan memasuki masa 
maintenance dan persiapan untuk kernel 
berikutnya akan segera dimulai. 

Beberapa hal yang tidak mungkin masuk 
ke dalam versi 2.6 akan diuji pada versi 2.7 
dan akan dipertimbangkan untuk masuk ke 
dalam versi stabil berikutnya. Fitur-fitur 
yang dipertimbangkan akan diwujudkan 
didapat di antaranya dari permintaan pasar 
dan komunitas. 

Andrew Morton, tangan kanan Linus 
saat ini membagi beberapa pandangan 


www.infolinux.web.id 


Sekilas Info dari Dunia TI 


& Situs resmi kernel Linux. 


tentang Linux versi berikutnya. Salah satu 
isu yang cukup sering dibahas adalah 
dukungan Linux akan desktop. 

Wim Coekaerts, Director of Linux Engi- 
neering di Oracle juga memiliki pandangan 
yang sama. Setiap client di masa depan 
akan menggunakan Linux dan para peng- 
gunanya akan merasakan nilai tambah lebih. 
Di sisi server, Coekaerts juga menyebutkan 
adanya beberapa patch yang siap dimasuk- 
kan ke 2.6 berikutnya apabila mungkin, dan 
apabila tidak dimungkinkan, akan dimasuk- 
kan untuk diuji di versi 2.7. Salah satu isu 
server yang cukup hangat dibicarakan 
adalah dukungan untuk clustering (cluster 
name, clusterwide time stamps) yang saat 
ini tidak dimasukkan ke versi 2.6, dan akan 
dipertimbangkan untuk dikembangkan di 
versi pengembangan berikutnya. 

Perusahaan besar seperti Amazon juga 
semakin siap untuk memindahkan 
operasional mereka ke Linux dalam skala 
besar dan menggunakan Oracle Real 
Application Server. Mereka sangat senang 
apabila dukungan enterprise mendapatkan 
perhatian lebih dirilis berikutnya. 

Sementara, Dan Frye, direktur IBM 
Linux Technology Center memiliki 
pandangan yang sedikit berbeda. Beliau 
melihat kebutuhan besar akan virtualization 
sehubungan dengan semakin berpindahnya 
industri ke bagian ini. Hal ini diamini oleh 
Sam Greenblatt, Senior Vice President and 
Chief Architect Computer Associates 
International Inc. Bahkan, CA menyum- 
bangkan beberapa bagian inti generasi 
Linux berikutnya. 

Berbagai pendapat, wish list dan lain 
sebagainya mewarnai kernel versi berikut- 
nya. Masih sangat lama sekali. Yang jelas, 
kita semakin yakin, Linux akan semakin 
tumbuh.ANop 


InroLINUX MARET 2004 II 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


cdcat 0.95 


cdcat adalah aplikasi catalog 


yang akan melakukan scan 


direktori yang Anda inginkan 


dan mengingat berbagai 
entiti termasuk mp3 dan 
atributnya kemudian 

menyimpannya ke dalam 


suatu database. Program ini 
berbasis GUI (dibuat dengan 


pustaka OT) yang mudah 


untuk dipakai. Tersedia pula 


untuk sistem operasi 
Windows. Berbagai 


konfigurasi bisa disesuaikan 


dengan keinginan Anda. 
Dapatkan cdcat di http:// 
cdcat.sourceforge.net. 


KcmPureFTPd 0.9.1 
KcmPureFTPd adalah modul 
untuk KDE Kcontrol yang 
berguna untuk melakukan 
konfigurasi untuk FTP server 
Pure FTPd. Dengan menggu- 


nakan aplikasi ini, konfigurasi 


FTP server tersebut menjadi 
jauh lebih mudah. Pengguna 
bisa melakukan konfigurasi 


tanpa harus mengetahui detail 


file konfigurasi. Dapatkan 
modul ini di http://www. 
ro.kde.org/kcmpureftpd/. 


KMPIayer 0.8.2 


Pengguna KDE akan bersorak- 


sorai dengan plugin kon- 
gueror ini. Apabila Anda 
memiliki banyak video di 
harddisk Anda, sorak-sorai 
Anda akan lebih ceria lagi. 
Dengan KMPlayer, Anda 
langsung dapat memainkan 
video melalui kongueror. 
Kemampuannya? Jangan 
khawatir. KMPIlayer tidak 


membuat video player sendiri. 


KMPlayer mengandalkan 


Mplayer ataupun Xine untuk 


memutar videonya. Kini, 


dengan plugin ini, kongueror 


akan menjadi browser yang 
semakin hebat. Tidak kalah 
hebat dengan mozilla yang 
memiliki plugin mplayer- 

mozilla. Dapatkan segera di 


http://www. xs4all.ni/-jjvrieze/ 


kmplayer.htmi. 


12 


InroLINUX MARET 2004 


Hacking Tools Paling Populer 


Selama Tahun 2003 


erikut ini adalah laporan dari The Network 

Administrator tentang beberapa hacking 
tools paling populer. Untuk kategori hacker's 
tools, berikut ini adalah para jawaranya: Coldlife 
4.0, DeCSS 1.2b, FPort 1.33, NMap Win 
1.212, John the Ripper 1.6, PCHelps Network 
Tracer, TCPIP Protector Pro 7.18, IntelliTamper, 
dan Deleted File Analysis Utility. 

Sementara, key logger paling populer 
adalah WebMail Spy, WinWhatWhere, 
W32.Bugbear.B KeyLogger, Free Scratch and 
Win, Generic KeyLoggerMB ShellSpy, Tofger- 


A, SafeSurfing, Black Box, dan lopus Starr Pro 
Key Logger. 

Para jawara spyware: TopText, 
SearchSeekFind, Surfairy, Netword Agent, 
AceNotes Free, Infotel srl, ShopAtHomeSelect, 
P3, DownloadReceiver, dan Outwar. 

Para spyware cookies: Traffic.Yah.com, 
TeleChargement, Before-You-Go.com, Ehg- 
TMGolf.Hitbox, Incredimail.com, Affiliate Cookie, 
Enliven.com, NGadCenter.com, RealHardCore, 
dan Anti-Leech.com. Selengkapnya bisa di baca 
di www.thenetworkadministrator. com.ANop 


Tanggapan Lain Linus untuk SCO 


S eteru antara SCO dan IBM tetap seru 
untuk dibicarakan. Walaupun telah ber- 
langsung cukup lama, SCO masih tetap merasa 
bahwa mereka memiliki berbagai kode di dalam 
source code Linux. 

Dalam suatu wawancara oleh Business 
Week, Linus benar-benar menegaskan bahwa 
SCO benar-benar keterlaluan dan salah. Harus 
diakui, apabila ada seseorang yang benar-benar 
mengetahui pasti internal Linux, beliau adalah 
Linus Torvalds, yang menulis Linux pada awalnya 
dan telah mengembangkannya dengan para 
programer lain selama lebih dari 12 tahun. 

Menurut Linus, SCO tidak memiliki copyright 


apapun untuk kode yang 4 
ditulis untuk Linux ataupun 
kode-kode di bawah lisensi BSD lain. 

Penghapusan copyright di source code UNIX 
yang diisukan oleh SCO juga salah karena hal 
tersebut tidak pernah dilakukan. 

Jika ada source code lain yang dimiliki oleh 
pihak lain, solusinya cukup mudah. Lisensikan 
atau jangan gunakan. Oleh karena itu, Linus 
mengatakan bahwa SCO terlalu mengada-ada. 
Dan salah satu alasan—menurut Linus—kenapa 
SCO bertingkah laku konyol seperti ini adalah 
penghentian proyek Monterey oleh IBM (yang 
dikembangkan bersama-sama dengan SCO).ANop 


Oracle mendukung Desktop Linux 


im Coekaerts, Director of Linux 

Engineering di Oracle menjelaskan 
bahwa saat ini, Oracle banyak melakukan 
gerakan di Linux. Beliau mengatakan, banyaknya 
client yang berpindah ke Linux merupakan 
fenomena yang begitu menggembirakan. 
Menurut beliau, tahun lalu adalah tahun di mana 
pengadopsian Linux sangatlah tinggi. Dan, untuk 
lebih memenuhi kebutuhan client-nya, Oracle 
melakukan berbagai gerakan. 

Salah satunya adalah mulai mendukung 
desktop Linux. Hal ini termasuk mengagetkan 
karena selama ini, Oracle memfokuskan diri 
begitu besar pada dunia server. Dan menurut 


www.infolinux.web.id 


Coekaerts, hal tersebut tidaklah aneh. 
Permintaan pasar sudah begitu tinggi 
akan Linux. Kalau di server Linux 
begitu kuat, maka seharusnya di 
desktop tidaklah kalah. Kini, Oracle akan 
mendukung Linux dan Mozilla pada sisi client. 
Kenapa Mozilla? Coekaerts mengatakan bahwa 
hal ini mudah dilakukan sebab sebagian besar dari 
aplikasi mereka adalah aplikasi berbasis web. 
Sementara, dukungan Oracle akan Java 
Desktop masih belum terlalu besar dan nyata. 
Dukungan akan SuSE sebagai desktop lebih 
besar, sebesar dukungan akan SuSE Enterprise 
Linux.@Nop 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 


Oracle Mulai Dukung Asianux 


ari ratusan distribusi Linux di dunia ini, 

Oracle hanya mendukung dua distro besar 
selama ini: Red Hat dan SuSE. Namun, kini 
distro yang didukung akan bertambah satu lagi: 
Asianux. Ya, Asianux adalah distro baru yang 
dikembangkan bersama oleh Oracle, Red Flag 
(distro Linux di China) dan Miracle Linux (di 
Jepang). Wim Coekaerts, Director of Linux 
Engineering di Oracle mengatakan bahwa 
mereka tidak memilih TurboLinux yang juga 
berbasis di Jepang. Hal ini wajar karena Miracle 
adalah salah satu perusahaan yang dimiliki 
Oracle dengan saham sebesar 5456. 

Kolaborasi dari Red Flag dan Miracle 


Reactos 0.2 Final 


Ras 0.2 final akhirnya siap dikonsumsi 
oleh publik. Saat ini, salah satu perubahan 
paling fundamental adalah kemampuannya 
untuk langsung di-boot dan masuk ke dalam 
ROS explorer. Perubahan-perubahan lain 
meliputi peningkatan kestabilan, dukungan 
hardare yang lebih baik dan lain sebagainya. 

Reactos bukanlah distro Linux. Reactos 
adalah sebuah proyek yang dimulai untuk 
menggantikan Windows NT. Proyek ambisius 
ini dimulai pada tahun 1997 setelah 
sebelumnya menggunakan nama FreeWin95. 

Sampai saat ini, kernel Reactos sudah mulai 
stabil dan para developer dapat mulai 


membuat para developer — DIRACLE' 
di Asia lebih enak untuk mengembangkan 
aplikasi di atas Linux dan Oracle. Pengem- 
bangan intensif akan dilakukan di China 
Development Center milik Oracle di Beijing, 
China. Sebelumnya, pengembangan dilakukan 
di Jepang. 

Saat ini, Oracle adalah salah satu 
perusahaan paling besar dunia yang luar biasa 
agresif untuk menggunakan dan menjual Linux. 
Diperkirakan, sekitar 5000 dari 8000 developer 
Oracle menggunakan Linux sehari-hari dalam 
bekerja. Dan dijanjikan, jumlah ini akan semakin 
bertambah seiring bertambahnya waktu. ANop 


ReactOS 


User Site NS 


menggunakan Reactos untuk kebutuhan 
pengembangan lebih lanjut. Para developer-nya 
menjanjikan bahwa Reactos di masa depan akan 
lebih baik. 

Di rilis ini, Reactos mendukung beberapa 
aplikasi yang berjalan di atas modus text. 
Contoh-contohnya adalah GCC dan Midnight 
Commander. Untuk aplikasi GUI, GDI dan 
User32 yang datang bersamanya masih belum 
cukup matang. Sementara, untuk driver, 
Reactos masih memfokuskan diri untuk 
mengembangkan kerangkanya sebaik mungkin 
sebelum mendukung driver 3rd party yang 
dikembangkan untuk Windows. ANop 


Nokia akan Menggunakan Python 


alam wawancara dengan The Register, Lee 

Epting dari Nokia mengatakan bahwa 
Nokia lebih menyukai Python ketimbang Perl 
untuk keperluan scripting platform SmartPhone- 
nya. Beberapa rencana untuk menggunakan 
Python sebagai bahasa scripting di SmartPhone 
memang sudah dibahas, walaupun sampai saat 
ini, masih sebatas rencana internal. 

Nokia adalah perusahaan besar dengan 
jumlah developer yang besar. Sampai saat ini, 
mereka memiliki 1,3 juta karyawan di seluruh 
dunia. Berbagai ragam bahasa scripting dipilih 
untuk membuat platform baru mereka jauh lebih 
extensible. Dan di forum Nokia, para developer 


dan partner yang selama ini 
terbiasa pengembangan 
Nokia akan melihat kemungkinan pengem- 
bangan lebih lanjut di masa depan. Nokia 
umumnya menggunakan Forum Nokia untuk 
mendapatkan feedback terbaik dalam menguji 
konsep ataupun hal baru. 

Pemilihan akan Python bukanlah hal yang 
instan. Mereka telah mempelajari berbagai 
aplikasi di luar Nokia yang melibatkan bahasa 
scripting untuk memperluas fungsi suatu produk 
dengan cara yang mudah. Harapannya, device 
mobile suatu hari dapat dikembangkan benar- 
benar sesuai kebutuhan penggunanya. ANop 


NOKIA 


CoNNECTING PropLE 


www.infolinux.web.id 


KlogWatch 1.7 

Apabila Anda mengaktifkan 
fasilitas iptables ketika 
menggunakan desktop KDE, 
maka aplikasi yang satu ini 
akan terasa sangat mem- 
bantu. KlogWatch akan 
memeriksa log kernel dan 
akan memproses setiap log 
netfilter (sebagai contoh, 
iptables) yang ditemukannya. 
Kemudian, berdasarkan 
informasi yang diproses oleh 
KlogWatch, beberapa 
tindakan dapat dilakukan. 
Salah satunya adalah dengan 
menampilkan window popup 
yang mengindikasikan bahwa 
firewall Anda baru saja 
melakukan sesuatu. Aplikasi 
ini sangat tepat digunakan 
bagi Anda yang berada di 
dalam jaringan. Dapatkan 
segera di http://home. 
freeuk.com/nick.battle/ 
klogwatch.html. 


RUNT 3.2 


Distro yang satu ini bukan 
sembarang distro. Melainkan 
distro yang dapat disimpan 
dalam sebuah USB disk 
seukuran 128 MB. Dengan 
demikian, seorang network 
administrator bisa membawa 
distro ini ke mana-mana 
untuk membantu melakukan 
troubleshooting. Tanpa harus 
terganggu dengan terbatas- 
nya distro disket dan terlalu 
besarnya CD-ROM. Dan 
walaupun kecil, boleh 
dikatakan distro ini cukup 
lengkap. Nama RUNT sendiri 
adalah singkatan dari ResNet 
USB Network Tester. Sangat 
berguna bagi Anda yang 
bekerja dengan jaringan. 
Dalam distribusi kecil ini, 
Anda akan mendapatkan 
kernel 2.4.24, Iftp 2.6.10, 
rsync, 2.5.7 dan berbagai 
aplikasi lain. Pengguna 
Slackware boleh berbangga. 
Distro ini berbasiskan pada 
salah satu distro tertua ini. 
Dapatkan segera di http:// 
www.ncsu.edu/resnet/runt/. 


InoLINUX MARET 2004 13 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


I Made Wiryana 


abah open source tampaknya sudah ke mana-mana. 

Jurnal IEEE Software, edisi Januari/Februari 2004, 

menjadikan open source sebagai ulasan utama. Salah 
satu artikel yang menarik ditulis Jeffry S. Noris, Mission-critical 
development with Open Source Software: Lesson Learned. 
Artikel itu membahas misi NASA Mars Exploration Rover (MER). 
Dengan merebaknya tren penggunaan GNUJ/Linux untuk aplikasi 
kritis, intitusi pemerintah Inggris telah melakukan studi tentang 
kemungkinan digunakannya GNU/Linux di dalam lingkungan kritis 
mereka. 

GNU/Linux memang telah lama digunakan di beberapa misi 
ilmiah di lingkungan ekstrim dan kritis. Misal misi ilmiah di 
Antartika, The Antarctic Network Unattended Broadband 
Seismometer (ANUBIS) yang dikembangkan sebagai sistem 
pemantau tanpa awak di Antartika dan digunakan untuk 
mengamati struktur batuan di benua tersebut. GNU/Linux 
digunakan untuk mengontrol 
sistem GPS, menyimpan data 
dan mengirim via /ink satelit 
dengan bandwidth rendah. 
Juga melakukan shut down 
dan boot otomatis sesuai 
kondisi lingkungan dan sistem, 
misal baterai sudah sedikit atau suhu operasi terlalu rendah. 

Sistem ini sudah dioperasikan sejak 1998-1999 dan cukup 
berhasil merekam data. Menggunakan board PC104 dengan 
processor i386. GNU/Linux dipilih karena keandalan dan ukuran 
yang bisa kecil, serta ketersediaan source code sehingga 
memungkinkan dipotong dan diubah sesuai dengan kebutuhan di 
kondisi ekstrim ini. Pada misi ini, bandwidth koneksi yang 
rendah, catu daya yang terbatas, serta masukan data yang 
beragam (tidak hanya berasal dari satu alat saja) menjadi 
tantangan khusus. 

Pekerjaan kritis lainnya yang juga mulai dijamah oleh GNU/ 
Linux adalah sistem kendali lalu lintas udara (Air Traffic Control), 
port dari perangkat lunak Common ARTS. Sistem ini sangat 
tersebar dan saling terkoneksi, multithread dan juga real time. 
Keandalan merupakan syarat utama. Jaringan ganda digunakan, 
dan dalam kondisi biasa, dua cadangan digunakan untuk tugas 
khusus. Perangkat lunak ini didesain agar beberapa fungsi pada 


14  InroLINUX MARET 2004 


GNU/Linux dipilih karena kean- 
dalan dan ukuran yang bisa kecil, 
serta ketersediaan source code... 


. Dari Antartika hingga 
'' Terbang ke Mars 


suatu subsistem dapat diambil alih oleh subsistem lainnya. 
Awalnya alasan mem-port ke GNU/Linux agar pengembang dapat 
menguji dan memeriksa sistem sebelum diimplementasikan pada 
perangkat keras tujuan. Perangkat keras tujuan ini menggunakan 
Motorola dengan LynxOS. 

Bulan-bulan ini sedang ramai kabar eksplorasi Mars, dimulai 
ketika tahun baru lalu Beagle mendarat. Beagle adalah sistem 
penjelajah Mars tanpa awak, yang diluncurkan atas prakarsa Prof. 
Collins dari Inggris. Sayangnya hingga saat ini, Beagle belum 
sukses mengirimkan sinyal, walau dikabarkan telah mendarat di 
Mars. Diikuti oleh Spirit dan Opportunity dari USA yang telah 
berhasil mengirimkan data. Saat ini memang eksplorasi luar 
angkasa menjadi topik hangat, tidak saja oleh Eropa dan Amerika, 
tetapi juga beberapa negara Asia seperti Jepang, India, dan China. 
Misi luar angkasa ini sangat penting untuk pengembangan 
perangkat lunak masa depan yang lebih andal. Hal ini diungkapkah 
oleh Patric Regan dan Scott 
Hamilton pada artikel NASA 's 
Mission Reliable di IEEE Com- 
puter, Januari 2004. 

Di misi Beagle, GNU/Linux 
berperan penting. Perangkat 
lunak untuk perencanaan dan 
pelaksanaan misi (Mission Control Software - MCS) menggunakan 
PC dengan distro SuSE 8.0, di Lander Operations Control Center 
(LOCC) di National Space Center Leicester Inggris dan Lander 
Operations Planning Center (LOPC) di Open University, Milton 
Keynes Inggris. MCS ini merupakan kustomisasi dari Spacecraft 
Control Operations System (SCOS) buatan European Space 
Agency (ESA). Framework C- # ini bebas royalti. Merupakan 
kumpulan aplikasi terdistribusi yang melakukan berbagai fungsi 
seperti pemrosesan telemtri, pengaturan file, pendistribusian dan 
interpretasi, kalbirasi, alarm dan peringatan, pengarsipan data 
telemetri, verifikasi, dan sebagainya. Beagle-2 melakukan 
kustomisasi agar sesuai dengan proses telemtri yang dibutuhkan 
dan mendukung interface dua arah ke Jet Propulsion Lab (JPL) 
dan European Space Operation Center (ESOC). Ini dilakukan agar 
kompatibel dengan arsitektur pertukaran data model store-forward 
dari Odyssey (NASA) dan Mars-Expres (ESA).A 

Bagian 1 dari 2 tulisan 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


"Kesukuan" 
Sistem Operasi 


yang Berlebihan 


erkembangan sistem operasi ternyata dapat juga menjurus 

kepada hal yang negatif seperti timbulnya rasa “kesukuan” 

yang berlebihan. Contoh yang sering muncul dalam forum 
komunitas, khususnya forum yang ada di Internet seperti mailing 
list atau forum berbasis web, adalah menjelek-jelekkan sistem 
operasi yang lain. Masih mending kalau hanya bicara saja. Ada 
juga kejadian yang menujurus kepada “tawuran” pendukung di 
dunia maya. 

Beberapa waktu yang lalu ada virus yang sengaja dibuat 
untuk melumpuhkan situs Windows, atau lebih tepatnya situs 
windowsupdate yang digunakan untuk memperbarui sistem 
Microsoft Windows. Komputer di seluruh dunia yang terinfeksi 
dengan virus ini mencoba menghubungi situs web 
windowsupdate secara terus menerus sehingga dia tidak dapat 
melayani permintaan palsu yang sangat banyaknya ini. Serangan 
untuk menghilangkan layanan ini 
dikenal dengan istilah Denia/ of 
Service (DoS) attack. Diduga sang 
pembuat virus ini sangat kesal 
dengan Microsoft. Dugaan lain, dia 
iseng saja. Iseng-iseng yang 
membuat susah orang. 

Baru-baru itu mucul virus yang 
mencoba melumpuhkan situs milik 
perusahaan Santa Cruz Operation Inc. (SCO), www.sco.com, 
yang membuat sistem operasi SCO UNIX. Virus ini juga 
membuat koneksi ke www.sco.com secara bertubi-tubi 
sehingga kerepotan melayaninya. Ada isu murahan yang 
mengatakan bahwa virus ini dibuat oleh pendukung Linux karena 
kesal terhadap perusahaan SCO yang menuntut Linux atas 
pelanggaran hak ciptanya. Isu-isu bahwa pembuat virus ini 
adalah penggemar Linux bisa jadi hanya isapan jempol belaka 
yang bertujuan untuk mendiskreditkan komunitas Linux. 

Menjelang Pemilu di Indonesia, saya khawatir akan muncul 
virusS-virus gadungan yang mencoba melumpuhkan situs web 
partai politik. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kita sama-sama 
jaga dunia maya kita dari ulah yang tidak mutu seperti ini. 

Dalam satu komunitas Linux sendiri ada beberapa madzhab 
(aliran). Ada yang suka dengan Red Hat, Mandrake, SuSe, 
Debian, Slackware, dan seterusnya. Pertengkaran antaraliran di 


www.infolinux.web.id 


Kita promosikan dan kita ajar- 
kan Linux kepada pengguna 
komputer tanpa perlu men- 
jelek-jelekkan saingan kita. 


Budi Rahardjo 


lingkungnan Linux ini juga kadang-kadang cukup meresahkan 
dan bikin malu. Masing-masing aliran memiliki kekhasan sendiri- 
sendiri. Bagi seseorang yang suka dengan tampilan grafis dan 
memiliki komputer dengan spesifikasi yang cukup tinggi, 
mungkin lebih suka dengan Mandrake. Bagi yang senang dengan 
command line atau lebih banyak bekerja di back-end mungkin 
lebih menyukai Debian. Biarlah demikian. Semua tidak harus 
sama. Meski saya pribadi kurang suka dengan terlalu banyaknya 
distribusi Linux, biarlah perbedaan ini menjadi warna dari Linux. 
Demikian pula perbedaan dengan sistem operasi jangan terlalu 
dijadikan sumber pertengkaran. 

Salah satu sifat manusia yang buruk adalah tidak suka 
melihat orang lain, apalagi saingan, sukses berat. Ketidaksukaan 
ini bisa digunakan untuk hal yang positif, yaitu memacu kita 
agar lebih sukses dengan berusaha lebih keras, dan 
menghasilkan karya yang lebih baik. 
Namun, seringkali ketidaksukaan ini 
menimbulkan ekses negatif dengan 
mencoba menjegal saingan. Kalau 
kita tidak suka dengan sistem 
operasi Microsoft Windows, biarlah 
mereka berusaha. Kita-kita sebagai 
pencinta sistem operasi Linux 
tentunya akan bersaing dengan 
Windows. Marilah kita bersaing dengan cara yang sehat. Kita 
promosikan dan kita ajarkan Linux kepada pengguna komputer 
tanpa perlu menjelek-jelekkan saingan kita. 

Mencintai sebuah sistem operasi sih sah-sah saja. Tapi, ya 
mbok jangan berlebihan sampai merusak segala dengan 
membuat virus. Cara-cara perusakan seperti yang dikemukakan 
di atas tidak saja mengganggu target yang dituju akan tetapi 
juga mengganggu pengguna lainnya yang tidak bersalah. 
Bandwidth kita jadi terpakai secara percuma dan kita juga ikut 
sibuk membantu membersihkan virus-virus yang mencoba 
masuk ke sistem kita, meski kita tahu sistem kita tidak terinfeksi 
dengan virus ini. Mari kita berkompetisi dengan cara yang sehat. 
Jika ada orang yang mencoba melakukan cara-cara yang tidak 
sehat ini, mari kita tegur bersama-sama. Dunia maya ini harus 
kita jaga kenyamanan dan keamanannya secara bersama- 
sama.4 


InoLINUX MARET 2004 15 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Michael S. Sunggiardi 


ejutan awal 2004 ini cukup mencengangkan, karena 
beredarnya satu jenis virus, yang dibuat secara spesifik 
menyerang web SCO pada 26 Januari 2004 yang lalu. SCO 
menyediakan hadiah US$330.000 bagi yang menemukan pembuat 
virus itu, dan US$250.000 hadiah juga ditawarkan oleh Microsoft. 
Virus yang ditenggarai berasal dari Rusia ini belum bisa dicari 
sumbernya, walaupun beberapa perusahaan antivirus sudah 
menemukan obatnya. Virus yang dikenal dengan nama MyDoom, 
Novarg, atau variasi dari virus Mimail, juga menyerang mail server 
dan menyebarkan e-mail dengan subjek “Mail Delivery System,” 
“Test” atau “Mail Transaction Failed." Isi e-mail-nya adalah file yang 
langsung dijalankan dan berisi keterangan: “The message contains 
Unicode characters and has been sent as a binary attachment.” 
Virus ini menyerang e-mail server pada sekitar tanggal 26 
sampai 29 Januari 2004, dengan isi tulisan “The message cannot 
be represented in 7-bit ASCII encoding and has been sent as a 
binary attachment.” Hampir 
ribuan e-mail masuk ke mailbox 
pemakai Internet, termasuk 


lebih dari 2.000 e-mail hasil 


MyDoom tidak hanya menyerang 
maibox peruis yang menerima Wal) SGO, tetapi juga pengguna 


Web SCO Diserang 
MyDoom 


Efek virus MyDoom tidak hanya menyerang web SCO, tetapi 
juga pengguna program e-mail client di Microsoft Windows 
(Outlook Express). Telah ditemukan varian-variannya yang cukup 
berbahaya. Virus masuk ke sistem Windows, lalu membuat 
penyerangan yang tersembunyi sehingga sulit dilacak dari mana 
asal virus tersebut. Di http://www.microsoft.com/security/antivirus/ 
mydoom.asp dijelaskan bagaimana mendeteksi virus ini dengan 
cara yang sederhana, yaitu dengan menggunakan perintah /a /s di 
prompt DOS. 

Yang meraup untung dalam kasus ini adalah para pembuat 
antivirus yang berlomba-lomba untuk membuat penangkal 
MyDoom, seperti McAfee, F-Secure, Sophos, Kaspersky Labs dan 
Trend Micro, di samping ada iming-iming dari Microsoft dan SCO. 
Pemberian hadiah untuk pemberitahu pembuat virus ini bukan 
untuk kali pertama dilakukan Microsoft, karena pada bulan 
November 2003 Microsoft juga menawarkan hadiah US$250.000 
untuk penemu pembuat virus 
SoBig dan Blaster. 

Tetapi sampai akhir Januari 
lalu, belum ada perorangan atau 
perusahaan yang dapat 


kerjaan varian virus MyDoom. progra m e-ma 1 cl lent di M Ic rosoft menunjukkan pembuat virus-virus 


Diduga ada pengguna Linux 
yang membenci SCO karena 
pada tahun lalu mengirim surat 
kepada lebih dari 1.500 perusahaan pembuat distro Linux untuk 
menghentikan penyaluran distronya dengan alasan melanggar hak 
Cipta yang dimiliki SCO. Dalam beberapa mailing list Linux, banyak 
yang membantah isu ini, walaupun dalam beberapa kondisi 
memang mengarah ke dugaan tersebut. 

Sampai tulisan ini dibuat, www.sco.com masih belum dapat 
diakses, karena efek dari virus tersebut cukup membuat bingung 
para teknisi SCO. Serangan terhadap SCO ini merupakan yang 
kedua kali dalam kurun waktu kurang dari dua bulan. Pada 10 
Desember 2003, web SCO diakses lebih dari 700 juta 
“pengunjung” dalam waktu 32 jam, yang menyebabkan kerja 
komputer menjadi sangat lambat, serta bandwidth habis dipakai 
virus yang menyerang web server SCO terus menerus. Lebih dari 
seminggu web SCO tidak dapat diakses, sampai SCO memanggil 
dinas rahasia Amerika untuk mencari pembuatnya. 


16  InroLINUX MARET 2004 


Windows (Outlook Express). 


ganas ini, sehingga ada anggapan 
bahwa komunitas bawah tanah 
pembuat virus ini sangat loyal dan 
tidak akan membocorkan rahasia mereka, walaupun sudah banyak 
yang mengetahui siapa pembuat virus tersebut. 

Dengan adanya media-media jaringan komputer umum, seperti 
warnet (Internet Cafe), jaringan wireless dan komputer yang dipakai 
untuk melakukan penyebaran, maka akan sangat sulit untuk 
mengetahui dengan tepat siapa pembuat dan penyebar virus-virus 
tersebut, kecuali ada komunitas atau kawan-kawan seperjuangan- 
nya yang membelot dan memberitahukan ke media massa. 

Pembuat MyDoom masih dicari, walaupun banyak pihak tidak 
begitu yakin bisa menemukan pembuatnya. Karena virus dengan 
besar hanya 28 KB ini mampu membuat varian-varian lain yang di 
masa mendatang akan lebih ganas lagi. Kemampuannya membuka 
port 3127 dan 3198 dari Microsoft Windows membuat penye- 
barannya lebih intensif dan merata. Berbahagialah para pemakai 
Linux, karena sepertinya masih aman dari serangan virus-virus ini.9 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Solusi Kami Buat Anda 


Semua surat/e-mail yang masuk menjadi milik /nfoL/NUX dan redaksi berhak menyuntingnya tanpa mengubah 
maksud serta tujuan. Kami tidak dapat membalas surat/e-mail Anda secara individu. Kirimkan surat/e-mail 


Anda ke: Kinik@infolinux. co.id. 


Salam kenal redaksi InfoLINUX. 

Saya tidak banyak mengenal 
komputer, tapi, saya baru saja mencoba 
menginstal Linux dan berhasil! Saya juga 
sangat senang memainkan piano di 
komputer. Sayangnya, di Red Hat 9 yang 
saya instal, saya tidak dapat menemukan 
aplikasi yang dapat saya gunakan untuk 
memainkan piano. Tidak perlu yang 
bagus-bagus amat, asal seperti piano, 
saya sudah sangat senang. Apakah 
redaksi bisa membantu saya 
mendapatkan aplikasi piano? 

Robert, Jakarta 


T Memainkan piano 


Salam kenal juga Robert. Kami 

sangat senang mendengar Anda juga 

menggunakan Linux. Untuk aplikasi 
piano, Anda bisa menggunakan program 
Virtual Keyboard yang bisa di-download di 
SFIXME::URL5. Cobalah cari paket untuk 
Red Hat Linux 9 terlebih dahulu. Program 
ini terhitung cukup lengkap. Bagi penikmat 
keyboard, Anda bisa segera mencobanya, 
dan kami jamin, Anda akan semakin 
menyenangi Linux. 


Virtual Keyboard ver.1.9 (129:0J -lOlxl 


Ele View Reverb Chorus 


LAMA 


& Virtual keyboard. 


Redaksi yang baik, saya 

mendengar bahwa kernel 2.6 baru 
saja dirilis. Setahu saya, setiap 
perkembangan kernel selalu membawa 
kabar gembira. Dan saya yakin demikian 
juga dengan 2.6. Sayangnya, saya agak 
sedikit mengalami kesulitan akses 
informasi Internet terus menerus karena 
kesibukan saya. Saya senang Linux 
semakin hebat. Dan saya akan terus 
mendukung Linux. Pertanyaan saya 
adalah apakah redaksi mengetahui distro 
apa saja yang telah datang dengan kernel 
2.6? Kalau bisa, Red Hat, Mandrake, dan 


T Kernel 2.6 dan distro 


18 InroLINUX MARET 2004 


SuSE. Saya hanya bisa menggunakan 3 
distro tersebut. Dan bisakah redaksi 
memasukkannya ke dalam CD-ROM 
InfoLINUX? Terimakasih sebelumnya. 
Donny, Jakarta 


Halo Donny, terimakasih telah begitu 

percaya dan mendukung Linux. Soal 

kernel 2.6, sejauh ini Mandrake, Red 
Hat dan SuSE masih belum 
memasukkannya sebagai kernel default 
untuk distro mereka. Namun, mereka 
umumnya mengikutsertakan kernel 2.6 di 
dalam distribusi mereka dan dapat diinstal 
secara terpisah. Apabila Anda 
menggunakan SuSE 9.0 misalnya, kernel 
2.6 pre release dapat di-download di ftp 
server SuSE, dan Anda dapat 
menginstalnya tanpa masalah. Apabila 
Anda menginginkan salah satu dari ketiga 
distro tersebut datang dengan kernel 2.6 
sebagai kernel default, sepertinya Anda 
masih perlu menunggu beberapa saat. Kami 
akan berusaha untuk memasukkan distro- 
distro tersebut ke dalam CD-ROM 
InfoLINUX apabila telah dirilis. 


Downloader yang 
TI bagus 
Ketika masih menggunakan 
Windows, saya senang menggunakan 
FlashGet karena kemampuan download 
yang dimiliki olehnya. Walaupun koneksi 
Internet saya putus sambung tidak 
karuan, FlashGet dapat menjamin bahwa 
file yang saya download tidak corrupt 
ataupun download terputus di tengah 
jalan. Andaikata saya ingin mematikan 
koneksi Internet ketika download sedang 
berjalan, saya juga dengan mudah 
melakukan pause dan melanjutkannya di 
waktu lain. Pertanyaan saya, apakah 
terdapat aplikasi serupa di Linux? 
Samudera, Bandung 


Halo Samudera. Untuk aplikasi 

sejenis FlashGet, barangkali Anda 

akan tertarik dengan program 
Webdownloader for X. Program yang satu 


www.infolinux.web.id 


ini cukup mirip dengan flashGet. 
Pengaturan jadwal download juga bisa 
Anda lakukan dengan mudah. Dan kami 
sudah men-download banyak sekali dengan 
aplikasi ini. Tanpa terputus dan file yang 
rusak. Anda dapat mempercayakan 
download Anda kepada program ini. 


Be owneat Dea Dita 


SO1d asa VOKOODiP PK: 


& Downloader for x. 


dengan mudah 

Perkenalkan nama saya Erik. Saya 
adalah developer yang baru saja 
berpindah ke Linux, dan sangat kecewa 
dengan cara pemrograman di Linux. Saya 
adalah programer Visual Basic 
sebelumnya. Adakah program serupa di 
Linux yang bisa saya gunakan untuk 
mendesain GUI dengan mudah? Saya 
bisa menggunakan bahasa Pascal, C/ 
C-# # dan VB tentunya. Terimakasih. 

Erik, Surabaya 


T Merancang GUI 


Salam kenal juga Erik. Apabila Anda 

bisa menggunakan C - 4, maka 

Anda bisa menggunakan OT untuk 
melakukan pemrograman. Bahasa yang 
digunakan adalah C # 4, dan Anda akan 


Sala 
AA, 
KI o Tana KO AT Pe ana 
| Tj 
1j 
Na Am Am 
— Naa PA al 
ae 
Pang 


& Merancang GUI. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


mendapatkan GUI designer yang sangat 
bagus. Kunjungi http://www.trolltech.com 
untuk informasi lebih lanjut. Atau, barangkali 
Anda ingin mencoba Gambas yang men- 
coba untuk menjadi Visual Basic di Linux. 
Informasi lebih lanjut mengenai Gambas bisa 
Anda dapatkan di XFIXME::URL ». 


Saya adalah pemula di Linux. Saya 
ingin mengetahui apakah terdapat 
program yang mirip-mirip dengan Winzip. 
Terimakasih sebelumnya. 
Widya, Jakarta 


T Winzip di Linux 


Ada. Anda bisa menggunakan file- 

roller ataupun Ark. File-roller 

umumnya Anda dapatkan apabila 
menggunakan distro Red Hat 9. 
Sementara, Ark bisa Anda dapatkan ketika 
Anda mengunakan Mandrake ataupun 
SuSE. Penjelasan lebih jauh, File-roller 
dirancang untuk desktop GNOME, dan Ark 
dirancang untuk desktop KDE. Keduanya 


Pa AP Son Oa Maa GOWA Opa SISA MTA In Or LAN. aa 5 
la at an Batinge tao 


JaB3saue 
F 


Tatar ng 


& Winzip di Linux. 


menawarkan fungsi sejenis Winzip dan juga 
mudah digunakan. 


membuat file PDF 

Redaksi /nfoLINUX, saya baru saja 
belajar menggunakan Linux. Perusahaan 
saya membuat aturan bahwa komputer- 
komputer harus menggunakan Linux. 
Karena background saya bukan dari 
komputer, saya agak kesulitan dengan 
beberapa hal. Tugas saya adalah 
membuat laporan-laporan. Yang saya 


T Membaca dan 


IKLAN 


Solusi Kami Buat Anda 


ingin tanyakan adalah, sebenarnya, 
program apa yang bisa saya gunakan 
untuk membuat file PDF? Atau paling 
tidak, bagaimanakah caranya agar saya 
bisa membaca file PDF? Apakah Acrobat 
Reader jalan di Linux? 

Lusi, Jakarta 


Apabila Anda menggunakan 

OpenOffice.org, maka Anda dapat 

membuat file PDF dengan mudah. 
Kami sarankan Anda untuk meng-upgrade 
OpenOffice.org ke versi 1.1. Namun, Jika 
menggunakan distro-distro terbaru seperti 
Mandrake 9.2 atau SuSE 9.0, maka Anda 
sudah mendapatkan Open0Office.org 1.1 di 
dalamnya. Membuat file PDF sangatlah 
mudah dengan Open0Office.org. Cukup pilih 
saja File |Export as PDF. Sementara, untuk 
membaca file PDF, Anda bisa memper- 
gunakan Acrobat Reader dari Adobe yang 
bisa di-download gratis. Atau, Anda bisa 
menggunakan KghostView dan GNOME 
Ghost View.d 


PENGANTAR 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


23 


23 


24 


INDEKS 


Speaker 
Sonic Gear 
Audiobox A310FX 


Speaker 
Sonic Gear 
Audiobox K350 FX 


CardReader/Writer 


Linux, Sistem Operasi 
Masa Depan 


Sebenarnya, menggunakan Linux terkadang tidak mudah. Bukan, bukan karena tidak 
stabil. Bukan juga karena lambat. Bukan pula karena banyak virus yang mengancam. 
Bukan karena mahal. Bukan karena terlalu banyak celah keamanan. Tapi, terkadang 


Whale USB2.0 High 
Speed 8 in1 


24 Storage 
MCPRO MultiMedia 
Card 256MB 


25 Storage 
Billionton Secure 
Digital Card 256MB 


25 Storage 
MCPRO Compact 
Flash 256MB 


26 Linux Ready 
Netac UCF Card 
256MB 
Samsung 
SyncMaster 152N 
Prolink Wireless 
LAN PC Card 


27 PgAdmin3 1.0.2 
PostgreSOL 
Administrator 


28 Kaffeine Media 
Player 0.3.2 
Aplikasi Multimedia 


29 Xmule 1.4.3 
Aplikasi peer to 


peer 
30 Game 

Enigma 
31 Game 

Pingus 0.6.0 


NoPRIANTO: 
Mau tahu seberapa Linux 
akan maju di masa depan? 


22 


InroLINUX MARET 2004 


karena kurangnya dukungan hardware dan ketersediaan software. 


esekali, bagi Anda yang telah menggunakan 

Linux selama 2 atau 3 tahun, ingatlah masa- 

masa kali pertama Anda menggunakan Linux. 
Boleh dibilang, ada saja satu perangkat di komputer 
kita yang tidak didukung oleh Linux. Kalau tidak 
sound card, mungkin video card. Kalau tidak printer, 
mungkin scanner. 

Bagi Anda yang baru mengenal Linux, pastilah isu- 

isu bahwa Linux kurang mendukung hardware 
pernah Anda dengar. Sebagai konsekuensisgama 


pastilah pernah ada keraguan terbit k An TN ak 


menginstal Linux di suatu komputer. Didukung 
tidak ya? « 


Kemudian, ketika teman-tema kita di Win 
: ata 


printer, kita sibuk berusaha 
agar hardinare yang kita 


kalau tidak didukung saat ters 
waktu yang dekat. ym 
tidak terpakai, kan sayang. 

Itu baru sebagian keluh kesah. Mari 4 


dunia software. Beberapa waktu yang lalu, 
rasanya bisa menikmati web browser cangg 


ai ab 


dapat dijalankan dengan cepat dan mampu 
situs seperti yang dapat dilakukan oleh Inter 
Explorer. Atau, yang sederhana saja, menonton video 
dalam modus ful/ screen. Apalagi menikmati berbagi 
file peer to peer melewati Internet. 

Sekarang sudah beda. Sekarang, dukungan 
hardware di Linux sudah semakin mengagumkan. 
Apalagi dengan kehadiran kernel 2.6 beberapa waktu 
yang lalu. Banyak sekali perubahan yang akan kita 
nikmati. Sekilas adalah dukungan berbagai perangkat 
multimedia seperti Touch Screen dan Force Feedback 
Joystick. Di 2.4 saja, Anda bisa menikmati berbagai 
hardware yang dinikmati oleh teman-teman kita di 
Windows. Sebut saja hardware-hardware yang kami 
Ulas dalam ulasan hardware. 

Kalau teman-teman kita di Windows bisa 
menikmati dentuman suara-suara keras akibat 
meningkatnya kemampuan multimedia, kita pun bisa. 


www.infolinux.web.id 


Kami mengulas dua speaker yang dapat Anda 
gunakan untuk menghasilkan suara luar biasa. 
Kemudian, kalau pengguna PDA dan perangkat mobil 
lain bisa menikmati MultiMedia Card, Secure Digital 
Card, dan Compact Flash, kita pun bisa menikmati. 
Dengan kemampuan Linux untuk bekerja dengan 
media-media penyimpanan tersebut, bisa dipastikan 
Linux semakin layak digunakan di mana saja. Mulai 
dari server sampai device-device kecil. Lihatlah 
ulasan hardware kami untuk keterangan lebih lanjut. 
yak hardware yang siap digunakan 
rubrik “Linux Ready” kami. 
»ware. Kami mengulas Kaffeine 
edia player lain yang 

USE yang sangat 


KafifeinewAnda bisa menikmati multimedia di Linux. 
Bisa VCD, DVD, DVB, dan lain sebagainya. 

“Ingin berbagai file di Internet, Anda bisa 
mempergunakan aplikasi peer to peer xMule. Dengan 
XMule,,Anda bisa mendapatkan file dari komputer 
lain di Internet sambil membagikan file Anda secara 
peer to-peer- 

Bagaimana? Apa yang teman-teman kita di 
(Windows nikmati, secara perlahan bisa kita nikmati. 
Beberapa dukungan malah lebih baik dengan Linux. 
Sebagai contoh, dukungan Ayper-Threading di 2.6 
sangatlah luar biasa. Linux bisa melihat dengan 
transparan mana yang processor asli, mana yang pura- 
puraan. Banyak sistem operasi lain yang belum bisa. 

Perkembangan Linux terakhir sangatlah dahsyat. 
Linux adalah sistem operasi masa depan. Kita tidak 
bicara lagi masa lalu. Lihatlah masa saat ini. Masa 
yang menentukan masa depan, karena masa depan 
ditentukan hari ini. Kalau hari ini Linux sudah sangat 
luar biasa dan semakin luar biasa, masa depan Linux 
pastilah luar biasa. Tanggalkan cara lama promosi 
Linux yang membuat semua orang ketakutan. Linux 
bukan monster. Linux sekarang sudah ramah. Tak 
percaya? Coba saja sendiri! 

Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


HARDWARE 


Sonic Gear 


Audiobox 
A310FX 


SPEAKER 

Kisaran harga: US$35 

Kontak: PT Leapfrog Indonesia, 
Jakarta. (021) 666-04784 

Situs web: www.leafrog-dist.com 


inux kini semakin dekat dengan dunia 

multimedia. Kali ini, kami mendapatkan 
kesempatan untuk menguji salah satu 
speaker dari Sonic Gear, yaitu Audiobox 
310 FX. Speaker yang satu ini termasuk 
berpenampilan sederhana dan terlihat 
cukup kaku. Walau demikian, di bagian 
speaker terdapat sebuah active display 
kecil, yang cukup menarik. Paling tidak, 
speaker ini tidak terlihat terlalu 
konvensional. Bagi Anda pecinta speaker 


& Sederhana dan terlihat sedikit kaku, namun, 
speaker ini dapat menghasilkan suara jernih. 


dengan tampilan sederhana, penggunaan 
kabinet dari kayu merupakan sebuah nilai 
tambah. 

Speaker ini memiliki kemampuan 
sebesar 30 Watt. Cukup untuk ruangan 
kerja Anda. Freguency response yang 
ditawarkan oleh Sonic Gear kali ini berkisar 
antara 40 Hz-18 KHz. Kemudian, untuk 
memperkaya suara yang dihasilkan, 310 
FX dilengkapi juga dengan subwoofer 4in 
long-throw subwoofer (20W). Kemudian, 
ada pula satelit 3in full range yang 
berkekuatan 5W setiap channel-nya. 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


Dengan semua kelengkapan tersebut, kami 
yakin bahwa speaker ini cocok 
mendampingi komputer Anda. 


Pengujian 

Kami menguji speaker ini dengan membuka 
XMMS dan memperdengarkan beberapa 
lagu yang representatif untuk pengujian 
speaker. Pertama-tama, kami menjalankan 
XMMS tanpa mengaktifkan egualizer. 
Kemudian, kami mendengarkan lagu 
dengan Bass dan Treble seimbang. Setelah 
puas, kami mengecilkan trebel dan 
membesarkan bass. Berikutnya, bass 
dikecilkan dan trebel dibesarkan. Setelah 
itu, barulah kami menggunakan bantuan 


egualizer. 2 
Speskerini 
memiliki suara yang — Instalasi 5/5 
jemih, walaupun Fitur 415 
bass yang datang Harga 415 
Performa 3/5 


bersamanya sedikit 
kurang kuat. 
Noprianto 
nopranto@nfolnux.co.id 


ILINUX Rating 
MEMM/ 415 


Sonic Gear 


Audiobox 
K350 FX 


SPEAKER 

Kisaran harga: US$59 

Kontak: PT Leapfrog Indonesia, 
Jakarta. (021) 666-04784 

Situs web: www.leafrog-dist.com 


S atu lagi speaker yang masuk ke dapur 
kami. Masih dari vendor yang sama, 
namun dengan speaker yang lebih menarik. 
Apabila 310 FX datang dengan tampilan 
cukup sederhana dan kaku, maka K350 FX 
datang lebih elegan. Walaupun, masih 
dengan tampilan kotak-kotak. Barangkali 
satu yang cukup menarik adalah kehadiran 
sebuah egualizer display yang boleh 
dikatakan sangat menarik. Terutama 
apabila Anda mematikan lampu kamar 
Anda. Menarik. Kami cukup terkesan 
dengan penampilannya. 

Speaker ini datang dengan fasilitas 


& Tetap kotak dan konvensional, namun lebih 
keren dengan vivid VFD egualizer display. 


extended reflective bass technology. 
Harapannya, bass yang diperdengarkan 
akan lebih luar biasa. Kabinet dari kayu 
yang membungkus speaker ini juga 
diperhatikan saksama agar tetap optimal 
bagi bass. Kemudian, tak lupa, bagi pecinta 
karaoke, speaker ini dilengkapi dengan twin 
mic input yang cocok untuk karaoke 
ataupun digunakan pada seminar dan ruang 
kelas. Freguency response yang ditawarkan 
mulai dari 30 Hz-20 KHz. Cukup luas. Total 
power yang dikeluarkan mampu mencapai 
hingga 45 Watt. Kemudian, untuk lebih 
memanjakan telinga Anda, K350 FX datang 
dengan subwoofer 4in long-throw 


www.infolinux.web.id 


subwoofer berkekuatan 25W. Satelitnya 
pun datang dengan 3in full range yang 
masing-masing channel-nya berkekuatan 
hingga 10W. 


Pengujian 
Sama seperti pengujian untuk speaker lain, 
kami juga memperdengarkan beberapa lagu 
yang cukup representatif dengan XMMS. 
Pertama-tama, kami menjalankan XMMS 
tanpa bantuan egualizer dan mengatur 
speaker dalam kondisi bass dan treble 
setara. Sampai titik ini, kami cukup puas. 
Kemudian, kami mengecilkan bass dan 
membesarkan treble. Dan sebaliknya, 
setelah itu, bass kami maksimalkan dan 
trebel kami minimalkan. Suara dentuman- 
nya terdengar sangat kuat. Bantuan 
egualizer XMMS membuat speaker ini lebih 
menarik lagi. Kami 
mendengar suara- 


Pengujian 


suara jernih dari Inseelasi 5/5 
speaker ini, sama Fitur 5/5 
seperti bass yang Harga A15 

Performa A5 


kuat dan meng- 


gelegar.A | 
Noprianto ALINUX Rating 
(nopranto @nfolmux.co.id) #ENEL/ 415 


InroLINUX MARET 2004 23 


HARDWARE 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Whale 


USB2.0 High 
Speed 8 in1 


CARDREADER/WRITER 
Kisaran harga: US$19 

Kontak: ATIKOM Mega Pratama, 
Jakarta. (021) 612-3612 

Situs web: www.atikom.co.id 


M edia-media penyimpanan menjadi 
semakin kecil. Sebagai contoh, 
MultiMedia Card dan Secure Digital Card. 
Keduanya sering ditemukan di perangkat 
mobile. Tidak mudah bagi semua PC atau 
Notebook untuk membaca tulis secara 
langsung. 

Untunglah adalah berbagai produk 
CardReader/Writer yang dapat digunakan 
sebagai penghubung antara kartu-kartu 
kecil tersebut dengan PC menggunakan 


2 Unta “Ji Garena PAT 


& Dengan bentuknya yang unik dan menarik, 
CardReader/Writer ini siap duduk manis di 
meja kerja Anda. 


konektor USB. Salah satu yang masuk ke 
dapur pengujian kami adalah Whale USB2.0 
high speed 8 in 1 CardReader/Writer. 

Bentuknya unik dan dapat diatur agar 
cocok diletakkan di meja kerja Anda yang 
rapi. Kemampuannya juga tidak kira-kira. 
Mampu membaca 8 macam kartu! Pada 
slot-slotnya, kami juga menemukan lampu- 
lampu indikator yang menandai status kartu 
yang dimasukkan. 


Pengujian 
Untunglah kami mendapatkan beberapa 


jenis kartu seperti MultiMedia Card, Secure 
Digital Card dan Compact Flash dari 
berbagai vendor sehingga kami dapat 
menguji CardReader/Writer ini. Pertama- 
tama, kami mencoba menancapkan MMC 
ke device ini. SuSE 9.0 yang kami gunakan 
langsung dapat mendeteksi dan mengon- 
figurasi MMC yang dimasukkan. Kami pun 
menggunakan device ini untuk menulis ke 
dan membaca dari MMC. Kami tidak 
mendapatkan gangguan. Selanjutnya, 
giliran SDCard yang kami masukkan. Kami 
melakukan prosedur yang sama dengan 
MMC. Dan terakhir, Compact Flash yang 
kami masukkan juga dapat bekerja dengan 
baik. 

Apabila Anda 
memiliki beberapa 


jenis kartu penyim- Instalasi 5/5 
panan tersebut, Fitur 415 
Anda dapat meng- Harga 415 
gunakan CardReader/ Performa 415 
Writer ini. A 

Noprianto :LINUX Rating 
hopranto@hfonx.coid “ACA 415 


MCPRO | 
MultiMedia 


Card 256MB 


STORAGE 

Kisaran harga: US$67 

Kontak: ATIKOM Mega Pratama, 
Jakarta. (021) 612-3612 

Situs web: www.atikom.co.id 


M ultiMedia Card bisa Anda temukan 
pada berbagai device populer saat 
ini. Salah satunya adalah pada PDA. PDA 
yang kecil dapat digunakan untuk bekerja 
dengan kartu penyimpanan berukuran kecil 
namun berkapasitas besar ini. Pengguna PC 
atau Notebook konvensional dapat pula 
bekerja dengan kartu ini dengan bantuan 
USB CardReader/Writer. Pada percobaan 
kali ini, kami menggunakan Whale USB2.0 
CardReader/Writer yang kami bahas 
sebelumnya. 

Kartu ini memang boleh berukuran kecil. 
Bentuknya pun sederhana. Namun, kartu 


24 InroLINUX MARET 2004 


& Kecil, kompak, dan berkapasitas besar. 


yang kami uji kali ini mampu menyimpan 
hampir setengah dari kapasitas CD-ROM. 
Luar biasa, bukan? Bagi Anda yang 
menggunakannya di PDA, kami yakin, 
ukuran 256 MB sudah sangat mencukupi. 
Pengguna PC juga dapat melakukan 
sinkronisasi dengan PDA-nya. Dengan 
demikian, kebutuhan akan penyimpan 
ketika sedang bertamasya atau bekerja di 
luar kantor dapat terpenuhi. 


Pengujian 
Kami sangat tertarik untuk menguji kartu 
ini. Apabila kartu ini bisa digunakan dengan 
baik di Linux, maka sinkronisasi dengan 
PDA dan device-device lain tentunya bukan 
merupakan masalah lagi. 

Kami mendapatkan device ini bekerja 


www.infolinux.web.id 


dengan file sistem FAT32. Sudah sangat 
memadai untuk penyimpanan. Kemudian, 
kami pun menuliskan file berukuran kurang 
lebih 242 MB ke dalamnya. Sepenuhnya, 
kami menggunakan interface grafis untuk 
melakukannya. Di SuSE 9.0 yang kami 
gunakan, kami menggunakan Kongueror 
untuk membantu pengopian. Sama 
mudahnya seperti Windows Explorer di 
Windows. Cukup menekan CTRL-C untuk 
mengopi dan CTRL-V untuk paste. 

Agar pengujian konsisten dengan produk 
media penyimpanan lain, pada saat 
pengujian, kami mematikan berbagai servis 
yang berpotensi untuk mengganggu proses 
baca tulis. Pengopian dapat dilakukan tanpa 
masalah yang berarti. Rata-rata waktu yang 
digunakan untuk menulis ke dalamnya 
adalah 2 menit lebih 27 detik. Sementara, 


pembacaan lebih 
cepat beberapa detik, Sa al 


yakni 2 menit lewat bistalasi 4/5 
5 detik. Dengan Fitur A15 
demikian, rata-rata — Harga 3/5 

Performa 3/5 


kecepatan tulisnya 
adalah 1,6 M/detik.A 
Noprianto 
nopranto@nfolnux.co.id) 


ILINUX Rating 
MEMA/) 415 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


HARDWARE 


Billionton 


Secure Digital 
Card 256MB 


STORAGE 

Kisaran harga: Rp675.000 
Kontak: DATA Pro, Jakarta. 

(021) 612-5510 

Situs web: www.billionton.com.tw 


S elain MultiMedia Card yang sangat 
populer dan dengan mudah dapat 
ditemukan pada berbagai device, hadir pula 
Secure Digital Card yang datang dengan 
ukuran sama, kapasitas yang bersaing, 
namun memiliki sejumlah kelebihan. Apabila 
selama ini Anda puas menggunakan MMC, 
Anda bisa mencoba pula Secure Digital 
Card. 

Untungnya, komputer sebagai saudara 
tua dapat bekerja dengan kartu penyimpan- 


bilhonton A 


"25611 


& Kecil, kompak, berkapasitas besar, cepat, dan 
aman. 


an ini. Produk yang masuk ke dapur 
pengujian kami kali ini adalah produk dari 
Billionton. Dengan sejumlah kelebihan yang 
ditawarkan, kami berharap kartu 
penyimpanan ini dapat bekerja dengan baik. 


Pengujian 

Masih dengan Whale USB2.0 CardReader/ 
Writer, kami menguji Billionton Secure 
Digital Card seukuran 256 MB ini. Kami 
mendapatkan device ini bekerja dengan 
FAT32, file sistem yang digunakan oleh 
sistem operasi Windows 95/98 dan 
berbagai device lain. 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


Dengan prosedur yang sama seperti 
halnya pengujian MultiMedia Card, kami 
menuliskan file sebesar 242 MB dan 
membacanya kembali. Kami mematikan 
servis yang berpotensi untuk mengganggu 
proses baca tulis ke kartu penyimpanan ini. 
Kemudian, menggunakan interface grafis 
Kongueror yang mudah, kami meng-copy- 
kan file tersebut ke dalam SDCard ini. 

Waktu yang diperlukan untuk menulis file 
besar tersebut cukup mengesankan. Kurang 
lebih dua kali lebih cepat dibandingkan 
dengan MMC. Kami mendapatkan waktu 
penulisan rata-rata sebesar 1 menit 12 
detik. Proses bacar rata-rata lebih lama, 
yaitu sekitar 1 menit 27 detik. Dengan 


demikian, Anda 


dapat menulis ke 


kartu ini dengan Instalasi 5/5 
kecepatan 3.4 MB Fitur 5/5 
per detik. Satu lagu Harga 4/5 
MP3/OGG per Performa 415 
detik.A 

Noprianto #LINUX Rating 
hopranto@hfonwx.co.id “ACA 415 


MCPRO 
Compact Flash 


256MB 


STORAGE 

Kisaran harga: US$58 

Kontak: ATIKOM Mega Pratama, 
Jakarta. (021) 612-3612 

Situs web: www.atikom.co.id 


artu penyimpanan yang satu ini 

barangkali cukup umum ditemukan di 
dunia komputer. Beberapa perangkat 
portable serbaguna juga banyak yang 
mendukung kartu ini. Bentuknya memang 
lebih besar dari MultiMedia Card ataupun 
Secure Digital Card. Namun, kami yakin, 
kartu ini sangat layak digunakan karena 
perbedaan ukuran tersebut masih relatif 
tidak menjadi masalah. Kurang lebih 
seukuran seperempat Floppy disk. Apalagi 
dengan sejumlah kelebihan yang 
ditawarkan. 

Apabila Anda menggunakan perangkat 


& Kompak, berkapasitas besar, dan mampu 
membaca tulis dengan cepat. 


mobile serbaguna yang mendukung 
Compact Flash, maka Anda dapat berbagi 
data dengan mudah dengan PC. Khususnya 
dengan PC berisikan sistem operasi Linux. 
Karena , Linux ini semakin mudah 
digunakan, dan semakin layak untuk 
dipercaya sebagai sistem operasi luar biasa 
untuk berbagai device dan arsitektur. Anda 
dapat menyimpan file di berbagai perangkat 
mobile Anda ketika sedang bertugas di luar 
kantor dan kemudian menyimpan data 
yang Anda dapatkan selama di perjalanan 
ke dalam komputer. 


Pengujian 

Compact Flash yang masuk ke dapur 
pengujian kami kali ini berukuran 256 MB. 
Kami menerapkan pengujian yang sama 
dengan MultiMedia Card dan Secure Digital 


www.infolinux.web.id 


Card. Kami juga menggunakan Whale 
USB2.0 CardReader/Writer. File yang kami 
gunakan juga sama, yaitu file berukuran 
242 MB. 

Untuk mencegah potensi interferensi 
oleh servis-servis lain, kami mematikan 
servis-servis yang tidak penting untuk 
pengujian, terutama yang berpotensi 
mengganggu device input/output 
eksternal. Setelah itu, kamipun mulai 
menulis ke dalam kartu berfile sistem FAT 
32 tersebut. Seperti sebelumnya, kami juga 
menggunakan Kongueror untuk proses 
peng-copy-an. Waktu penulisan yang 
dibutuhkan adalah selama 1 menit dan 28 
detik. Waktu bacanya secara mengejutkan 
terbang menembus batas 1 menit, yaitu 47 
detik. Dengan kecepatan tersebut, Compact 
Flash layak digunakan oleh Anda yang 


menikmati kecepatan. p - 
Anda bisa menulis 


dengan kecepatan Instalasi 5/5 
rata-rata 2,75 MB per Fitur A15 
detik, dan membaca — Harga 4/5 
rata-rata 5,1 MB per Performa 5/5 
detik. 4 

Noprianto #LINUX Rating 
nopranto@hfolnux.co.id MEME A15 


InoLINUX MARET 2004 25 


Produk Tes di Lab InfoLINUX 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Samsung 


Syncmaster 152N 


Kisaran harga: US$365 
Kontak: PWU PC & Peripheral, 
Jakarta. (021) 799-2121 


& Langsing dan cantik. LCD ini pantas 
menemani Linux box Anda. 


B osan dengan monitor yang gemuk dan 
memakan tempat? Memiliki anggaran 
lebih? Kenapa tidak membeli sebuah LCD? 
Bentuk lebih langsing sehingga tidak 
memakan tempat di meja kerja Anda. 
Selain itu bentuknya pun menarik. Jalan 
dengan baik di Linux pula. 

Samsung Syncmaster 152 adalah salah 
satu anggota keluarga Syncmaster 
keluaran Samsung. Berbagai fitur baru 
datang bersama monitor langsing yang 
mampu mancapai resolusi 1024x768 
pada 75 MHz ini. 

Dengan LCD ini, kami menyaksikan 
keindahan wallpaper MandrakeMove. 
Pergeseran letak horizontal dapat dengan 
mudah disesuaikan dengan fasilitas 
penyesuaian peletakan otomatis monitor 
ini. Kami hanya cukup menekan satu 
tombol untuk otomatisasi peletakan. Tidak 
perlu repot-repot. 

Nama, LCD ini memang belum terdaftar 
di database monitor MandrakeMove, 
namun, tak apalah, segala sesuatunya 
dapat bekerja dengan baik. Tampilan indah 
pun bisa disaksikan lewat si cantik 
ini.@Nop 


Netac 


USB-CF-CARD 


Kisaran harga: US$100 
Kontak: PT. Multipro Jaya Prima, 
Jakarta. (021) 669-1705 


UCF Card 


256me 


& Pengguna PC dan kamera digital dapat saling 
bertukar data dengan sangat mudah. 


D engan bentuknya yang kecil dan 
ringkas, produk ini sangatlah menarik. 
Pengguna mobile device dapat langsung 
menggunakan Compact Flash ini seperti 
biasa. Pengguna PC dapat langsung 
menyambungkan kabel USB ke Compact 
Flash ini. Benar-benar langsung ke Compact 
Flash-nya. Kabel USB yang datang 
bersamanya pun cukup menarik mata. 

Dengan dua interface-nya, pengguna PC 
dan kamera digital misalnya dapat saling 
bertukar data dengan sangat mudah. Tanpa 
perantara Card Reader. Hebatnya, sebuah 
indikator LED yang datang bersama 
perangkat ini juga cukup menarik. Apabila 
terkoneksi ke komputer, maka LED-nya 
akan menyala. Sementara, LED akan 
berkedip-kedip apabila terjadi pembacaan 
atau penulisan. 

Sayangnya, kecepatannya cukup 
lambat. Kami memaksa untuk menulis file 
sampai perangkat ini tidak mampu 
menampungnya dan kemudian 
membacanya kembali. Waktu tulis adalah 4 
menit 36 detik, dan waktu baca adalah 5 
menit 50 detik. Anda perlu sedikit 
bersabar. ANop 


Prolink 
Wireless CardBus 
PC Card 


Kisaran harga: US$55 
Kontak: Prolink Indonesia, Jakarta. 
(021) 628-3205 


& Bagi Anda yang memiliki mobilitas tinggi, 
perangkat ini patut menemani Anda. 


aman sekarang adalah zaman tanpa 

kabel. Dengan demikian, tak ada lagi 
lilitan kabel di ruang kerja Anda. Proses 
crimping yang memerlukan ketelitian dan 
ketrampilan juga sudah mulai dilupakan. 
Semuanya kalau bisa wireless. Berbagai 
notebook pun dilengkapi dengan 
kemampuan wireless. PC Card wireless 
juga tersedia di mana-mana. Salah satunya 
adalah Wireless LAN PC Card dari Prolink. 

Bentuknya agak kurang enak dipandang 
dan permukaannya didominasi warna biru 
dan kuning. Antenanya juga berwarna biru 
dengan penempatan LED yang kurang 
berkenan bagi mata penikmatnya. Kurang 
menarik, namun dapat dikenali dengan baik di 
Linux. Paling tidak, SuSE 9.0 yang digunakan 
mampu mengenali perangkat ini dengan 
sangat baik, tanpa masalah. 

Produk dengan standar IEEE 802.11b ini 
mendukung frekuensi 2.412 GHz sampai 
2.4835 GHz. Walaupun di kemasannya 
tercantum hanya dapat digunakan di sistem 
operasi berbasis Windows, perangkat ini 
juga dapat digunakan di Linux. Bagi Anda 
yang memiliki mobilitas tinggi, perangkat ini 
dapat Anda gunakan.ANop 


PENGUJIAN LINUX 
MandrakeMove Lu 


PENGUJIAN :LINU 
SUSE 9.0 Sd 


PENGUJIAN :LINU 
SuSE 9.0 HE 4 


Prosedur Pengujian Linux Ready 
Mulai edisi Mei 2003, InfoLINUX menerapkan prosedur baru dalam pemberian label “Linux Ready”, khusus PC dan Notebook. Sebuah PC atau Notebook yang berpredikat Linux Ready, berarti 
semua peripheral standar seperti kartu suara, kartu jaringan, dan modem dapat berfungsi sebagaimana mestinya mulai instalasi sebuah distro Linux dilakukan. Distro Linux yang kami gunakan 
dalam pengujian Linux Ready adalah Knoppix 3.2, Mandrake 9.2, Red Hat 9, dan SuSE 9.0.—Red. 


26 InroLINUX MARET 2004 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


PgAdmin3 1.0.2 


#. pgAdmin III 
Elle Edit Tools Display Help 


LD BIOLMBA? 


”— f9 Servers (1) 


Hasil Tes dan Ulasan Software 


(O (127.0.0.1:5432) 
l-»—8& Databases (3) 
-”—8 
—-) Casts (0) 
——@ Languages (0) 
5-8 schemas (1) 


SOLASCI 
Bs Allow connections? Yes 


Bs Connected? Yes 


POSTGRESOL ADMINISTRATOR 


Sifat: Free software 

Lisensi: Artistic License 
Pengembang: pgAdmin Development 
Team 

Situs web: http://www.pgadmin.org 


ostgreSOL adalah database system 

yang sungguh luar biasa. Banyak 

pengguna PostgreSOL yang telah 
merasakan keunggulan dan 
ketangguhannya. Untuk bekerja dengan 
database system ini, kita membutuhkan 
sebuah client. Client default yang datang 
dengan PostgreSOL adalah psgl, yang 
berbasiskan CLI (Command Line Interface). 
Barangkali semua setuju bahwa 
PostgreSOL adalah database system hebat. 
Tapi, siapa yang tahan kalau harus terus- 
terusan menggunakan psgl untuk 
berkomunikasi dengan server PostgreSOL? 

Psgl memang aplikasi client yang sangat 
fleksibel. Aksi-aksi seperti penghapusan, 
pengubahan tabel dan berbagai hal yang 
berhubungan dengan DDL dapat dilakukan 
dengan sangat cepat Namun, terkadang 
kita menjadi begitu repot dalam melakukan 
hal yang berhubungan dengan DML Apabila 
Anda ingin mencoba client lain, pgAdmin3 
adalah client PostgreSOL yang layak 
dicoba. 

Tidak seperti psgl yang berbasiskan CLl, 
pgAdmin3 berbasiskan GUI yang ditulis 
dengan bahasa C4 # dan pustaka 
wxWindow. Dengan demikian, untuk 
melaksanakan beberapa tugas tertentu, 
Anda dapat menyelesaikannya dengan satu 
atau dua operasi klik. Dengan pgAdmin3 
juga, berbagai tugas dasar seperti melihat 
informasi sistem, status database, dan 
tugas-tugas informatif lainnya dapat dilihat 
dengan sangat detail. 

PostgreSOL penulis secara default 
dijalankan tanpa membuka koneksi TCP. 
Dan selama ini, penulis menggunakan 
PHPPgAdmin. Tidak masalah dengan tidak 
terbukanya koneksi TCP tersebut. 


public 
| F pelangi kasih 
—R test 


Ll 49 Groups (0) 


System database? No 
Comment 


4—$ Users (3) 


-- Database: nop 
—— DROP DATABASE nop: 


CREATE DATABASE nop 


« »|isI 


WITH ENCODING - 'SOL ASCII': 


T Ip 


Retrieving Database details... Done. 


oo secs 


& 8 PAASOADE & Ebgadmins.sxe- pend pgAdmin III 


—-F 
(MOV Wed Dec 17, 23:09 


£& Pgadmin3. 


Sayangnya, penulis tidak dapat 
menemukan keterangan untuk melakukan 
koneksi melalui Unix socket, sehingga 
untuk masuk ke PostgreSOL melalui 
pgAdmin3, terpaksa server PostgreSOL 
diminta untuk membuka koneksi TCP pula. 

Apabila Anda termasuk pengguna 
database system yang merasa harus selalu 
menggunakan perintah SOL, maka selain di 
psgl, Anda juga bisa mendapatkannya di 
pgAdmin3 ini. Hasil dari guery akan 
ditampilkan begitu informatif. Sayangnya, 
pgAdmin3 terkesan senang menampilkan 
berbagai dialog sehingga akan terasa 
mengganggu bagi Anda yang lebih 
menyenangi bekerja dalam interface yang 
sederhana dan tidak rumit. 

Satu kekurangan yang terasa cukup 
mengganggu adalah ketika kita ingin 
menampilkan data dari suatu tabel. Dengan 
pgAdmin3, kita harus melakukan beberapa 
operasi klik kiri, kemudian satu klik kanan 
yang akan membuahkan sebuah dialog, 
dan di dialog inilah data kita ditampilkan. 
Cukup bertele-tele dan sangat prosedural. 
Anda akan merasa rindu dengan psal ketika 
ingin melihat data yang tersimpan dalam 
suatu tabel. 

Dari sisi kelengkapan, pgAdmin3 
memang luar biasa. Hampir segala yang 
Anda butuhkan bisa dipenuhi oleh 
pgAdmin3, tentu saja terlepas dari cara 


www.infolinux.web.id 


mendapatkannya yang terkadang penuh 
lika-liku. Dari sisi interaksi manusia dan 
komputer, pgAdmin3 sepertinya masih 
harus banyak belajar dari program lain. 
Selain cara yang terkadang penuh lika liku, 
terkadang pgAdmin3 mengharuskan kita 
untuk mengakses suatu fungsi yang dicapai 
dengan mengakses menu tertentu, namun 
tidak disediakan shortcut-nya. Sebagai 
contoh, ketika memberikan perintah SOL, 
susah sekali rasanya menerima kenyataan 
bahwa kita harus sering-sering membersih- 
kan window tempat memberikan perintah, 
sementara untuk membersihkan window 
tersebut, kita perlu mengakses menu yang 
tidak dilengkapi shortcut. 

Satu fitur yang sangat pantas dipuji 
adalah ketersediaan help, baik help untuk 
penggunaan pgAdmin3 sendiri, ataupun 
referensi untuk perintah SOL dan 
penggunaan PostgreSOL. Anda juga dapat 
melakukan pencarian, dan hasilnya dapat 
sangat akurat. Fasilitas help-nya bahkan 
dilengkapi dengan berbagai screenshot 
yang sangat banyak memudahkan. 

Bagi Anda yang senang dengan 
penggunaan front end PostgreSOL, Anda 
dapat mencoba pgAdmin3 ini. Namun, bagi 
Anda yang ingin kerja dengan cepat dan 
ringkas, barangkali pgAdmin3 bukan pilihan 
terbaik untuk Anda. 

Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


InroLINUX MARET 2004 27 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Hasil Tes dan Ulasan Software 


Kaffeine Media 
Player 0.3.2 


Kafteine Media Player 0.3.2 


File Play View Config Bookmarks Help 


APLIKASI MULTIMEDIA 


Sifat: Free software 

Lisensi: GPL 

Pengembang: Jurgen Kofler 

Situs web: http://members.chello.at/ 
kaffeine 


rah Linux ke desktop semakin 

jelas dan nyata. Hal tersebut salah 

satunya dibuktikan dengan 
semakin banyaknya aplikasi multimedia. 
Dan, kali ini, kita akan membahas salah 
satu aplikasi multimedia pemutar video 
yang cukup layak untuk digunakan: 
Kaffeine Media Player. 

Sekilas namanya lucu. Logonya pun 
cukup lucu: buah kopi. Versinya pun masih 
kecil. Baru seumur jagung. Namun, 
kinerjanya bisa dibandingkan dengan 
aplikasi sejenis lainnya. Bicara teknologi, 
engine Kaffeine sendiri adalah xine-lib, yang 
terbukti sangat populer dan memiliki kinerja 
yang baik dalam soal penampilan video. 
Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini, 
kita tidak akan memfokuskan diri pada 
kemampuan Kaffeine untuk menghasilkan 
video yang baik. Pembahasan lebih 
difokuskan kepada interface dan seberapa 
Kaffeine enak dipakai. 

Apabila Anda pernah melihat atau 
menggunakan Totem untuk menikmati 
video, Anda akan mendapatkan bahwa 
tampilan Kaffeine sangatlah mirip dengan 
tampilan Totem. Secara umum, tampilan 
Kaffeine sangatlah sederhana. Di bagian 
atas, kita melihat sebaris menubar yang 
dapat digunakan untuk mengustomisasi 
ataupun memberikan perintah kepada 
Kaffeine. Di bagian tengah, kita menda- 
patkan tempat untuk pemutaran video. 
Sementara di bawah, kita akan melihat 
indikator posisi video yang dimainkan. Dan di 
bagian paling bawah, kita mendapatkan 
beberapa kontrol yang berhubungan dengan 


28 InroLINUX MARET 2004 


MAT Le BILANG 


lala 


Os JaNAaUoo| 


& The GIMP 
« Layers 


(R30, 


3010112004 


(0 Katteine Media PI (aa HO 


& Kaffeine. 


pemutaran video. Mulai dari tombol previous 
track, play/pause, stop, next track, playlist, 
dan lain-lain. 

Dari sisi interface utama, Kaffeine 
sangatlah indah dan sederhana. Tapi, 
Kaffeine memiliki satu kekurangan besar 
jika dibandingkan dengan aplikasi sejenis 
lain. Penggunaan shortcut. Shortcut yang 
digunakan pada Kaffeine, kalau tidak 
terdokumentasi, maka terasa tidak lazim. 
Bahkan, beberapa fungsi penting malah 
tidak memiliki shortcut sama sekali. Dengan 
kekurangan tersebut, kenikmatan kita akan 
terasa berkurang karena harus banyak 
menggerakkan mouse. Beberapa shortcut 
malah diletakkan pada fungsi yang tidak 
penting. Sayang sekali. 

Kemudian, satu hal lagi yang terasa 
mengganggu adalah indikator posisi video 
yang dimainkan. Suatu saat, Anda mungkin 
menyetop video yang sedang Anda tonton. 
Tombol stop pun ditekan. Kemudian, Anda 
menggerakkan indikator posisi pada posisi 
tertentu dan menekan tombol play. Yang 
Anda harapkan adalah, video akan diputar 
pada posisi tersebut. Sayangnya, Kaffeine 
berpendapat lain. Menurut Kaffeine, apabila 
Anda telah menyetop suatu video, maka 
video tersebut harus diplay lagi. Barulah 
indikator posisi tersebut bisa dipindahkan 
kemana saja, dan Kaffeine akan menuju ke 
posisi tersebut. Bukan hal besar, tapi cukup 


www.infolinux.web.id 


merepotkan. Apalagi ditambah dengan 
penggunaan shortcut yang tidak lazim. 

Dialog untuk membuka file video milik 
Kaffeine juga sangat tidak menyenangkan. 
Anda baru saja membuka video yang 
memiliki path panjang. Ketika Anda ingin 
membuka file video lain dalam sesi Kaffeine 
yang sama, Kaffeine ini tidak akan 
mengingat path terakhir yang Anda akses, 
dan sebagai gantinya, Kaffeine akan 
menganggap home directory Anda sebagai 
lokasi default dialog untuk memilih file 
video yang akan dimainkan. 

Bicara soal fungsi penampilan video, 
Kaffeine terhitung lengkap. Anda dapat 
meminta Kaffeine untuk menampilkan 
video secara full screen, kemudian Anda 
juga bisa mengatur aspect ratio video yang 
bisa disesuaikan dengan keadaan Anda. 
Atau, Anda dapat membuka video-video 
yang pernah dibuka dengan cara yang 
mudah. Dan lain sebagainya. 

Pengaturan lebih lanjut dibagi menjadi 
tiga bagian besar: video, xine dan Kaffeine. 
Pengaturan xine telah dibuat dengan sangat 
bagus. Sementara pengaturan video hanya 
terbatas pada saturation, brightness, 
contrast, hue, dan lain sebagainya. 
Pengaturan Kaffeine itu sendiri lebih bersifat 
pelengkap. Tidak menawarkan fungsi yang 
penting.A 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Xmule 1.4.3 


Hasil Tes dan Ulasan Software 


APLIKASI PEER TO PEER 


Sifat: Free software 

Lisensi: GPL 

Pengembang: tim xMule 

Situs web: http://www.xmule.org 


nternet adalah jaringan besar di mana 

kita bisa saling berbagi pengetahuan 

dan hal-lainnya. Termasuk berbagi file 
dengan berbagai orang di belahan dunia 
lain. Berbagi dengan berbagai cara, 
termasuk peer to peer. Dan para 
pengembang aplikasi di Linux pun tidak 
ketinggalan dengan menghadirkan program 
XMule, yang dibangun dengan berbasiskan 
pada eMule. Hal ini sangatlah pantas 
disyukuri. Dulu, jangankan menikmati 
aplikasi berbagi file secara peer to peer, 
menikmati web browser yang indah, andal, 
dan mudah digunakan saja sudah sangat 
kerepotan. 

Dengan xMule, Anda dapat saling 
bertukar file dengan rekan-rekan di berbagai 
belahan dunia. Apa yang Anda perlukan 
hanyalah koneksi Internet. Tidak perlu 
memiliki web hosting, ataupun server 
sendiri di internet. Apalagi jika Anda 
termasuk kolektor MP3/OGG ataupun 
video-video klip. Walaupun, bagi Anda yang 
senang melakukan pemrograman, tak ada 
salahnya berbagi kode program dengan 
para programer di berbagai belahan dunia 
lain. 

Sampai versi 1.4.3 ini, xMule telah 
memiliki berbagai fitur yang akan 
memanjakan penggunanya. Kita akan 
membahas beberapa fitur yang datang 
bersama xMule dan interface utama aplikasi 
ini. Kita akan mulai dari interface xMule. 

Sebagai aplikasi bagi pengguna internet 
yang sudah cukup berpengalaman, xMule 
datang dengan interface yang sangat 
mudah untuk digunakan. Selain itu, 
interface-nya pun sangat sederhana. Anda 
tidak akan menjumpai menubar dan menu- 
menu item rumit yang sering ditemui pada 
aplikasi lain. Sebagai gantinya, Anda bisa 


xmule v1.4.3 “Jalxl 
3 5 8 |» £?|m 
| connect | Servers Transfer Search ||Shared Files Messages Statistics Preferences 
Servers (71) New Server. 
Server Name Jie | peseription | Ping users |Fies | Preterenel Failed |stati IP or Address Port 
Hr Die Saugstube #e# 2074420040 :4242  wuw.saugstube.to High o Nda 
S.E.D.G 38.119.96.15 : 4661 www.elitedivx.com 173602 1189 High o N Name 
128.180.519 128.180.519 : 4661 Normal 1 Ni 
193.252.41.89 193.25241.89 : 4661 Normal 1 Ni 
202.31.147.174 202.31.147.174 : 3305 Normal 1 Ni (Check Serverj | Add to list /| 
2074414233 2074414233 : 4661 Normal 1 Ni 
207.44.180.87 207.44.180.87 : 6661 Normal 1 Ni Update server.met from URL: 
2074419636 207.44.196.36 : 4660 Normal 1 Ni ttp/7ocbmaurice.dyndns.org/pWslistpl/ 
207.44.206.27 207.44.206.27 : 4646 Normal 1 N 
210.17.189.102 210.17.189.102 : 8888 Normal 1 NI | Update 
210.52.55.46 210.52.55.46 : 4661 Normal 1 N 
211.121.66.162 211.121.66.162 : 4661 Normal 1 N Reset 
21315811245 21315811245 : 4661 Normal 1 N 
213.23.140.163 213.23.140.163 : 4242 Normal 1 Ne 
213.23.14043 213.23.14043 : 4243 Normal 1 Nta 
- 5 
GB Serverinto 
This is xMule 1.4.3 (based on eMule v0.26d) 
Visit http/Awusw.xmule.org to check if a new version is available 
El Leg 
LAUT LUUU UI SEE EA TE LAU a 
2004-01-31 00:03:35: No part files found 
2004-01-31 00:03:35: xMule 14.3 
2004-01-31 00:03:35: Found O known shared files 1 
“ 


xMule 1.4.3 


& xMule. 


| @ users: 0 


mengakses fungsi-fungsi utama xMule 
dengan memilih tombol-tombol yang 
diletakkan pada bagian atas xMule. 

Masing-masing tombol tersebut adalah 
Connect, Servers, Transfer, Search, Shared 
Files, Messages, IRC, Statistics, dan 
Preferences. Tombol connect berfungsi 
untuk melakukan koneksi ke berbagai 
server yang tersedia. 

Tombol servers digunakan untuk melihat 
berbagai server yang tersedia. Informasi 
tentang server juga disajikan dengan cukup 
rinci. Bagi Anda yang baru kali pertama 
menggunakan xMule, atau telah lama tidak 
menggunakan xMule, Anda dapat meng- 
update daftar server yang tersedia. Atau, 
Anda dapat menambahkan sendiri server 
dan informasinya. 

Setiap kali Anda berhasil melakukan 
koneksi, file-file yang dibagi dapat Anda 
lihat. Namun, untuk lebih cepatnya, Anda 
bisa mencari file atau kriteria file yang Anda 
inginkan. Untuk itu, penekanan tombol 
Search akan membawa Anda ke fungsi 
pencarian tersebut. Harus diakui, fungsi 
pencarian yang datang bersama xMule ini 
sangatlah menyenangkan. Anda bisa 
mencari dengan berbagai kriteria, mulai dari 
ukuran minimal, ukuran maksimal, tipe file, 
dan lain sebagainya. Setelah file yang dicari 
tersebut ketemu, sebuah tombol untuk 
men-download telah tersedia dan dapat 
Anda gunakan untuk men-download file 
tersebut. 


www.infolinux.web.id 


| # Up on | Down: O.0 | @ Not connected 


Untuk setiap proses transfer file yang 
dilakukan, Anda dapat mengamati detailnya 
dengan mudah. Sama mudahnya ketika 
Anda ingin berbincang-bincang dengan para 
netter lain. Fungsi ini adalah fungsi 
tambahan yang semakin menjadikan xMule 
semakin seru untuk digunakan. Bayangkan 
saja, sudah bertukar file, Anda bisa pula 
bertukar pikiran langsung! 

Salah satu fungsi yang sangat layak 
untuk dipuji adalah statistik yang disajikan 
oleh program ini. Setiap hal yang 
berhubungan dengan kecepatan transfer 
file, ukuran file yang pernah di-download, 
dan lain-lainnya akan tercatat dan dapat 
divisualisasikan dengan baik oleh xMule. 

Dan, masih melengkapi fiturnya, 
interface xMule yang sudah cukup 
menyenangkan masih dapat dikustomisasi 
lagi apabila Anda tidak menyukainya. 
Segala tingkah laku program peer to peer 
ini pun siap untuk diubah sesuai keinginan 
Anda. Dalam pengaturan yang sederhana, 
Anda dapat dengan mudah mengatur 
segala tampilan yang berhubungan dengan 
user interface. Anda juga dapat mengatur 
hal-hal yang berhubungan dengan koneksi, 
server dan proses transfer file. Bahkan, di 
preferences xMule, Anda dapat dengan 
mudah memilih direktori yang ingin Anda 
bagi. Pokoknya, segalanya bisa diatur. 

Gunakan xMule untuk memperkaya diri 
Anda dan pihak lain!A 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


InroLINUX MARET 2004 29 


Hasil Tes dan Ulasan Game 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Enigma 


1 Enigma - Level Menu 


Sifat: Free software 

Lisensi: GPL 

Pengembang: Daniel Heck 

Situs web: http://nongnu.org/enigma/ 


ngin memainkan game sederhana 

namun memiliki tampilan halus, suara 

yang realistis, dan tidak membuat 
kepala tambah pusing? Cobalah Enigma. 
Enigma adalah reimplementasi dari 
permainan Oxyd yang sangat populer pada 
tahun 1990-an. Bagi Anda yang pernah 
menikmati game ini, maka Anda akan 
menemukan kembarannya di Enigma, 
namun dengan grafik dan suara yang jauh 
lebih baik. 

Sekilas permainan ini tampak 
membingungkan. Pertama-tama, Anda 
akan disuguhi dua menu permainan. 
Enigma atau Oxyd. Bagi Anda yang pernah 
memainkan Oxyd, tentulah hal ini tidak 
masalah. Bagi pemain baru, Anda bisa 
mencoba untuk memainkan Oxyd, dan 
memilih level pertama. Cobalah, dan dalam 
waktu yang singkat, Anda akan dapat 
memainkan game ini. Setelah itu, 
barangkali Anda akan tertarik untuk 
memainkan level Meditation, juga dalam 
grup permainan Oxyd. 

Pada Meditation, Anda akan diminta 
untuk memasukkan bola besi ke dalam 
beberapa lubang yang tersedia. Sekilas 
terdengar mudah. Tapi tidak. Setiap bola 
besi dihubungkan dengan sebuah tali karet. 
Anda harus menjaga agar ketika 
memasukkan bola besi ke dalam suatu 
lubang, bola besi yang telah dimasukkan ke 
dalam lubang lain tidak ikut tertarik keluar. 
Bola besi memang memiliki berat yang 
cukup untuk tetap bertahan di dalam 
lubang apabila Anda tidak terlalu keras 
menarik bola lainnya. Dan, pandai-pandai 
juga untuk mencari bola besi mana yang 
harus dimasukkan terlebih dahulu. 

Kadang kala, ketika memasukkan suatu 
bola, kita mungkin berpendapat bahwa bola 
besi berikutnyalah yang akan dimasukkan 


30  InroLINUX MARET 2004 


2 
2 


Peererrrerererr 


erni Lin 


3 
3 
3 
- 
r 
r 
r 
p 


MAAN Ga 


.. 
2 
. 


& Enigma. 


berikutnya. Terkadang cara ini tidak 
berhasil. Anda mungkin harus memasukkan 
kedua bola paling ujung terlebih dahulu, 
barulah bola-bola di tengah bisa Anda 
masukkan tanpa masalah. 

Game ini dimainkan dengan mouse. 
Enigma menyediakan pengaturan yang 
sangat memadai untuk mouse. Juga 
dilengkapi dengan shortcut-shortcut untuk 
mengubah kecepatan mouse. Semua itu 
diharapkan agar Anda bisa memainkan 
Enigma lebih nyaman. 

Bagaimana dengan kemampuan 
grafisnya? Enigma dibangun dengan 
pustaka SDL yang mampu menghadirkan 
grafis kelas atas. Enigma sendiri berusaha 
untuk menghadirkan grafis-grafis yang 
sangat bagus dan halus. Dalam tim 
pengembangan Enigma pun, terdapat 
beberapa desainer yang khusus mengurusi 
grafis. Hasilnya, Anda akan melihat 
gambar-gambar yang walaupun tidak 
realistis, tapi sangatlah halus dan memikat 
mata. 

Bentuk-bentuk tiga dimensi pun dapat 
dikenali dengan sekali melihatnya. Secara 
keseluruhan, grafis game ini boleh 
dikatakan cukup memuaskan. 

Barangkali, yang paling mengagumkan 
dari game ini selain permainannya itu 
sendiri adalah kemampuan suaranya. Anda 
akan mendapatkan efek suara yang 


www.infolinux.web.id 


menarik. Cara Enigma memperdengarkan 
suara juga cukup menyenangkan. 

Semisal Anda memainkan bola-bola 
besi, di atas lapangan besi yang dikelilingi 
oleh bangunan-bangunan besi lain. Dengan 
demikian, Anda bisa membayangkan sendiri 
suara tabrakan yang akan terdengar begitu 
bola besi membentur bangunan besi 
lainnya. Dan Enigma datang dengan 
kemampuan untuk membuat Anda 
merinding dengan suara benturan tersebut. 
Apabila Anda memiliki speaker yang bagus, 
Anda bisa menggunakan Enigma untuk 
mengagetkan orang-orang di rumah. 

Anda memainkan bola besi tersebut di 
area yang cukup luas. Suara yang terjadi di 
suatu lokasi akan perlahan memudar ketika 
Anda menjauhi lokasi tersebut. Dan akan 
terdengar semakin nyata ketika Anda 
mendekati lokasi tersebut. Luar biasa 
bukan? Anda bahkan dapat mengatur agar 
Enigma memperdengarkan suara dari 
speaker kiri ke kanan, atau kanan ke kiri. 
Sangat realistis. 


Apabila Anda FA 
P Pengujian 
menyukai game-game 


kecil yang dimainkan — Efek Suara 5/5 
dengan strategi, maka Alurpermainan 4/5 
Anda harus mencoba Grafis 415 
Enigma.4 

Noprianto #LINUX Rating 


hopranto@intolnwx.co.id) “T9# ML! 415 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Pingus 0.6.0 


Sifat: Free software 

Lisensi: GPL 

Pengembang: Ingo Ruhnke 
Situs web: http://pingus.seul.org 


agi Anda yang pernah memainkan 

game Lemmings, Pingus tidak akan 

asing lagi bagi Anda. Pingus adalah 
klon dari Lemmings yang sangat populer 
beberapa waktu yang lalu. Permainan ini 
sangat menyenangkan untuk dimainkan 
oleh orang dewasa yang ingin bersenang- 
senang dengan game ringan maupun anak- 
anak kecil yang akan sangat tertarik dengan 
berbagai animasi dan suara lucu yang 
keluar dari game ini. 

Pingus menambah daftar game di Linux 
yang dapat tampil indah, memukau, full 
screen, halus dan dilengkapi dengan suara- 
suara yang luar biasa. Jadi, Pingus 
bukanlah game-game kecil yang sangat 
mudah ditemui di desktop. 

Dari sisi grafik, Pingus memang harus 
diberikan pujian. Walaupun versinya masih 
0.6.0 dan masih dalam perbaikan besar, 
Pingus sudah mampu menghadirkan game 
kelas tinggi di Linux. Berbasiskan pada 
ClanLib, Pingus datang dengan segala 
keindahannya. Pada saat Pingus pertama 
kali dijalankan, Anda akan disuguhkan 
tampilan full screen lengkap dengan 
animasi gambar latar. Anda akan 
menjumpai beberapa penguin yang masing- 
masing akan membawa Anda ke fungsi 
tertentu apabila di klik. 

Harus diakui, layar pembuka Pingus 
sangatlah menarik. Bahkan, boleh dikatakan, 
tidak banyak game—yang besar sekalipun — 
datang dengan gambar sehalus Pingus. Dari 
sisi teknologi pembuatan game, gambar 
yang halus mungkin bisa disediakan dengan 
mudah, namun tidak banyak developer yang 
menganggap hal tersebut penting. 

Anda dapat melakukan klik pada 
penguin yang membawa fungsi memulai 
game. Dan permainan pertama pun mulai 
menanti Anda. Di level pertama ini, Anda 


z 


ingus. 


dapat melihat gambaran umum, dan 
berbagai cerita yang berhubungan dengan 
level ini. Setiap tombol dan dialog yang 
ditampilkan oleh game ini sangat unik dan 
menarik. Cobalah, Anda pasti tertarik akan 
bagaimana Pingus menampilkan dialog, 
menampilkan pesan-pesan, tombol-tombol 
dan berbagai komponen visual lainnya. 

Apabila Anda memilih untuk memulai 
permainan, berbagai lain yang lebih menarik 
pun telah menanti Anda. Mulai dari animasi 
penguin-penguin kecil yang berjalan lengkap 
dengan goyangan perut gendut dan kaki 
pendeknya. Pingus menambahkan pula 
suara-suara lucu yang dijamin akan 
membuat pemain game ini menjadi gemas. 
Animasi yang ditampilkan sangatlah halus. 

Satu hal yang disayangkan pada 
beberapa level pingus adalah beberapa 
gambar, yang walaupun halus, sangatlah 
tidak realistis. Tapi tidak mengapa, game ini 
mengangkat kesan ceria lebih dari 
kemiripannya dengan dunia nyata. 

Pada level tutorial yang kali pertama 
Anda temui, cobalah melakukan hal kejam 
berikut ini. Percepatlah setiap penguin yang 
turun dari langit sampai semua penguin 
yang ada telah terkumpul. Untuk 
mempercepat gerakan, Anda bisa menekan 
tombol dengan logo semacam » » yang 
terletak di bagian kanan bawah layar. 
Setelah itu, kliklah beberapa kali pada 


www.infolinux.web.id 


Hasil Tes dan Ulasan Game 


tombol yang berlogo mirip ledakan, yang 
terletak di sebelah kanan tombol untuk 
mempercepat tadi. Setiap penguin akan 
menjadi segemuk bola dan akan meledak. 
Pecahan-pecahan tubuh yang berupa bola- 
bola kecil warna-warni akan berbaur 
dengan salju dan menghilang. Kejam, 
namun sekalipun membuktikan bahwa 
animasi yang ditampilkan oleh Pingus 
bukanlah animasi kelas rendahan. 

Animasi tanpa suara akan terasa cepat 
membosankan. Karena itulah, Pingus juga 
datang dengan beberapa efek suara dan 
musik yang terdengar sangat manis. Mulai 
dari layar pembuka, kita dapat menikmati 
musik yang ceria. Kemudian, setiap klik pada 
tombol ataupun pergerakan mouse di atas 
tombol juga akan membangkitkan efek suara 
yang sederhana namun mantap. Dan yang 
paling seru barangkali, Anda dapat mende- 
ngarkan suara penguin ketika Anda mene- 
kan setiap tombol yang disediakan. Suara 
penguin ini juga akan Anda temukan pada 
berbagai kesempatan di dalam permainan. 

Sa sa 
clanlib yang terkenal 
akan kehebatannya, — fek Suara 5/5 
game ini datang Grafis 4/5 
dengan grafik yang 
memuaskan.A 
Noprianto #LINUX Rating 


hopranto@nfoin.co.id) “1982 45 


InoLINUX MARET 2004 3I 


Kisah Suka Duka Bersama Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Belajar dari HowTo 


dan Manual 


Hanya berbekal ijazah sekolah kejuruan menengah (STM), Arief Mulya 
Utama dipercaya mengelola aplikasi database berbasis Linux di 
perusahaan operator telepon seluler. Bahkan patch kernelnya diterima 
untuk pengembangan kernel Linux 2.6. 


walnya jaringan di kantor saya 

menggunakan Novell. Kemudian 

pada akhir 2000 atau awal 2001, 
kantor Telkomsel di Banda Aceh terbakar. 
Teman-teman saya dari Medan datang 
membantu dan melakukan migrasi dari 
Novell ke Linux. Saya melihat teman-teman 
saya menginstalasi Linux. Meskipun sudah 
lama mendengar cerita tentang Linux, baru 
saat itu lah saya melihat Linux. 

Dalam proses belajar itu, saya ambil 
inisiatif menginstalasi sendiri Linux di 
komputer Windows yang saya banggakan 
sebelumnya. Lalu saya mencoba 
menginstalasi sendiri komputer di rumah, 
setelah mem-back-up data yang ada di 
Windows. Sampai beberapa kali saya 
mengulang instalasi Linux Red Hat 6.2. 
Saya mengalami kesulitan untuk 
mengonfigurasi Linux, terutama masalah 
LILO, partisi, swap, dan setup jaringan. 


Majalah, milis, dan 
HowTo 

Pada suatu ketika di bulan Maret 2001, 
saya waktu itu sedang berjalan dengan 
seorang teman kembali menuju kantor, 
sambil berdiskusi mengenai instalasi Linux 
yang masih mengalami beberapa masalah, 
terutama networking-nya. Dan pas saat 
seperti itu, seorang tukang koran yang 
tidak kami kenal tiba-tiba menghampiri kami 
dan mengacungkan sebuah majalah tinggi- 
tinggi di depan hidung saya. Dan dia bilang, 
“Linux!” Dan saya tentunya, tidak 
menunggu dua kali, saya langsung bilang 
“Beli!” Akhirnya saya menemukan majalah 
InfoLINUX edisi 3 tahun 2001 tentang 
'ketagihan' menggunakan Linux. 

Dari InfoLINUX itulah saya mulai 
mendalami Linux lebih jauh. Namun yang 
membuat saya mengetahui lebih jauh 
tentang Linux adalah dengan membaca 


32 InroLINUX MARET 2004 


berbagai HowTo, selain manual yang 
disediakan setiap pembuat program di 
Linux. Hampir semua HowTo saya baca. 
Saya juga berlangganan banyak mailing list 
(milis), terutama milis yang berhubungan 
dengan user, seperti user Red Hat, 
Mandrake, Debian, Evolution, 
Gnome0Office, dan lain-lain. Milis Indonesia 
yang masih saya ikuti adalah /inux- 
programming @linux.or.id. Saya beruntung 
karena kantor tempat kerja menyediakan 
akses Internet. 

Untuk mendalami pemrograman, saya 
membaca buku C Programming. Selain 
menguasai pemrograman C ini, saya 
akhirnya banyak 'ngoprek' PHP dan 
database MySOL. Saya tidak pernah kursus 
Linux dan database. Saya belajar SOL dari 
manual MySOL. 


Linux dan pekerjaan 

Saya memanfaatkan Linux untuk 
membantu atau memudahkan pekerjaan 
saya. Bermula dari mempelajari jaringan di 
Linux untuk pekerjaan di network. Di 
perusahaan saya, bagian network tidak 
sama dengan bagian TI, berbeda divisi. 
Saya bisa pemrograman berawal karena 


hobi. Suatu saat saya punya ide untuk 
menghubungkan komputer Linux atau 
terminal Linux dengan peralatan sentral 
atau switching telekomunikasi. Program itu 
saya beri nama OMTLin, Operation and 
Maintenance Terminal berbasis Linux, 
untuk Sentral Siemens dan BSS Ericsson. 
Mulanya saya memikirkan bagaimana 
agar bisa lebih efektif bekerja menangani 
masalah jaringan sendirian. Satu ide yang 
terpikir adalah bagaimana kalau OMT yang 
di sentral itu bisa saya kirim perintah 
melalui SMS. Agar bila saya sedang ada di 
luar, misalnya saat menangani masalah 
radio ataupun hal lainnya, saya tetap bisa 
berkomunikasi dengan mesin sentral saya. 
Saya coba mengimplementasikan ide ini, 
agak susah pada awalnya. OMT itu bekerja 
dengan memanfaatkan serial port untuk 
berkomunikasi dengan sentral. Protokol 
yang digunakan untuk berkomunikasi 
dengan sentral tampaknya tidak standar. 
Saya tidak bisa begitu saja menggunakan 
hyperterm (program komunikasi di 
Windows) untuk berkomunikasi dengan 
sentral, kalau tidak tahu protokolnya. 
Bersama seorang teman, yang suka 
ngoprek komputer juga, kami akhirnya 


Riwayat Singkat Arief Mulya Utama 


Pria yang lahir 23 November 1979 di Jakarta ini adalah lulusan STM Telkom Sandhy 

Putra Jakarta, 1997. Sejak lulus STM hingga saat ini ia bekerja di sebuah perusahaan 
operator telepon seluler, Telkomsel. Saat mulai bekerja, ia langsung ditempatkan di 

Banda Aceh pada bagian network. Akhir 2002, Arief dipindah ke kantor pusat di 


Jakarta pada bagian Traffic Engineering. 


Di bidang komputer, mulanya Arief adalah Windows minded, meskipun sudah 
mengetahui Linux sejak 1998. Baru pada awal 2001, ia harus menginstalasi Linux, 
yang akhirnya dikaguminya hingga saat ini. Ia merasa heran, mengapa dulu tidak 
mencoba Linux hanya karena ia melihat Linux yang text based. 

Di samping 'jago' Linux, Arief juga menguasai beberapa bidang telekomunikasi, 
seperti Switching, Radio Base Stations, Radio Transmissions, GSM Repeaters, Voice 
Mail, X25 Protocols, GSM Protocols, Signalling System #7 (C7) Protocols, dan TCP/IP 
Protocols. Arief menikah dengan seorang istri, dan telah memiliki dua anak. Pembaca 
dapat mengontaknya melalui e-mail di arief mulya@yahoo.com. 


www.infolinux.web.id 


Istimewa 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Hampir semua HowTo 
saya baca. Saya juga 
berlangganan banyak 
mailing list... 


berhasil menemukan protokol yang 
digunakan dan kami pun berkomunikasi 
dengan sentral. Bahasa yang digunakan 
untuk komunikasi kali pertama itu adalah 
BASIC, yang biasa, bukan yang visual. 
Itulah bahasa yang kami paling kuasai pada 
saat itu. Waktu itu editor C/C 4 4 yang 
kami ketahui adalah MS Visual CPP, yang 
help-nya kurang. Maka cukup sulit bagi 
saya untuk mencari tahu apa saja perintah- 
perintah untuk berinteraksi dengan serial 
port di Windows. 

Kemudian saya membuat program 
OMTLin itu, karena males untuk reboot 
ataupun lari ke Windows, ataupun mesin 
UNIX yang khusus untuk itu, hanya untuk 
melakukan pekerjaan rutin saya. Jadi saya 
buat sendiri under Linux, it works! Saya 
banyak belajar ncurses dan serial-port 
programming di Linux ini. HOWTO serial 
memiliki jasa yang sangat besar terhadap 
kemampuan saya membuat program 
OMTLin. 

Sebagai pengembangan OMTLin, saya 
membuat OMTSMS, yang membuat saya 
bisa berinteraksi sama OMTLin itu lewat 
SMS. Saya mendapat laporan Alarm 
Network dari SMS juga. Saya juga 
membuat program-program kecil untuk 
mempermudah pekerjaan. Terus ada juga 
proyek-proyek yang menggunakan PHP- 
“SOL. 

Yang terakhir saya kerjakan setelah 
pindah ke Jakarta, adalah database trafik 
dan konfigurasi jaringan. Saya banyak 
belajar lebih dalam mengenai parser dalam 
C, PHP, MySOL, PostgreSOL, MVC, PHP- 
ADODB, dan PHP-Smarty. Saya 
mendapatkan kepercayaan untuk 
membangun aplikasi database. Berbekal 
pengetahuan saya tentang PHP dan 
PostgreSOL, jadilah sistem database trafik 
untuk keperluan analisis routing jaringan, 
mulai dari analisis data routing, analisis 
looping route, hingga tampilan grafis alur 


routing di sentral-sentral Telkomsel di 
seluruh Indonesia. Sistem itu diberi nama 
TEAM. TEAM mendapatkan perhatian dari 
perusahaan dengan disediakan server HP 
Proliant DL 380 G3, yang saya instalasi 
Linux Debian Woody. 


Mengenal source dan 
patch kernel 

Berbekal pengetahuan saya tentang bahasa 
C dari buku C Programming, saya sering 
melihat source program Linux, termasuk 
kernel. Selain untuk kebutuhan pekerjaan, 
saya ingin memberikan kontribusi kepada 
komunitas Linux. 

Salah satu sumbangan kecil saya adalah 
mengirim patch kernel 2.6, dan diterima 
oleh tim pengembang kernel. Patch itu saya 
buat karena mouse saya tidak berfungsi 
setiap resume setelah suspend. Ini juga 
yang membuat saya semakin kagum dan 
cinta dengan Linux. Siapa pun dapat 
berperan dalam mengembangkan Linux, 
tidak melihat asal negara dan latar belakang 
pendidikan. Yang penting kita mau dan 
bisa. 

Ceritanya begini. Ketika itu saya 
menemukan masalah terhadap mouse di 
laptop saya (IBM Thinkpad T30) pada saat 
resume. Saya mencoba mencari tahu di 
mana letak masalahnya, dan akhirnya 
ketemu di driver psmouse. Saya coba 
betulkan dan kirim patch-nya, kecil banget, 
two-three line of patches. Dan ternyata, 
akhirnya diterima Linus Torvalds untuk 
kernel rilis 2.6.1-rcX. Saya tahu diterima, 
karena waktu melihat-lihat informasi rilis 
Linux kernel di Kerneltrap.org, saya baca di 
ChangeLog yang diberikan Linus, ada nama 
saya. 


KPLI, pendidikan, dan 
dunia kerja 

Sayangnya, saya belum pernah masuk di 
KPLI manapun, dan saya takut salah bila 
harus berkomentar tentang KPLI. Selama di 
Jakarta, saya lihat aktivitas KPLI Jakarta 
cukup bagus, sosialisasi lewat koran dan 
semacamnya sudah dilakukan. Mungkin 
KPLI dan komunitas lainnya bisa 
bergabung bersama dan 
membuat sosialisasi khusus 
untuk masyarakat kurang 
mampu. Dalam bentuk 


Kisah Suka Duka Bersama Linux 


kursus gratis, pembagian komputer dan 
semacamnya. 

Dengan melihat UU HaKl, seharusnya 
menjadi acuan bagi lembaga-lembaga 
pendidikan komputer dan informatika untuk 
mulai memasukkan kurikulum berbasis 
Open Source ke dalam bahan studinya. 
Kenapa tidak? Solusinya sudah pasti 
murah, legal, dan lebih baik, serta lebih 
berguna ke depannya. 

Harus diakui, dunia industri terutama di 
Indonesia masih agak jauh dari dunia Linux 
khususnya dan free software atau open 
source pada umumnya. Tapi ini pun tidak 
lepas dari usaha sosialisasi yang mungkin 
masih kurang dari sisi komunitas. Tapi saya 
optimis dalam 2-3 tahun ke depan akan 
muncul industri-industri yang 
menggunakan, atau mungkin menjual 
produk-produk open source. 

Saya pikir ada baiknya bila badan resmi 
yang khusus memikirkan masalah software 
dibentuk oleh pemerintah. Sekian banyak 
sumber daya TI yang kita punya dan belum 
bisa ditingkatkan dengan solusi open source. 

Terus terang buat saya sendiri, dunia 
Linux adalah dunia yang sangat menye- 
nangkan. Dan saya pikir juga bisa sangat 
bermanfaat buat banyak orang. Saya 
berpikir untuk membuka usaha Linux saya 
sendiri suatu waktu nanti, mungkin ada 
yang tertarik untuk menyumbangkan 
modalnya?4 


Teknologi Tepat Guna dengan Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Teknologi 


dengan Linux 


Noprianto 


Linux dapat digunakan untuk membantu meme 
kebutuhan komputasi Anda. Kita akan melihat bebe 
teknologi tepat guna yang berbasiskan Linux. Beber 
antaranya dapat menghemat banyak pengeluaran An 


agi seorang hacker ataupun periset, 

teknologi barangkali adalah segala- 

nya. Teknologi adalah alasan untuk 
melakukan segalanya. Dengan adanya 
teknologi, maka berbagai solusi bisa 
ditemukan. Bahkan, kalau perlu, jurusan 
Strata 1 yang diambil juga harus teknik 
komputer, teknik informatika, atau 
semacam itu. Dan, untuk Strata 2, harus 
pula mendapatkan gelar Master of Science 
kalau melanjutkan ke luar negeri, dan 
Magister Komputer kalau melanjutkan di 
dalam. Kalau MBA, MM, atau yang tidak 
berbau teknik kurang keren. 

Teknologi juga harus yang superkeren. 
Sorry sorry saja kalau saat ini diminta untuk 
membuat program dengan GTK --. Kurang 
keren. Harusnya yang sekelas Mono atau 
Java. Pokoknya, teknologi harus yang 
paling baru. Atau, kita ketinggalan zaman. 

Tools yang dipakai juga harus yang luar 
biasa. Kalau tidak datang dengan sejuta 
fitur, maka kurang keren. Kalau kurang 
keren, maka mungkin tidak akan 
menghasilkan sesuatu yang keren pula. 
Jadi, segalanya harus keren, apalagi di sisi 
teknologi. 

Menggunakan Linux karena Linux 
keren. Ada kernelnya, dan bisa dikompilasi 


34  InroLINUX MARET 2004 


ulang pula. Makanya, karena keren, maka 
Linux harus dipakai. Dan Linux sepertinya 
masih susah. Yang bisa menggunakan 
Linux, mungkin akan nampak sebagai 
seseorang yang hebat. /nterface di Linux 
pun harus console hitam putih. Katakan 
tidak untuk KDE dan GNOME. Distro harus 
slackware atau Debian. Katakan tidak 
pada Mandrake atau SuSE. Editor harus 
vim atau emacs. Katakan tidak pada 
Anjuta atau Kate. 

Baik. Terlepas dari seberapa relevan dan 
benar pernyataan-pernyataan di atas, dari 
sisi bisnis, komputer, dan teknologi adalah 
pendukung. Jadi, karena ada masalah atau 
ingin lebih optimal, maka komputer atau 
teknologi digunakan untuk membantu 
menghasilkan solusi yang lebih baik. 
Artinya, tanpa adanya kebutuhan atau 
peningkatan nilai bisnis, maka teknologi 
hanyalah sebagai hobi semata. Secanggih- 
canggihnya teknologi, kalau memang tidak 
diperlukan, maka hanya akan menjadi 
sesuatu yang tidak berguna di kalangan 
bisnis. Para pebisnis dan pencari solusi 
sibuk mencari solusi yang lebih baik untuk 
meningkatkan nilai bisnis. 

Apabila para penyedia jasa bergerak dari 
sisi teknis, maka titik temu mungkin akan 


www.infolinux.web.id 


terjadi dalam waktu yang cukup lama. 

Menggunakan Linux tidak hanya 
sekadar keren atau lain dari yang lain. Atau 
karena bukan Microsoft. Menggunakan 
Linux karena memang perlu. Dan dengan 
Linux, kita bisa menghasilkan solusi tepat 
guna. Yang stabil. Yang virusnya lebih 
jarang. Yang murah. Yang cocok dengan 
kebutuhan. 

Kami akan membahas Linux dari sisi 
yang lain. Tidak dari sisi teknologi semata. 
Tapi, bagaimana memetakan kebutuhan 
dunia bisnis dan kehadiran teknologi, 
untuk menghasilkan suatu simbiosis 
mutualisme. 

Karena itu, kami akan membahas 
tentang apa guna suatu teknologi, berapa 
penghematannya, bagaimana suatu 
teknologi bisa menghemat, berapa 
acguisition cost-nya, berapa biaya 
pemeliharaannya, apa saja keahlian yang 
dibutuhkan untuk mengadopsi teknologi 
tersebut. Dan tidak ketinggalan, 
bagaimana masa depan teknologi 
tersebut. 

Kami percaya, Linux bukan hanya 
sekadar teknologi. Linux adalah modal bagi 
setiap orang untuk lebih produktif, lebih 
percaya diri, dan lebih kompetitif. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


LTSP 


(Linux Terminal Server Project) 


Linux Terminal Server Project adalah implementasi terminal server di 
Linux. Istilah terminal server mengacu kepada suatu server yang 
melayani banyak terminal. Dan, istilah terminal di sini juga sering 
diartikan sebagai dumb terminal, terminal yang tidak melakukan 


apa-apa, secara kasar. 


inux adalah sistem operasi jaringan. 

Oleh karena itu, Linux pasti dapat 

digunakan sebagai server. LTSP 
adalah suatu project terminal server 
berbasis, dimulai oleh James McOuillan, 
yang berusaha untuk menggunakan Linux 
untuk menghasilkan jaringan di mana ada 
server yang melayani kebutuhan banyak 
terminal. 

Bagi Anda yang pernah menggunakan 
Windows terminal server, Novell, dan Citrix 
ICA Client, terminal server pasti bukanlah 
hal yang asing. Dan sebenarnya, bicara soal 
teknologi, terminal server adalah teknologi 
yang terhitung kuno dan ketinggalan 
zaman. Kalah baru dibandingkan dengan 
teknologi jaringan lain seperti wireless 
misalnya. 

Jadi, karena LTSP adalah teknologi 
lama, kita juga dapat menggunakan barang- 
barang lama kita untuk didayagunakan 
kembali. Bongkar gudang Anda apabila 
Anda tertarik untuk menggunakan LTSP. 


Penghematan dan 
keuntungan 

Dengan LTSP, kita bisa melakukan banyak 
penghematan. Baik dari sisi material 
(pembelian komputer dan peripheral) 
ataupun nonmaterial (waktu, tenaga 
maintenance, dan lain-lain). 

Asumsikan Anda belum memiliki 
jaringan sama sekali. Apabila Anda akan 
mengunakan jaringan, umumnya, Anda 
membutuhkan sebuah server. Anggaplah 
kita membeli server dengan spesifikasi 
single CPU sekelas Athlon XP/Pentium IV, 
RAM 1 GB, SCSI 40 GB dengan harga 
keseluruhan sebesar Rp10 juta. Harga 
tersebut merupakan pembulatan ke atas. 
Kenyataannya, biaya yang dibutuhkan 
mungkin berada di bawahnya. 


Berikut ini adalah asumsi Anda akan 
menggunakan workstation umumnya yang 
memiliki instalasi sistem operasi sendiri. 
Pukul rata saja, Anda akan mengeluarkan 
uang sebesar Rp2 juta untuk sebuah 
workstation yang lengkap dengan proces- 
sor sekelas Pentium III/Athlon/Duron, 
harddisk 20 GB dan RAM 128 MB. 
Apabila Anda berencana memiliki 20 
workstation, maka total biaya yang 
diperlukan untuk workstation saja adalah 
Rp40 juta. 

Total biaya untuk pengaturan jaringan 
lengkap dengan sebuah server dan 20 rich 
client adalah Rp50 juta. 

Baik. Sekarang bandingkan apabila kita 
ingin menggunakan terminal server. Server 
yang digunakan diasumsikan sama. Untuk 
client, kita juga membeli spesifikasi yang 
sama, hanya tanpa harddisk karena 
workstation LTSP tidak membutuhkan 
harddisk. Apabila harga harddisk adalah 
Rp500 ribu, maka harga satu workstation 
menjadi Rp1,5 juta. Apabila Anda 
berencana memiliki 20 workstation, maka 
total biaya yang diperlukan untuk worksta- 
tion saja adalah Rp30 juta. 

Total biaya untuk pengaturan jaringan 
lengkap dengan sebuah server dan 20 thin 
client adalah Rp40 juta. 

Berapa penghematan yang Anda 
lakukan pada tahap ini ketika Anda 
menggunakan LTSP? Rp10 juta. Atau, 
apabila dihitung dalam persentase, adalah 
sebesar 2096 penghematan. Angka 
tersebut bukan angka yang kecil. 

Satu catatan lagi, untuk menggunakan 
LTSP, Anda dapat menggunakan client 
dengan spesifikasi 486 dan RAM 16 MB. 
Apabila tidak membutuhkan komputer 
baru, Anda dapat membeli komputer bekas 
pakai sekelas 486 atau Pentium I lengkap 


www.infolinux.web.id 


Teknologi Tepat Guna dengan Linux 


dengan monitor dan harddisk seharga 
Rp800 ribu atau lebih murah. Anda baru 
saja menghemat Rp1,2 juta per worksta- 
tion. Apabila Anda berencana memiliki 20 
workstation, maka total biaya yang 
diperlukan untuk workstation saja adalah 
Rp16 juta. Dan, total penghematan Anda 
adalah sekitar 4846 atau Rp24 juta. Jangan 
membayangkan komputer bekas pakai 
sebagai komputer yang jelek, kotor, rusak 
sana sini. Banyak sekali komputer bekas 
yang bisa Anda beli dalam kondisi baik. 
Banyak pula komputer bekas yang memiliki 
model yang sama. Dan apabila beruntung, 
Anda bahkan bisa mendapatkan komputer 
bekas bermerek (brandea). 

Dalam suatu terminal server, semua 
proses dikerjakan di server. Client hanya 
berfungsi sebagai input output semata. 
Oleh karena itu, sebuah server harus 
memiliki kemampuan yang baik. Dalam 
LTSP, yang penting dari sebuah server 
adalah memory utama (RAM). Kecepatan 
processor sekelas Pentium IV/Athlon XP 
sudah sangat mencukupi untuk 40 sampai 
50 client, dan sangat tergantung aplikasi 
yang dijalankan. Perkiraan kasar memory 
yang dibutuhkan oleh satu workstation 
adalah 40 MB dan akan menurun ketika 
jumlah workstation yang terhubung 
semakin banyak. Dengan demikian, apabila 
20 workstation terhubung secara bersa- 
maan dan masing-masing membutuhkan 
Mozilla dan OpenOffice.org, maksimal total 
memory yang dibutuhkan adalah sekitar 
800 MB. Masih di bawah konfigurasi kita 
sebelumnya. 

Asumsikan Anda akan membangun 
jaringan yang lebih besar. Anda menambah 
workstation menjadi 40. Apabila Anda 
menggunakan rich client, maka Anda perlu 
menambah sekitar Rp40 juta sehingga total 


InoLINUX MARET 2004 35 


Teknologi Tepat Guna dengan Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


biaya yang diperlukan oleh jaringan dengan 
rich client adalah Rp90 juta. 

Dengan penerapan LTSP untuk 
penambahan 20 workstation menjadi 40 
workstation, dengan komputer baru, Anda 
hanya perlu menambah Rp30 juta sehingga 
biaya sementara yang diperlukan untuk 
jaringan dengan LTSP adalah Rp70 juta. 
Namun, untuk penambahan client sebanyak 
20 workstation tersebut, ada baiknya kita 
menambahkan RAM sebesar | GB lagi 
sehingga total RAM menjadi 2 GB. 
Penambahan RAM 1 GB akan 
membebankan sekitar Rp1 juta. Dengan 
demikian, total biaya yang diperlukan oleh 
jaringan dengan LTSP adalah Rp71 juta. 

Apabila workstation yang ditambahkan 
adalah komputer bekas pakai, maka Anda 
hanya perlu menambah sekitar Rp16 juta 
sehingga total biaya yang diperlukan adalah 
Rp43 juta. 

Tentunya, kita semua bisa melihat 
penghematan secara material. 
Penghematan apabila menggunakan 
workstation baru adalah sekitar 2096 dan 
menggunakan komputer bekas pakai adalah 
sekitar 485. 

Sekarang, kita akan melihat 
penghematan-penghematan yang tidak 
tampak. Yang pertama adalah dari sisi 
waktu. Waktu instalasi server kita abaikan 
karena waktu instalasi server untuk rich 
client dan LTSP tidak berbeda jauh. 

Untuk instalasi per workstation rich 
client, kita pukul rata waktu instalasi sekitar 
1 jam per workstation. Dengan 20 
workstation, waktu yang dibutuhkan 
adalah sekitar 20 jam. Dengan 40 
workstation, waktu yang dibutuhkan 
adalah sekitar 40 jam. 

Baik. Anda lebih suka melakukan kloning 
sehingga waktu yang dibutuhkan jauh lebih 
lambat. Asumsikan waktu kloning untuk 
harddisk sebesar 20 GB adalah 10 menit 
per harddisk. Maka, Anda membutuhkan 
waktu 200 menit untuk 20 workstation 
atau 400 menit untuk 20 workstation. 

Waktu yang kita hitung hanyalah waktu 
mayor. Dengan demikian, waktu yang 
berkurang akibat penambahan source untuk 
kloning tidak dihitung. 

Dengan LTSP, waktu yang dibutuhkan 
untuk instalasi setiap workstation-nya 
adalah O menit. Karena apa yang perlu 


36  InroLINUX MARET 2004 


Anda lakukan, sama seperti pada rich client 
adalah hanya menghubungkan konektor 
dan kabel ke hub/switch. Apabila server 
telah diatur dengan baik, workstation akan 
segera dapat digunakan. 

Waktu troubleshooting juga perlu 
dihitung. Dengan rich client, apabila ada 
sesuatu yang tidak seharusnya, kita perlu 
memeriksa workstation. Sementara, pada 
LTSP, kita hanya perlu memeriksa server. 

Di rich client, apabila ada workstation 
yang bermasalah secara software, kita 
mungkin akan melakukan instalasi ulang 
atau kloning ulang pada kasus paling parah. 
Di LTSP, secara teori, tidak akan terjadi 
masalah pada software. Karena memang 
tidak ada apa-apa yang terpasang di sisi 
client. 

Dari sisi waktu, kita berpindah ke sisi 
penyimpanan dan back-up data. Di rich 
client, setiap pengguna bisa menyimpan 
data ke workstation masing-masing dan 
sekaligus di server. Hal ini sangat 
menyusahkan back-up. Bandingkan dengan 
sistem LTSP di mana penyimpanan 
dilakukan tersentral. Back-up pun dapat 
dilakukan secara otomatis. 

Untuk administrasi, rich client jelas 
membutuhkan waktu. Bagaimana kalau 
setiap pengguna menjadi sangat iseng dan 
mengubah-ubah konfigurasi. Bagaimana 
pula kalau ada pengaturan dari server yang 
menyebabkan konfigurasi di semua 
workstation harus diubah. Pada LTSP, 
karena sistemnya yang tersentralisasi, 
maka administrasi menjadi sangat mudah. 

Pada kasus-kasus LTSP yang penulis 
tangani, apabila ada workstation yang 
bermasalah, maka cara termudah yang 
dilakukan adalah mengganti workstation 
tersebut. Umumnya, penyedia workstation 
LTSP siap melakukan hal ini. 

Satu keuntungan lagi yang mungkin 
susah didapat dari rich client. Pengguna 
bisa berpindah ke workstation mana saja 
yang dikehendaki. Dan data dan 
konfigurasinya akan tetap sama. Jadi, tidak 
ada lagi satu komputer hanya bisa 
digunakan oleh satu orang. Anda bisa 
bekerja di mana saja, selama Anda memiliki 
account di server. Hal ini sangat berguna 
apabila Anda melakukan layanan publik di 
mana setiap kustomer Anda terdaftar. 
Privasi, konfigurasi dan preferensi kustomer 


www.infolinux.web.id 


perlu disimpan, dan mereka akan 
mendapatkannya kembali di komputer 
manapun di tempat Anda. 

Percayalah. Dengan LTSP, Anda akan 
memetik sejumlah keuntungan, baik dari 
sisi material atau nonmaterial. Tidak hanya 
bagi Anda yang belum memiliki jaringan. 
Anda yang telah memiliki jaringan dan 
komputer pun dapat segera berpindah ke 
LTSP. Lihatlah acguisition cost untuk LTSP 
berikut. 


Kerugian 

Menggunakan LTSP juga memiliki banyak 
kerugian. Walau, sebenarnya kerugian yang 
dimaksud di sini adalah kerugian akibat 
sistem yang tersentralisasi. Dan, sekali lagi, 
Anda yang gemar teknologi barangkali tidak 
bisa membanggakan teknologi yang satu ini 
karena merupakan teknologi yang sudah 
cukup tua. 

Dari sisi workstation, boleh dikatakan 
tidak banyak masalah atau kerugian. 
Hanya, ada satu hal yang sebaiknya 
diperhatikan. Sebaiknya—dan memang 
sebaiknya—Anda menggunakan worksta- 
tion dengan hardware yang sudah didukung 
oleh Linux. Dan sangat disarankan agar 
memperhatikan keseragaman workstation 
karena hal tersebut akan banyak 
mengurangi troubleshooting dan 
pengaturan. 

Kemudian, apabila Anda menggunakan 
workstation dengan kartu jaringan yang 
tidak mendukung PXE, maka workstation 
perlu memiliki device lain yang akan 
digunakan sebagai boot device. Contoh 
paling baik adalah floppy. 

Oleh karena itu, Anda perlu mencari 
workstation yang mendukung PXE. Tidak 
ada biaya tambahan yang Anda butuhkan. 
Karena yang dibicarakan bukanlah soal 
biaya. 

Satu lagi, untuk menggunakan device- 
device lokal seperti floppy dan CD-ROM di 
workstation, ada sedikit usaha yang harus 
dilakukan. Dan umumnya, Anda perlu 
meminta kepada penyedia LTSP agar 
mengaktifkan fasilitas ini. Sangat susah 
apabila ketika user ingin mengakses floppy 
dan harus selalu meminta kepada adminis- 
trator sistem. 

Dari sisi ketergantungan. Sistem 
tersentralisasi adalah sistem di mana 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


nux Terminal Server Project - Mozilla «2- 


Il File Edit View Go Bookmarks Toos Window Help 


isl 


- It Rebad 


& htpiltsporg! sg 


client computers in a GNU/Linux environment. 


O: How do you reduce costs AND save the planet? 
A: Convert those old PCs into X terminals with LTSP 


January 21, 2004 


Linux makes a great platform for deploying diskless workstations that boot from a network server. The LTSP is all about running thin 


Rate this App@ O'Reily's OSDIr.comi 


Click here for the full press release. 


LTSP at Linux World in New York City LTSP on IRC 
For the 4th year, we are at Linux World in New York City. The booth is incredibly busy 
and we're having a great time. Right next to us is OpenOffice.org, and on the other side Server: irc.freenode.net 
of our booth is KDE. Huge crowd gathers around us and lots of great discussion about Channel: #ltsp 
LTSP. 
Click here for more info 
We've setup a webcam, so you can get a glimpse of what's going on. Just click here for 
the webcam. 
LTSP packayges 
January 7, 2004 
LTSP part of Recycling Award Current release: 
LTSP-4.0 


Both the National Recycling Coalition (NRC) and the Iowa Recycling Association 
(IRA) have recently honored Brad Erlewine, a computer specialist at the Iowa City VA 
Medical Center, for a cutting-edge strategy to recycle computer hardware using LTSP. 


Distros supported: 
» Pretty much all of them 


Done 


& Situs LTSP.org. 


workstation sangat tergantung pada server. 


Apabila server LTSP mati atau bermasalah, 
maka workstation tidak akan dapat 
dilakukan. Hal tersebut masih bisa diatasi 
dengan mudah. Namun, yang paling parah, 
data yang disimpan di server dan 
dibutuhkan saat itu tidak akan bisa diakses. 
Hal ini bisa diatasi dengan penggunaan 
server cadangan ataupun penggunaan 
RAID untuk membantu mencegah 
kehilangan data. 

Atau, bisa pula data setiap user di-back- 
up setiap 1 minggu sekali dan disimpan di 
dalam satu tempat. Kemudian, untuk 
menghemat tempat, kita hanya akan mem- 
back-up data selama 1 atau 2 bulan 
terakhir. 

Ada baiknya pula, Anda memiliki image 
server yang setiap saat bisa diklon. Dengan 
adanya separasi antara data dan sistem, 
maka diharapkan ketergantungan menjadi 
lebih rendah. 

Masih merupakan akibat ketergan- 
tungan, Anda perlu menggunakan sistem 
yang stabil karena apabila sistem operasi 
tidak stabil, maka terdapat kemungkinan 
server harus di-restart atau ada aplikasi 
yang ngambek dan tidak mau dijalankan. 

Dari sisi keamanan. Setiap pengguna 
yang /ogin ke dalam sistem dapat 
menjalankan perintah ps ax dan kemudian 
seluruh proses sistem dapat terlihat dengan 
mudah. Atau dalam bahasa sehari-hari, 


“ 
Fe 


pengguna A dapat melihat program apa 
yang sedang dijalankan oleh pengguna B. 
Dan ini sangat berbahaya. Sebagai 
solusinya, kernel harus di-patch atau 
dikompilasi sedemikian rupa sehingga 
seorang pengguna hanya bisa melihat 
proses dirinya sendiri. Beberapa informasi 
pada /proc harus otomatis akan tidak 
terbaca oleh user biasa. Perhatikan juga 
keamanan pada level filesistem. 

Kemudian, masih dalam pembicaraan 
soal keamanan, seorang admin harus 
sering-sering memperhatikan masalah 
password. Karena, apabila seorang 
pengguna biasa mengetahui password 
administrator, hal-hal yang paling buruk 
bisa terjadi. 

Perhatikan juga hal-hal lain seperti kuota 
pada file sistem. Juga jangan pernah 
memberikan informasi yang tidak perlu. 
Mintalah hal ini kepada penyedia layanan 
LTSP. 

Kerugian yang dirasakan dari sisi 
workstation adalah masalah kecepatan. 
Tapi yang satu ini dapat diselesaikan 
dengan spesifikasi server yang lebih baik 
terutama pada sisi RAM server, desain 
jaringan dan perangkat jaringan yang lebih 
baik. 


Acguisition cost 


Acguisition cost, atau biaya yang 
dibutuhkan untuk mengakuisisi suatu 


www.infolinux.web.id 


Teknologi Tepat Guna dengan Linux 


teknologi adalah salah satu komponen 
dalam biaya kepemilikan suatu teknologi. 
Beberapa komponen biaya yang akan 
dibahas adalah material, waktu, dan 
penyesuaian pengguna. 

Bagi Anda yang memiliki staf TI di 
kantor yang telah terbiasa dengan Linux, 
harus LTSP bukanlah hal yang asing. Atau 
paling tidak, LTSP bisa dipelajari. Bagi 
Anda yang mempercayakan LTSP kepada 
pihak yang memang berkecimpung di 
sana, biaya yang dikeluarkan untuk 
pengaturan server umumnya mulai dari 
Rp4 juta. Sementara, pemasangan dan 
pengaturan per user umumnya dikenai 
biaya mulai Rp50 ribu. 

Dengan demikian, apabila Anda ingin 
mengatur satu server LTSP untuk 
melayani 20 workstation, maka Anda 
hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp5 
juta. Dan, umumnya penyedia layanan 
LTSP memberikan garansi satu atau dua 
bulan setelah pemasangan. 

Waktu bukanlah masalah besar. Untuk 
sebuah server dengan 20 workstation 
tersebut, penyedia LTSP dapat 
menyelesaikannya dalam hitungan 1 atau 
paling lama 2 hari. Dan apabila setiap 
pengguna komputer Anda telah familiar 
dengan Linux, waktu penyesuaian boleh 
dikatakan tidak ada. 

Karena apa yang Anda jumpai pada 
LTSP juga sama seperti pada rich client. 
Begitu booting selesai, pengguna akan 
melihat layar login grafikal, dan setelah 
masuk, dapat bekerja seperti biasa. 

Apabila pengguna belum familiar 
dengan Linux, Anda dapat melakukan 
pelatihan internal atau menyerahkannya 
kepada pihak yang berkompeten seperti 
penyedia kursus Linux. Penyedia LTSP 
biasanya akan menganjurkan yang terbaik 
untuk Anda. 


Maintenance cost 
Maintenance cost (biaya pemeliharaan) 
adalah salah satu komponen dari biaya 
kepemilikan suatu teknologi. Untuk LTSP, 
hal ini jelas merupakan hal yang spesial. 
Seperti yang kita bahas pada awal 
pembahasan LTSP, salah satu keuntungan 
penggunaan LTSP adalah kemudahan 
dalam melakukan administrasi. Banyak hal 
yang bisa diotomatisasi. Dan semua hal 


InroLINUX MARET 2004 37 


Teknologi Tepat Guna dengan Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


tersebut berarti biaya pemeliharaan yang 
minimal. 

Apabila Anda ingin memiliki keamanan 
data yang lebih baik, maka Anda mungkin 
perlu menyediakan media back-up 
tambahan. CD atau DVD adalah ide yang 
murah dan cukup dapat diandalkan. 

Sementara, untuk pemeliharaan kinerja 
server, hal tersebut dapat dilakukan satu 
kali dalam satu bulan dan waktunya pun 
tidak lama. Bahkan, umumnya, downtime 
sama sekali tidak diperlukan. Kalaupun 
pemeliharaan besar per bulan ingin 
diadakan, bisa diadakan pada hari Sabtu 
atau Minggu. 

Tidak memiliki tenaga TI sama sekali? 
Anda bisa meminta kepada jasa 
outsourcing TI. Umumnya, dengan 
kedatangan dua kali rutin per minggu, 
biaya yang dikenakan bervariasi mulai dari 
Rp1 juta per bulan. Sangat murah 
dibandingkan harus memiliki departemen 
TI sendiri. 


Keahlian tenaga yang 
dibutuhkan 

Bagi Anda yang memiliki divisi TI sendiri 
dan ingin mengimplementasikan LTSP 
sendiri, apa yang dibutuhkan hanyalah 
seseorang yang pernah melakukan 
instalasi server-server di Linux, mengerti 
jaringan secara umumnya, jaringan di 
Linux dan mengerti troubleshooting 
sederhana. Mengerti bahasa Inggris dan 
bisa berkomunikasi lewat IRC merupakan 
nilai tambah. 

Pengertian pernah melakukan instalasi 
server-server di Linux adalah mampu 
menginstall dan mengkonfigurasi FTP 
server, INETD/XINETD, NFS server, DHCP 
server, dan lain sebagainya. Untuk 
mempelajari dan mengerti hal-hal tersebut, 
umumnya Anda perlu mengerti sedikit 
konsep jaringan, baik jaringan umum 
ataupun jaringan spesifik Linux. Tentunya, 
melakukan instalasi Linux itu sendiri 
merupakan suatu keharusan. 

Kemudian, apabila salah satu dari 
server-server bermasalah, sebaiknya Anda 
dapat melakukan troubleshooting dengan 
tepat. 

Dokumentasi resmi LTSP ditulis dalam 
bahasa Inggris, sehingga mengerti bahasa 
Inggris adalah nilai tambah. Dan, apabila 


38 InroLINUX MARET 2004 


Anda bisa berkomunikasi lewat IRC dan 
mengerti netiket (net etiket, etiket di 
jaringan/Internet) yang baik, maka Anda 
bisa mendapatkan pemecahan masalah 
dari yang berpengalaman. 


Masa depan 

Seperti yang telah dikatakan, terminal 
server adalah teknologi kuno. Namun, 
bukan berarti yang kuno adalah yang jelek. 
Apabila memang hal tersebut yang paling 
cocok untuk kita, maka kita bisa 
menerapkan teknologi tersebut. 

Dalam lima tahun ke depan, apabila 
workstation hanya digunakan untuk 
mengetik, membuat laporan, mencari 
informasi di Internet, bekerja dengan e- 
mail, mengembangkan aplikasi, ataupun 
pekerjaan-pekerjaan kantor umumnya, 
maka seharusnya LTSP tetap dapat 
digunakan. 

Jumlah workstation yang bertambah 
tidaklah bermasalah. Karena, server LTSP 
Anda tidak harus satu. Anda bisa memiliki 
banyak server LTSP yang saling bekerja 
sama dan dengan storage virtualization, 
penyimpanan tidaklah masalah. 

Penulis berkomunikasi dengan 
pembuat LTSP dan komunitas LTSP dan 
mendapatkan mereka sangat serius 
mengerjakan proyek ini. Bahkan, di 
berbagai acara konferensi tingkat dunia, 
LTSP seringkali mendapatkan jatah untuk 
saling berbagi. Saat ini, LTSP telah 
memiliki versi baru yang akan banyak 
memudahkan instalasi, konfigurasi, dan 
pemeliharaan. 

Linux semakin maju dan siap ke dunia 
enterprise. Perusahaan-perusahaan besar 
sekelas IBM, Oracle dan Sun juga semakin 
mendukung Linux. Jadi, jangan khawatir. 


Mencari informasi 

Untuk mendapatkan informasi mengenai 
LTSP, Anda bisa mengunjungi situs http:// 
www.ltsp.org, mendaftar di milis LTSP, 
berkomunikasi lewat IRC di server 
irc.freenode.net channel #Itsp, atau 
menghubungi penulis. 

Khusus untuk channel #Itsp, barangkali 
Anda tidak akan selalu mendapatkan 
channel yang sibuk dan siap membantu 
Anda. Namun, umumnya, beberapa rekan 
di channel tersebut online dan dapat 


www.infolinux.web.id 


membantu Anda dalam berbagai hal. 
Misalnya. Anda menguasai beberapa hal 
seputar Linux. Anda bisa melakukan 
instalasi dan troubleshooting sederhana. 
Namun, sayangnya, Anda tidak mengerti 
konsep jaringan, apalagi penerapannya di 
Linux sementara LTSP memiliki banyak 
urusan soal jaringan. Umumnya, rekan- 
rekan yang online di channel tersebut bisa 
membantu Anda. 

Bagi seorang pemula, problem yang 
dihadapi umumnya pernah dihadapi oleh 
pihak lain. Anda dapat menceritakan 
problem yang Anda hadapi, dengan 
catatan, bawalah informasi detail 
mengenai problem tersebut. Sebagai 
contoh. Pada saat workstation berusaha 
untuk mendapatkan IP dari server namun 
terhenti di tengah jalan. Apabila Anda 
ingin meminta bantuan di channel 
tersebut, sertakan konfigurasi perangkat 
keras khususnya kartu jaringan worksta- 
tion sedetil mungkin, kemudian, sertakan 
juga beberapa konfigurasi server seperti 
distro dan versinya, versi LTSP, dan file 
konfigurasi DHCP. Informasi yang lebih 
lengkap akan membantu Anda untuk 
mendapatkan jawaban dalam waktu yang 
lebih singkat. 

Untuk LTSP versi terbaru, yaitu LTSP 
4, Anda bahkan dapat membaca errata 
yang berisikan problem-problem yang 
umum ditemukan, beserta solusi tentunya. 
Saat ini, errata yang disertakan masihlah 
terbatas, namun, seiring dengan 
perkembangan LTSP 4, diharapkan bisa 
lebih lengkap lagi. Masalah yang Anda 
hadapi pun barangkali bisa mengisi errata 
sehingga pihak lain yang mengalami 
masalah yang sama bisa mendapatkan 
solusi. 

LTSP bukanlah proyek yang berkem- 
bang sangat pesat. Dan umumnya, LTSP 
versi baru tidak mengubah banyak hal di 
LTSP versi lama. Hal ini berarti 
pengetahuan akan LTSP versi lama dapat 
diterapkan di LTSP versi baru. Apabila 
Anda melakukan upgrade, seharusnya 
proses transisi tidak akan berlangsung 
lama. 

Akan lebih baik, sekali lagi, apabila 
seseorang mengerti konsep jaringan 
terlebih dahulu sebelum bekerja dengan 
LTSP.A 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


VNC 


(Virtual Network Computing) 


VNC adalah software remote control yang dapat digunakan untuk 
melihat dan berinteraksi dengan satu komputer melalui komputer 
lain dalam jaringan, baik lokal ataupun Internet. 


pabila tugas remote control 

diperlukan, maka solusi yang 

paling baik adalah menggunakan 
VNC. Dengan VNC, kita bicara soal cross- 
platform. Artinya, komunikasi dari satu 
platform ke platform lain dapat dilakukan 
dengan mudah dan tanpa masalah. 
Workstation yang menggunakan Linux 
dapat mengakses desktop Windows 
dengan cara yang mudah dan tanpa 
masalah. 

Apabila Anda adalah seorang adminis- 
trator jaringan besar di gedung lima lantai 
yang hampir semua penggunanya adalah 
pengguna komputer nonteknis, maka Anda 
bisa menghemat banyak waktu dengan 
VNC. Kita akan melihat lebih lanjut 
bagaimana VNC dapat menghemat waktu, 
biaya dan tenaga. 

Sekali lagi, cross-platform. Namun, 
VNC bukanlah LTSP. Apabila Anda ingin 
menggunakan VNC, Anda membutuhkan 
sistem operasi terinstal di komputer. 
Walaupun, tentu saja, Anda bisa 
menjalankan VNC di atas workstation 
LTSP. Tertarik? 


Penghematan dan 
keuntungan 

Dengan menggunakan VNC, kita bisa 
banyak menghemat waktu, tenaga dan 
biaya. Kenapa? Karena satu kunci: remote 
control. 

Sama saja dengan keseharian kita ketika 
menonton televisi. Umumnya, televisi yang 
dipasarkan sekarang memiliki remote 
control. Karena, remote kontrol banyak 
memudahkan kita. Untuk mengganti 
channel misalnya, kita tidak perlu berjalan 
menuju pesawatnya dan menggantinya 
langsung di pesawat. Demikian juga 
dengan tugas-tugas lainnya. Bisakah Anda 
bayangkan kalau Anda harus selalu berjalan 
menuju pesawat televisi begitu akan 


melakukan hal tertentu yang berhubungan 
dengan televisi tersebut? Sudah pasti, 
waktu Anda akan terbuang, tenaga juga 
terbuang, dan konsentrasi bisa terpecah. 

Sama juga dengan keadaan di jaringan 
perusahaan. Bayangkan hal berikut ini. 
Anda bekerja sebagai administrator jaringan 
berbasis rich client di gedung lima lantai. 
Anda bertanggung jawab untuk mengurus 
jaringan kelima lantai tersebut. Hampir 
semua pengguna komputer di gedung 
tersebut adalah pengguna nonteknis. 
Artinya, apabila ada masalah, Anda harus 
hengkang dari tempat duduk Anda di lantai 
5 dan turun beberapa lantai untuk balik lagi 
ke tempat kerja Anda. 

Capek? Pasti. Buang waktu? Pasti. 
Biaya? Pasti, walaupun mungkin secara 
tidak langsung. Karena produktivitas Anda 
pasti berkurang, dan hal tersebut berarti 
ada sesuatu yang hilang. 

Tak peduli apapun sistem operasi setiap 
workstation di gedung tersebut, Anda bisa 
menjalankan VNC server di berbagai 
workstation yang Anda inginkan. Atau, 
kalau mau mudah, jalankan saja VNC 
server di setiap workstation begitu 
workstation dinyalakan. 

Begitu ada permintaan kepada Anda 
untuk turun gunung dan menyelesaikan 
beberapa masalah sehubungan dengan 
virus misalnya, apa yang perlu Anda 
lakukan adalah tersenyum, membuka VNC 
client di komputer Anda, dan masuk ke 
desktop client Anda tersebut. Masalah 
langsung diselesaikan, dan client Anda 
akan tersenyum pula. Masing-masing 
tersenyum. Problem selesai. Waktu tidak 
terbuang, tenaga tidak terbuang, dan Anda 
masih dapat tetap bekerja. Sekali lagi, 
walaupun Anda menggunakan Linux dan 
client Anda menggunakan Windows, hal 
tersebut tidaklah masalah. 

Sampai di sini, kita bisa melihat betapa 


www.infolinux.web.id 


Teknologi Tepat Guna dengan Linux 


VNC dapat digunakan untuk menghemat. 
VNC server dan client dapat digunakan 
tanpa harus membayar sepeser pun. 
Bahkan untuk VNC server dan client di 
Windows. Semuanya gratis. 

Berikut ini adalah kasus yang berbeda. 
Anda adalah direktur perusahaan retail yang 
memiliki di beberapa lokasi di Jakarta. 
Dalam kesehariannya, Anda berkeliling ke 
cabang-cabang Anda untuk melakukan 
kontrol. Siang hari sekitar jam 2, Anda 
sudah pulang ke rumah untuk mengurus 
bisnis lain. 

Usaha Anda berkembang dan Anda 
ingin menerapkan TI. Setiap hari, data di 
setiap cabang harus tersinkronisasi dengan 
pusat, yaitu di rumah Anda. Anda mulai 
memikirkan solusi yang paling baik dan 
murah. 

Solusi yang mahal jelas mudah 
diterapkan. Koneksikan saja setiap cabang 
dengan internet selama 12 jam sehari. Dan 
biaya yang harus Anda bayar pastilah 
sangat mahal dan tidak sebanding karena 
satuan sinkronisasi adalah per hari. Bukan 
perdetik atau per menit. 

Anda membayangkan apabila setiap 
malam hari staf Anda dapat meremote ke 
setiap komputer di cabang-cabang dan 
melakukan beberapa hal administratif 
seperti sinkronisasi data dan hal lain. 

Dengan VNC, hal tersebut mungkin. 
Caranya, pasanglah VNC server di setiap 
komputer di cabang-cabang Anda. 
Nyalakan VNC server setiap kali komputer 
dinyalakan. Kemudian, sesaat sebelum 
tutup toko, mintalah staf Anda di setiap 
cabang tersebut untuk menyalakan modem 
dan memberikan informasi jaringannya 
kepada staff Anda di pusat lewat telepon. 

Setelah itu, staf Anda di pusat 
menyalakan VNC client akan memasukkan 
informasi jaringan dan langsung dapat 
menjumpai desktop di cabang tersebut, 


InoLINUX MARET 2004 39 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Teknologi Tepat Guna dengan Linux 


sama seperti yang terlihat oleh staf Anda di 
cabang. Aksi administratif dapat segera 
dilakukan. 

Apa yang Anda perlukan hanyalah 
koneksi Internet sesaat dan sebuah 
modem. Biaya yang diperlukan jelas jauh 
lebih kecil dibandingkan apabila Anda harus 
selalu terkoneksi. Dan yang jelas, staf di 
kantor cabang Anda tidak perlu melakukan 
tindakan-tindakan yang memerlukan 
pengetahuan teknis. Apa yang diperlukan 
hanyalah menyalakan modem, melakukan 
klik pada satu tombol dan membaca 
informasi yang tertera di suatu form di 
komputer dan memberitahukannya kepada 
staf TI Anda di pusat. Anda hanya perlu 
menggaji satu tenaga TI. 

Barangkali ada sesuatu yang terpikir di 
benak Anda saat ini. Internet lambat. 
Baiklah. Benar, tapi VNC bukanlah protokol 
boros. VNC adalah protokol hemat yang 
tidak akan merekam keseluruhan layar 
setiap saat. 

Ada lagi yang terpikir? Baiklah. 
Keamanan. VNC dapat diatur sedemikan 
rupa agar setiap data yang dilewatkan 
kepadanya berada di dalam kondisi teracak. 

Sampai saat ini, kita sudah bisa melihat 
bagaimana VNC bisa digunakan untuk 
menghemat biaya, tenaga dan waktu. Dan 
apabila dijalankan di atas Linux, Anda 
benar-benar melakukan banyak 
penghematan. 

VNC benar-benar bekerja seperti halnya 
remote control. Anda mungkin pernah 
menjumpai program sejenis di Windows 
seperti PC Anywhere. Begitu Anda 
terhubung ke VNC server, maka apa yang 
Anda lihat benar-benar desktop di komputer 
yang Anda tuju tersebut. VNC client dan 
server dapat Anda download dan tersedia 
untuk berbagai sistem operasi. Berbagai 
distro Linux telah memasukkan paket ini ke 
dalam distribusi mereka. 

Bahkan, apabila Anda memiliki VNC 
Java, apa yang dibutuhkan oleh client 
untuk mengakses desktop tujuan hanyalah 
sebuah web browser yang mendukung 
Java applet. Dengan demikian, Anda dapat 
me-remote komputer dari mana saja. 

Ukuran client dan server pun tidak 
besar. VNC Client untuk Windows juga 
berukuran cukup kecil, sekitar 150 KB dan 
dapat dijalankan langsung dari floppy. 


40  InroLINUX MARET 2004 


#: RealVNC - Mozilla Jaix 
Fl Fi Edit View Go Bookmarks Took Window Help | 
| — | 
Back » Rekad (WB ntipitreatune.com' v Ton) 
S 


About RealVNC 


tenun 
about us 
make acontribution 
buy at-shirt 
buy adocument bag 
You can download a copy of VNC here. 


buy a mouse pad 


RealVNC is the official home of VNC, staffed by the original team who created and developed it whilst at AT&T. The 
mission of RealVNC is to act as the focal point for open source VNC. We are continuing to improve VNC with our 
own new features and by evaluating features developed by others in the open source community and incorporating 
the best of them into the official codebase. New features and bug fixes will be released on a regular basis. In addition, 
we are also offering commercial support and development services around open source VNC. 


vne 
what Is ht? 
howcan (use it? 
why is It different? 
download it now 
getiton CDROM 


anterprise 
support 


development 


ja 


Done 


& Situs RealIVNC.com. 


Secara teknis, VNC bekerja dengan 
Remote Frame Buffer (RFB) Protocol. Protokol 
ini bekerja pada jaringan TCP/IP. Setiap 
informasi yang dikirim dari server 
menyebabkan client menggambar sesuatu di 
atas aplikasinya. Beberapa metode yang 
membuat pengiriman informasi ini menjadi 
optimal sehingga tidak memberatkan 
bandwidth. Bahkan, terkadang informasi yang 
dikirimkan hanyalah perubahannya saja, dan 
bukannya informasi utuh suatu desktop. Hal 
ini jelas sangat menghemat bandwidth. 

Data yang dikirim memang tidak aman. 
Namun, dengan secure tunneling dengan 
SSH, Anda dapat meminta agar data 
dilewatkan dalam kondisi teracak sehingga 
data yang dikirim berada dalam kondisi yang 
aman. 


Kerugian 
Kerugian dari penggunaan VNC hampir 
boleh dikatakan tidak ada. Paling-paling, 
kita harus lebih berhati-hati dengan 
keamanan data. Dari awal, tulisan ini 
membahas bahwa VNC server dinyalakan 
pada saat komputer dinyalakan. Hal ini jelas 
bukan hal yang baik, namun mencoba 
mengusahakan berkurangnya campur 
tangan pengguna untuk menyalakan VNC 
server lagi. 

Apabila Anda tidak menerapkan secure 
tunneling dan me-remote desktop melewati 
jaringan Internet, maka Anda sedang 


www.infolinux.web.id 


melakukan hal yang akan membahayakan 
diri sendiri. Sebaiknya mencegah terlebih 
dahulu. 


Acguisition cost 
Rasanya-rasanya, hampir tidak ada biaya 
akuisisi yang diperlukan dari sisi material. 
Namun, kalau dilihat dari sisi nonmaterial, 
seorang administrator sistem harus datang 
ke satu per satu komputer, kemudian 
menginstal VNC server dan mengaturnya 
dalam kondisi yang aman. 

Hal ini memang mudah apabila jaringan 
lokal hanya memiliki 10 komputer. Dalam 
jaringan besar di gedung lima lantai 
misalnya, Anda bisa menghabiskan waktu 
berjam-jam untuk mengatur hal ini. Dan 
bagi Anda yang belum memiliki keamanan 
jaringan, Anda harus mengaturnya terlebih 
dahulu. 

Apabila Anda menyerahkan semua 
pengaturan ini pada pihak ketiga, untuk 
pengaturan VNC dan keamanan saja, Anda 
dapat dibebankan biaya mulai sebesar R. 
500 ribu, dengan garansi tentunya. 


Maintenance cost 
Biaya pemeliharaan boleh dikatakan tidak 
ada. Paling-paling, yang terjadi adalah 
sistem operasi client diinstal ulang dan VNC 
server perlu diinstal lagi. 

Apabila Anda berada dalam jaringan 
besar dengan berbagai sistem operasi 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


terinstal, ada baiknya untuk membuat 
image sehingga instalasi ulang dapat 
dihindari dan sebagai gantinya kloning 
dapat dilakukan. Tentunya, dalam image 
tersebut, Anda sudah memasukkan VNC 
server dan client. 

Walau biaya pemeliharaan boleh 
dikatakan tidak ada, Anda harus membuat 
dan mengatur jaringan Anda sedemikian 
rupa sehingga kalau terjadi masalah, solusi 
yang tepat dan cepat bisa diterapkan. 


Keahlian tenaga yang 
dibutuhkan 

Bicara keahlian, rasa-rasanya instalasi VNC 
server dan client tidak membutuhkan 
keahlian khusus. Asalkan sudah dapat 
menginstall program di Windows, maka 
VNC server dan client di Windows dapat 
terinstal dalam sekejap. 

Untuk Linux, yang penting seorang 
administrator dapat menginstal program. 
Baik dengan cara command line, control 
center berbagai distro, ataupun cara 
lainnya. Troubleshooting sederhana juga 
diperlukan. 

Sementara, untuk melakukan secure 
tunneling, seseorang harus mengerti sedikit 
konsep jaringan secara umum dan sedikit 
pengetahuan jaringan di Linux, mengerti 
SSH, dan konsep umum firewalling umum 
dan firewalling di Linux. 

Berbagai dokumentasi bisa didapat 
dengan mudah di Internet untuk melakukan 
secure tunneling dengan SSH. 


Masa depan 

Teknologi yang satu ini memiliki masa 
depan yang baik. Sudah tidak zamannya 
lagi pergi ke sana ke mari secara fisik 
untuk mengerjakan satu hal yang bisa 
dikerjakan dengan cara remote. 

Penggunaan smart card bisa 
dikombinasikan pula dengan VNC. Dengan 
menggunakan smart card, maka otentikasi 
dapat dilakukan dengan bantuan smart 
card. Salah satu contoh penerapan smart 
card dan VNC yang cukup menarik adalah 
ketika smart card dimasukkan, maka sesi 
VNC segera dibuka dan pengguna bisa 
segera bekerja. Di tengah pekerjaan, ada 
sesuatu yang membuat pengguna tersebut 
harus pergi. Tanpa melakukan logout, 
pengguna tersebut bisa langsung mencabut 
smart card-nya dan workstation segera 
tertutup. Begitu pengguna kembali, beliau 
tinggal menancapkan smart card-nya di 
workstation manapun juga, dan apa yang 
semula ditinggalkannya akan segera 
ditampilkan kembali. Tanpa delay yang 
terlalu berarti. 

Penerapan smart card tersebut kurang 
cocok apabila semata-mata mengandalkan 
LTSP. Dalam penerapan smart card dan 
LTSP yang pernah penulis kerjakan, waktu 
yang dibutuhkan untuk mendapatkan 
tampilan GUI cukuplah lama. Artinya, 
ketika smart card dimasukkan, program 
client di LTSP (yang telah dimodifikasi) 
akan membaca isi dari smart card, 
melakukan otentikasi via jaringan, dan 


Server 


In) 
a) 
N 1 
« 
» 
2 , 


RiscOS 


Viewer 


Ncs 2Z5— 
Kat. OS/2 
"1 Bee Setan 
Beo” Sh 
Geos 


& Virtual Network Computing dalam sebuah bagan. 


www.infolinux.web.id 


Teknologi Tepat Guna dengan Linux 


apabila berhasil, akan langsung menjalan- 
kan X server yang akan meminta guery ke 
server LTSP. X server adalah program yang 
berat. Waktu yang diperlukan cukup lama, 
dan tentu saja tidak sekeren ilustrasi 
sebelumnya. 

Dengan menggunakan VNC, waktu 
tunggu sangatlah kecil. Selang waktu yang 
dibutuhkan ketika berada di dalam jaringan 
lokal barangkali hanya berkisar antara 1 
sampai 5 detik. Sementara, dengan LTSP di 
jaringan lokal yang sibuk, bisa mencapai 5- 
20 detik. 

Dengan VNC dan teknologi mutakhir 
seperti Smart Card, kita dapat membangun 
jaringan lokal yang efisien. Dan yang 
penting, murah! Tambahkan Rp300 ribu 
sampai Rp400 ribu, dan komputer Anda 
sudah dapat bertingkah laku sesuai ilustrasi 
sebelumnya. Tentunya, modifikasi di sisi 
workstation harus dilakukan untuk 
menyesuaikan diri dengan smart card. 


Mencari informasi 

Untuk mencari informasi, Anda bisa 
mengunjungi situs www.realvnc.com. Di 
sana, Anda akan menemukan beberapa 
referensi yang cukup berguna. Anda juga 
bisa mengirim e-mail kepada penulis untuk 
penerapan VNC, atau VNC dan smart card. 

Untuk VNC sendiri, dokumentasinya 
memang sangat terbatas. Namun, memang 
itulah keadaan yang sesungguhnya. Karena, 
dari sisi pengguna, VNC jarang sekali 
bermasalah. Selama bisa melakukan instalasi 
program, maka masalah pun selesai. 

Sementara, informasi mengenai secure 
tunneling bisa Anda dapatkan dari situs 
www.realvnc.com tersebut. Bagi Anda 
yang ingin mempelajari konsep jaringan 
secara umum, Anda dapat menemukannya 
dengan mudah setelah mencarinya di 
Google.com. Atau, bagi Anda yang ingin 
mempelajari firewall lebih dalam, Anda bisa 
mengunjungi www.neffilter.org. Di situs 
tersebut, Anda akan mendapatkan 
dokumentasi langsung dari hacker yang 
bekerja dengan iptables. Dan, hebatnya, 
dokumentasi disajikan dalam bahasa 
manusia normal. 

Mengingat bahwa sepanjang tahun 
2003 dan awal 2004 terdapat banyak 
masalah keamanan, pengaturan keamanan 
jaringan adalah sesuatu yang wajib. 


InroLINUX MARET 2004 4I 


Teknologi Tepat Guna dengan Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Distro-distro Khusus 


Salah satu kelebihan dari Linux adalah dapat dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan khusus. Kita dapat membuat kernel Linux menjadi minimal dan hanya berisi hal-hal yang kita 

butuhkan. Kemudian, kita dapat menggabungkannya dengan berbagai aplikasi user space yang berguna 

untuk mendukung apa yang kita butuhkan. Kernel dan aplikasi-aplikasi tersebut kemudian bisa kita ramu 
menjadi satu produk baru, yang bisa dipakai sendiri, dijadikan proyek komunitas, atau bahkan dijual. 


ita akan membahas beberapa 

kategori distro yang cukup 

menarik sebagai solusi yang bisa 
kita gunakan untuk memecahkan berbagai 
masalah, tanpa mengeluarkan banyak 
uang. Secara umum, distro-distro tersebut 
bisa Anda gunakan untuk menghemat 
pengeluaran perusahaan. 


Distro untuk kebutuhan 
jaringan 

Umpamanya jaringan di kantor Anda 
bertumbuh sedemikan rupa sehingga 
membutuhkan router. Apa yang Anda 
lakukan? Meminta dana untuk membeli 
router, atau mencoba dahulu solusi router 
Linux? Ya. Linux dapat dijadikan sebagai 
router. Cukup sediakan saja komputer 
kuno sekelas 486 atau Pentium I, RAM 
MB, isi dengan beberapa kartu jaringan, 
dan sediakan satu buah disk drive dan 
disket yang bagus. Asalkan komputernya 
memang masih bisa digunakan, maka 
Anda baru saja menyusun perangkat yang 
dapat Anda jadikan router. Apabila 
beruntung, Anda bisa mendapatkan 
komputer tua tersebut seharga Rp200 
ribu. Sudah lengkap dengan monitor. 

Cukup gunakan saja proyek-proyek 
yang mendedikasikan dirinya khusus 
sebagai router. Sebagai contoh, kita akan 
melihat Freesco. Proyek yang beralamat di 
Error! Hyperlink reference not valid. ini 
adalah proyek yang bertujuan untuk 
menjadikan Linux sebagai router. Freesco 
adalah singkatan dari Free Cisco. Proyek 
ini mendukung sampai tiga ethernet/ 
arcnet/token ring/arlan. Dan mendukung 
sampai 2 modem. 

Anda bisa bayangkan kemampuan 
yang dimiliki oleh Freesco ini. Dan Anda 
akan lebih terkejut lagi apabila mengetahui 
bahwa proyek ini hanya berukuran sebesar 
1 disket! Dengan demikian, dengan 


42 InroLINUX MARET 2004 


sebuah komputer kuno, Anda telah 
membuat satu router. 

Freesco memiliki dokumentasi yang 
sangat baik. Para praktisi jaringan 
komputer pasti dapat segera 
menggunakan Freesco tanpa masalah 
yang berarti. Dan hebatnya, Freesco dapat 
dikontrol lewat web karena proyek ini 
datang dengan control panel berbasis web 
yang unik. Sungguh-sungguh luar biasa. 
Proyek ini bisa Anda gunakan sebagai 
salah satu cara penghematan. 

Kemudian, selain router, ada pula 
proyek yang didedikasikan sebagai 
firewall. Juga muat dalam satu floppy. Kali 
ini, kita akan berpindah pada proyek 
floppyfw, yang beralamat di 
www.zelow.no/floppyfw/. Selain sebagai 
firewall, proyek ini juga berfungsi sebagai 
router. Fitur yang datang bersamanya 
antara lain access list, NAT, connection 
tracking packet filtering dan advanced 
routing. Floppyfw dapat pula berfungsi 


sebagai DHCP server dan DNS cache 
untuk jaringan lokal. 

Proyek ini bahkan dapat dijalankan di 
komputer tua 386 SX dengan 12 MB 
RAM. Berbagai proyek lain yang 
didedikasikan untuk kebutuhan jaringan 
dan dapat digunakan untuk menggantikan 
hardware dengan mudah dapat Anda 
temukan di Internet. 


Distro untuk kebutuhan 
rescue 
Apakah Anda pernah membayangkan 
kalau google.com mengalami downtime 
selama 10 menit saja? Dengan model 
pengiklanan mereka, Anda bisa 
menghitung pendapatan yang mungkin 
hilang dalam rentang waktu tersebut. 
Apabila jaringan lokal Anda mengalami 
downtime, Anda juga akan mengalami 
kerugian. Dan terkadang, kerugian 
tersebut tidak hanya dihitung dengan 
materi. Namun, bisa berbuntut pada 


BE tloppyiw - Mozilla —alxI 
Il Fi Edit Vew Go Bookmarks Toos Window Help | 
- » Rebad ds httpsifwww.zekow.noftoppyhwi v Io) 


2003-09-07: f! 


floppyfw 
Main page 
Brief Description 
Install 
floppyfw is a router with the advanced firewall-capabilities in Linux that fits on one single floppy disc. 
Download 
Features: 
Gram @ Access lists, IP-masguerading (Network Address Translation), connection tracked packet filtering and (guite) advanced 
routing. Package for traffic shaping is also available. 
HOwTOs @ Reguires only a 386sx or better with two network interface cards, a 1.44MB floppy drive and 12MByte of RAM ( for less 
than 12M and no FPU, use the 1.0 series, which will stay maintained. ) 
Discussions/forums @ Very simple packaging system. Is used for editors, PPP, VPN, traffic shaping and whatever comes up. (now this is 
- looking even more like LRP (may it rest in peace) but floppyfw is not a fork.) 
ribution. @ Logging through klogd/syslogd, both local and remote. 
@ Serial support for console over serial port. 
Useful @ DHCP server and DNS cache for internal networks. 


It will get more features, but only ff itis possible to cram it into the one, single diskette. More than one floppy is bloatware.. 


2004-01-04: floppyfw-2.9.6. See Changelog for details and here for download and install. 
2003-12-11: floppyfw-2.0.8. Kernel 2.4.23, See Changelog for details and here for download and install. 
2003-09-14: Introducing Blastfw, a very specialized version of the forthcoming floppyfw 3.0. 


-2.9.5. Alot has happened, bridgine with both ebtables and iptables, ready ISO images available, SSH 
server (dropbear) available in the packages directory , images for Soekris is back. See Changelog for details and here for 
download and install 


“ 


& Situs Floppyfw. 


www.infolinux.web.id 


| Fo-er| 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Teknologi Tepat Guna dengan Linux 


": FREESCO - free replacement for commercial routers - Mozilla 
FI File Edit Vew Go Bookmarks Too Window Help 


Dengan kehadiran berbagai Live Linux yang 
dipaketkan di dalam CD-ROM, seseorang 


- » Read dh hitp:ihvww.ireesco.org/' ea) 
Pa bisa langsung menjalankan Linux langsung 
FREESCO - free replacement for commerci... » - .. " 
a je pasa meci jefteteomeba. namu | 23 dari CD-ROM tanpa harus diinstal terlebih 
dahulu. 
Dari sisi bisnis, terutama bisnis layanan 
AN publik, distro-distro tersebut juga bisa 
Ti FREESCO (stands for FREE ciSCO) is a free replacement for commercial roulers supporting up Io 3 etherneVarcnevtoken. ring/arlan network cards and up Io digunakan. Sebagai contoh, Anda bisa 
3 modems. 
Hanan Why should you use Freesco? H : 
Ncus membangun warnet di mana setiap 
Sereenshots @ Euse of use - its insanely easy to set up # 1. 
an Nee ana oma sma ena workstation-nya dijalankan dengan sebuah 
Downloads 'reeSco runs in as little as: 
BN CD-ROM. 
Links 


Inihe press Freesco is the esiest to use, one disk Linux system ayailuble. For more, read the full overview. 


Knoppix (www.knoppix.net) adalah 
salah satu yang paling terkenal. Pengguna 


20-01-04 


TES appa Terun Bnek ln /Jonaim aa yang familiar dengan Mandrake dapat pula 

Men bara De Oi pe Aan Tj san menggunakan mandrake Move (www. 

Ok, the website needs a lot of work, but the software is under active development (0.3.3beta is being tested). We cumi give any details on a release yet na 5 

nak mandrake.com). Demikian juga dengan 

the forum site can not be reached, The provider is changing its upstream data connection, That could take a while (3days?). 

sa Or : pengguna SuSE, Anda dapat mempopu- 

La Gaal Ha rena lerkan SuSE Live (www.suse.com). 

26-00-03 

A first release yO.1O was announced on June 26,1999. So « happy 4th birthday Freesco! Ii Bukan saatnya lagi untuk melihat dari 
ho- 


sisi teknologi semata. Kalau ternyata paling 


& Situs Freesco. baru namun harus dibayar dengan banyak 


kerugian nonmaterial lainnya. aplikasi—termasuk Xfree86 4.1 — dengan pengorbanan padahal apa yang kita 
Apabila masalah dapat diselesaikan total ukuran aplikasi yang disertakan adalah perlukan hanya 1096 saja, maka tentunya 
dengan me-reboot server lokal, maka 101 MB. Bahkan, kernel yang digunakan tidaklah bijak untuk menggunakan teknologi 
kerugian barangkali tidak akan terlalu juga cukup baru, yakni kernel 2.4. tersebut. Harap diperhatikan bahwa 
terasa. Tapi, apabila masalah tetap Berapa penghematannya? Anda hitung pengorbanan tidaklah melihat faktor 
berlanjut ketika reboot dilakukan, atau sendiri. Berapa nilai tambahnya? Jelas, Uuangsemata. Waktu, tenaga dan hal lainnya 
bahkan server tidak bisa digunakan karena Anda yang mengetahuinya. juga diperhatikan. Teknologi tidaklah harus 
alasan yang tidak dapat dimengerti, maka selalu terbaru dan tercanggih. Yang 
kerugian akan benar-benar terasa. Live Linux on CD-ROM penting, seberapa kita butuh (dengan 
Bagi Anda yang memiliki back-up baik Linux adalah sistem operasi yang luar biasa. '”— melihat juga ke masa depan) dan seberapa 
dari sisi hardware ataupun data, hal ini Tapi, tidak semua pihak dengan senang hati — teknologi tersebut memberikan peningkatan 
bisa diminimasi. Namun, bagi Anda yang menginstal Linux di dalam harddisk mereka. nilai bisnis kita. 
tidak memiliki back-up hardware ataupun aa raan rara 
data, banyak masalah yang akan timbul. Iii tut Vew Go Bookmarks Tcos Window Ho | 
Beberapa distro Linux yang didedi- : abad Pa Miimmmwkroppasnsi “95 
kasikan untuk kebutuhan penyelamatan KNSPPIX.et Bea 


bisa Anda gunakan. Salah satu yang FROm 2ER0 TO GNU/Linuw In FIUE minuTES 
|... Home I About I Search | Docs | Get Knoppix | Forum | Bugs | Contact I » Knopper.net | 


barangkali paling terkenal adalah Tomsrtbt 
(www.toms.net/rb/). Proyek ini mengklaim 


Welcome to Knoppix.net 


This website is about Knoppix, a Free and Open Source Live Linux CD. Knoppix is a GNULLinux distribution that boots and runs completely from cd, It 


dirinya sebagai the most linux on one includes recent linux software and desktop environments, with programs such as OpenOfiice.org, Abiword, The Gimp, Kongueror, Mozilla, and hundreds Let. en menaash 
of other guality open source programs 
Floppy disk. Tak heran, Anda akan Knoppix.net is a resource for users, developers, and testers of Knoppix. The Offical website for Knoppix is on Klaus Knopper's website, at 


5 1 5 knopper.netiknoppix/index-en.html. 
mendapatkan berbagai aplikasi berguna nolak ya Ki Kamumaiatort Knonk Sea sok Jaa af He MMO BihagbnY GD te oi ato ON Won 


dalam sebuah floppy. Bahkan, Anda dapat | exxt mohon 
membangun sendiri tool-tool apa yang 

paling ingin Anda masukkan ke dalam 
distro kecil ini. Dan, belakangan, proyek ini 
juga datang dengan media CD-ROM, yang 
berisi lebih banyak tool. 

Atau, barangkali Anda lebih tertarik 
menggunakan LinuxCare Bootable Toolbox 
(Error! Hyperlink reference not valid.). 
Distro yang dapat dikemas dalam CD 
seukuran business card ini berisi banyak & Situs Knoppix. 


Latest News Latest Forum Posts 
Knoppix 3.4 with 2.6 kernel available iniwo weeks? Loading myconfig (0) 


klik: point-and-klik software store tor Knoppix Problems w/Rladeon 7090VE (& possible solutione) (0) 


ix release 3-2003-11-1 
ix release V3.3-2003-11-14 Modem Working from cd but not HD Install (2) 
-2003-1 1-03 release features K 27? (0) 


www.infolinux.web.id InroLINUX MARET 2004 43 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Linux dalam Dunia Kerja 


“Ngebor” Minyak dan 
Gas Bersama Linux 


Di Amerada Hess Indonesia, Linux mampu menjadi penghubung yang 
baik antara aplikasi-aplikasi geoscience pada mesin Solaris dengan 


desktop-desktop Windows. 


inux telah memasuki berbagai lini 

bisnis. Linux juga merambah di 

perusahaan-perusahaan di bidang 
minyak dan gas. Salah satu perusahaan 
yang memiliki usaha eksplorasi dan 
pengeboran minyak adalah Amerada Hess. 
Diskusi Linux juga menghangat di salah 
satu mailing lists (milis) para praktisi TI di 
dunia minyak dan gas. Untuk mengetahui 
lebih jauh tentang hal ini, kami telah 
mewawancarai salah satu staf divisi TI 
Amerada Hess, Franky Kardia, untuk 
mengisi rubrik “Bisnis” edisi ini. Sebagai 
pelengkap, kami sertakan komentar Zuki 
Harahap, salah satu aktivis Linux Indone- 
sia yang juga seorang geoscientist, dalam 
boks terpisah. 

Amerada Hess merupakan salah satu 
perusahaan minyak dan gas swasta 
mandiri, yang telah membuktikan bahwa 
Linux sangat bermanfaat dalam dunia kerja 
perminyakan. Di kantor Amerada Hess 
Indonesia, setidaknya Linux telah 
berfungsi sebagai server dengan aplikasi 
Samba dan Apache. “Kedua aplikasi itu 
digunakan untuk mendukung sistem 
manajemen data,” kata Franky Kardia, 


Sekilas tentang Amerada Hess 


Information Technology/Information 
System (IT/IS) Geoscience System 
Engineer Amerada Hess Indonesia. 

ITS Amerada Hess Indonesia 
merupakan bagian Divisi IT/IS Amerada 
Hess regional Asia Pacific yang berpusat 
di Kuala Lumpur, Malaysia. Di kantor 
Amerada Hess yang berada di Sentral 
Senayan I Jakarta, saat ini ada dua 
engineer yang bertanggung jawab 
operasional divisi IT/IS, yaitu Franky Kardia 
untuk UNIX based, termasuk Linux, dan 
Irawan Hakim untuk Windows based. 
Amerada Hess Indonesia merupakan 
bagian dari Amerada Hess Corporation 
yang berkantor pusat di Amerika dengan 
situs www.hess.com. 


Aplikasi Linux 

Franky saat ini menggunakan Linux Red 
Hat yang berfungsi sebagai server. Linux 
ini menempati sebuah mesin HP NetServer 
Il. Selain Samba dan Apache, aplikasi yang 
jalan di Linux Red Hat ini adalah NFS 
(Network File System) dan NIS (Network 
Information System), serta aplikasi 
manajemen data berbasis web dengan 


Amerada Hess merupakan salah satu perusahaan minyak dan gas 


swasta mandiri terkemuka di dunia. Amerada Hess menggunakan 
teknologi mutakhir maupun solusi komersial yang inovatif untuk 


menciptakan peluang baru dalam menemukan dan memproduksi 


minyak dan gas di seluruh belahan dunia. 


Telah lebih enam tahun Amerada Hess membangun dan meluaskan usahanya di 
Indonesia. Amerada Hess memiliki kepentingan di tiga kontrak kerja sama dengan 
BPMIGAS dan satu Joint Operating Body dengan PT PERTAMINA. Saat ini Amerada 
Hess aktif dalam mengembangkan lapangan gas di Ujung Pangkah, Gresik, untuk 


memasok kekurangan gas di Jawa Timur. 


Amerada Hess mempunyai program pengembangan yang berkelanjutan 
(Sustainable Development) bagi masyarakat yang berada di sekitar daerah 
operasinya. Kepedulian perusahaan pada masyarakat dan lingkungannya adalah 
dengan menjaga dan mengembangkan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan 
lingkungan serta infrastruktur di wilayah kerja Amerada Hess. Amerada Hess 
berkomitmen untuk terus melakukan eksplorasi minyak dan gas di Indonesia. 


44  InroLINUX MARET 2004 


www.infolinux.web.id 


& Franky Kardia dan salah seorang staf 
Amerada Hess. 


PHP dan MySOL. Aplikasi yang sedang 
dikembangkan adalah Map Server seperti 
Maplnfo di Windows. Amerada Hess juga 
telah mengembangkan sendiri aplikasi di 
bidang geoscience bernama HessView, 
yang akan jalan di Linux. 

Aplikasi besar untuk geoscience atau 
geotechnical, sesuai bidang bisnis 
Amerada Hess dalam soal eksplorasi 
minyak dan gas, adalah GeoFrame yang 
jalan di Solaris. GeoFrame juga sudah bisa 
dijalankan di Linux. 

Saat ini di Amerada Hess Indonesia, 
Linux menjadi tulang punggung jaringan, 
antara lain sebagai login server desktop- 
desktop Windows yang dilayani oleh 
Samba. NFS dan NIS di Linux 
memudahkan user untuk mengakses data 
di Solaris hanya dengan klik dan drag. 
User yang menggunakan desktop 
Windows cukup /ogin sekali untuk 
mengakses mesin Solaris melalui Linux. 
Samba, NFS, dan NIS di Linux mengatur 
semua pemakaian sumber daya yang ada 
di server Solaris. 

Salah satu contoh pemanfaatan Linux 
ini, seseorang yang akan presentasi 
dengan aplikasi office di komputer 
desktop, dengan mudah dapat mengambil 
data gambar dari aplikasi GeoFrame di 
Solaris. Windows cukup melakukan map 
drive, tidak perlu menjalankan FTP (File 
Transfer Protocol). File-file gambar hasil 
pengolahan aplikasi GeoFrame yang 
berbentuk TIFF atau CGM bisa diperoleh 
secara temporer, yang dapat dihapus 
setelah digunakan untuk presentasi. 


Proses implementasi 
Menurut Franky, pada awalnya Amerada 
Hess seperti umumnya perusahaan di 
bidang minyak dan gas lainnya, banyak 


Rusmanto 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


menggunakan mesin Sun dengan sistem 
operasi Solaris. Baru sekitar empat tahun 
yang lalu, Franky “dikompori" (istilah khas 
untuk menggambarkan semangat 
mempromosikan Linux) oleh Zuki Harahap, 
Ketua Kelompok Pengguna Linux Indone- 
sia (KPLI) Jakarta periode 1998-1999. 
Franky lalu menginstalasi Linux Red Hat 
7.x di mesin HP NetServer II, yang hanya 
menjadi perantara antara dua platform, 
Solaris, dan Windows. Hingga kini, server 
Linux dan aplikasi yang jalan di atasnya 
masing stabil. 

“Pertimbangan yang pertama saat itu 
adalah adalah ingin mengetahui sistem 
operasi lain selain Windows. Beberapa 
sistem operasi yang pernah saya gunakan 
antara lain Microvax VMS, Solaris, dan 
AIX. Jadi, waktu Zuki memperkenalkan 
sistem Linux ini saya langsung tertarik," 
ujar Franky. 

Alasan lain menurut Franky mengapa ia 
di Amerada Hess memilih Linux adalah 
masalah aplikasi-aplikasi lain yang 
umumnya harus membayar lisensi untuk 
dapat menggunakannya. Karena, 


umumnya applikasi-aplikasi di Solaris yang 
menggunakan mesin berarsitektur Sun 
Sparc, file-file-nya harus menggunakan 
sistem penyimpanan (harddisk) berbasis 
SCSI. Sedangkan Linux dengan mudah 
menyimpan file-file Windows dan Solaris 
pada harddisk IDE. Jadi secara cost, ini 
sangat efisien. 


Tanggapan manajemen 
dan user 
Sampai sejauh ini tanggapan menajemen 
Amerada Hess terhadap pemakaian Linux 
cukup baik. Sebatas penggunaannya yang 
tidak melibatkan biaya yang besar, dan 
hanya digunakan secara tertutup untuk 
keperluan teknis operasi internal 
departemen terkait. Dalam hal ini 
eksplorasi dan produksi. Hal ini 
dikarenakan hampir seluruh IT/IS sistem 
dan support dikelola secara terpusat. 
Tanggapan user juga cukup baik. User 
merasa mendapatkan kemudahan, 
terutama dalam proses penyederhanaan 
prosedur transfer data dan akses ke file- 
file yang ingin di-share. 


Linux dalam Dunia Kerja 


Rusmanto 


& Franky Kardia di depan server Linux. 


Administrasi sistem Linux 
Sebagai seorang administrator system dan 
support, Franky di Amerada Hess sangat 
gembira dan merasa terbantu dengan 
aplikasi open source Webmin. Pengelolaan 


AMERADA HESS INDONESIA 


WORKSTATION CONFIGURATION 


SUN FIRE SUN BLADE SUN BLADE SUN BLADE SUN BLADE 
Applicaton SERVER MIE PB SOLARIS 2.8 SOLARIS 2.8 SOLARIS 2.8 SOLARIS 2.8 


A1000,12x18GB, Raid5 


SUN ULTRA 
SOLARIS 2.8 


2GBRam, 
135GB Disk 
— 
— 
1x35GB - 


Auto negotiable trunking 


SUN ULTRA 
SOLARIS 2.8 SUN ULTRA 
SOLARIS 2.8 


50GB DISK 
128MB RAM 


PC Workstation 


PC Workstation 
EXCEED USERS 


HP Netserver PENTIUM II 
LINUX RED HAT 7.0 
SAMBA, APACHE, GF CGM SERVER 


www.infolinux.web.id InroLINUX MARET 2004 45 


Linux dalam Dunia Kerja 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


server-server, Linux dan Solaris, dengan 
mudah dilakukan dari komputer mana saja 
yang memiliki web browser. Karena 
bersifat open source, program untuk 
administrasi sistem melalui web yang 
bernama Webmin ini dapat diinstalasi di 
Linux dan Solaris. 

Di ruang kantor Amerada Hess 
Indonesia yang cukup luas, akses ke 
sistem Linux dengan Webmin cukup 
cepat, baik dari workstation Linux maupun 
dari desktop Windows. Bahkan, pada saat 


Forum Linux Praktisi TI di 


berada di kantor lain, misalnya di Malaysia, 
administrasi via web ini juga mudah 
dilakukan. 


Prospek Linux di bidang 
minyak dan gas 

Menurut Franky, prospek penggunaan 
Linux untuk geotechnical cukup baik. 
Ternyata, Amerada Hess di kantor 
cabang Houston Amerika telah meng- 
aplikasikan Linux cukup besar, tidak 
sebatas sebagai perantara dua sistem 


operasi seperti di Indonesia saat ini. 
“Penggunaan Linux di sana hampir untuk 
semua keperluan geotechnical, dengan 
sistem clustering dengan 205 cluster,” 
jelas Franky. 

Meskipun saat ini semua desktop di 
Amerada Hess masih menggunakan 
Windows, Franky berharap di masa depan 
Linux bisa menggantikannya. Namun, 
kebijakan soal ini menjadi wewenang 
manajemen pusat Amerada Hess.4 
Rusmanto (rus @infolinux.co.id) 


Berikut ini komentar Zuki Harahap, 
Ketua KPLI Jakarta 1998-1999, tentang 
Linux di dunia minyak dan gas. Zuki 
Harahap saat ini bekerja di 
ConocoPhillips. 

Para praktisi TI yang bergelut dunia 
minyak dan gas, terutama yang men- 
support technical applications untuk 
keperluan eksplorasi dan eksploitasi, 
memiliki dunia yang khusus dan 
berbeda dengan dunia TI secara umum. 
Hal ini karena jenis infrastruktur yang 
dipakai berbeda. Di dunia minyak dan 
gas ini, umumnya mereka memakai 
mesin Sun, menggunakan CPU untuk 
perhitungan-perhitungan rumit dan 
banyak, dan menggunakan graphics 
card untuk menampilkan gambar- 
gambar tiga dimensi. Aplikasi-aplikasi 
yang dibutuhkan juga khusus untuk 
dunia minyak dan gas, dan umumnya 
mahal-mahal, mulai dari puluhan 
hingga ratusan ribu dollar, dan jenis 
data yang unik (berukuran besar, satu 
file bisa berukuran 1 GB atau lebih). 

Di Indonesia belum ada forum/media 
yang khusus membahas mengenai 
kebutuhan ini. Yang ada ialah forum 
khusus bagi pemakai aplikasi seperti di 
atas (yaitu forum para geoscientists) 
seperti IPA, HAGI, IAGI, ataupun forum 
khusus bagi dunia TI. Oleh karena itu, 
saya menggagas adanya satu mailing 
list untuk ini, namanya 
geocomputing@yahoogroups.com. 

Milis itu saat ini beranggotakan 
kurang lebih 100 orang, dari berbagai 
latar belakang. Mulai dari para praktisi 
TI di atas, para penyedia jasa (aplikasi), 
dunia akademis, hingga para praktisi 
dari dunia nonminyak dan gas, seperti 
GIS (Geographic Information System), 
pertambangan, dan lain-lain. Dibentuk 
kira-kira tiga tahun lalu, milis ini 


46  InroLINUX MARET 2004 


Dunia Minyak dan Gas 


menjadi tempat untuk berbagi ilmu. 
Linux jelas merupakan topik yang 
hangat. Baik dari segi sistem operasi 
maupun dari segi berbagai aplikasi yang 
open source dan free software. Para 
pembuat software di atas sebagian besar 
juga sudah melakukan porting ke Linux. 
Jadi, dalam diskusi di milis ini, jika ada 
rekan yang mengalami masalah dan bisa 
dijawab dengan Linux, tentunya akan 
dianjurkan untuk menggunakan Linux. Ini 
mulai dari aplikasi GIS, database, web 
server, hingga berbagai tool kecil. 
Masalah utama yang biasanya harus 
dihadapi ialah company policy yang lebih 
mengarah pada produk komersial dan 


Company #Nodes # CPU 


CPU Type 


keterbatasan pengetahuan mengenai 
Linux. 

Dari diskusi di milis di atas, Zuki dan 
teman-teman telah membuat dua paper 
yang membahas penetrasi Linux ke dunia 
industri minyak dan gas. Yang pertama 
berjudul PC Arrives in Upstream 
Computing yang dipublikasikan di 
seminar HAGI tahun 2002, dan kedua 
adalah Data Visualization through GIS 
Internet System yang dipublikasikan di 
seminar IAGI tahun 2002. 

Tabel berikut ini menggambarkan 
beberapa perusahaan minyak dan gas 
yang telah menggunakan Linux untuk 
aplikasi tertentu. 


OS Type Application 


Shell Holland 1024 | 1024 1 Ghz, P III Seismic Migration 


CGG France 


GX Technology Houston |2| a32 | 1 Ghz, P III SeismicMigration 


& Tabel 1. Pemakaian Linux sebagai cluster. 


Company Application 


Type Application Platform 


Landmark Complete suite G&G and RE Linux, Win2K 
Landmark Geographix G&G Win2K 


Landmark/MasgicEarth 3D Visualization 


Seismic Micro Technology 2D/3D Interpretation 


Win2K 


PGS 


Tan 


Schlumberger Eclipse 


Paradigm VoxelGeo 


TERRAstudio 3D Visualization 


Reservoir Simulation Linux, Win2K 
Linux, Win2K 


Linux, Win2K 


3D Visualization 


& Tabel 2. Pemakaian Linux sebagai aplikasi desktop. 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Pengurus KPLI Jakarta 
2004-2005 


5 ertempat di Kampus Universitas Al Azhar, rapat pertanggung- 
jawaban kepngurusan KPLI periode 2002-2003 dilaksana- 
kan. Hadir pengurus, aktifis dan para senior KPLI Jakarta. Acara 
dimulai dengan pertanggungjawaban Ketua KPLI periode 2002- 
2003, saudara Batara Surya. Suasana haru sempat mewarnai. 
Kemudian, rapat pembahasan AD/ART dan Garis-garis Besar 
Haluan organisasi pun dilaksanakan. Diskusi yang cukup alot 
mewarnai pembahasan tersebut. Berbagai perbaikan dilakukan 
agar KPLI senantiasa bisa bergerak lebih cepat dan berfungsi 
sebagai wadah pengguna Linux di Indonesia, khususnya di 
ibukota. 

Setelah itu, pemilihan pengurus inti KPLI Jakarta pun dimulai. 
Setiap calon ketua mempresentasikan visi dan misinya masing- 
masing. Kemudian, voting pun dimulai dan hasil voting 
menempatkan Resza Ciptadi sebagai ketua KPLI Jakarta periode 
2004-2005. Sebagai Sekretaris adalah Michel Maturity dan 
sebagai Bendahara adalah Noprianto. 

Tim inti KPLI Jakarta yang baru akan belajar dari kepengurusan- 
kepengurusan sebelumnya. Tak lupa, kita semua mengucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Batara Surya selaku 
Ketua KPLI Jakarta 2002-2003, para senior dan para pengurus 
lainnya. Semoga kita tetap berkarya!ANop 


Oracle Reach Out #2 


O racle Reach Out #2 diadakan pada tanggal 30 Januari yang 
lalu. Sebagai MC, hadir David Sudjiman yang sudah tidak 
asing lagi di belantara Linux Nasional. Dengan gayanya yang khas, 
beliau memulai acara yang berlangsung selama kurang lebih 4 jam 
ini. Reach Out ini dimulai dengan perkenalan para pengurus baru 
KPLI Jakarta yang akan bertugas selama periode 2004-2005. 

Sesi pertama dibuka oleh Goenawan Loekito, Marketing 
Director Oracle Indonesia. Beliau banyak membagi pendapat, 
pengalaman dan visinya tentang masa depan kolaborasi Linux- 
Oracle. Dengan gayanya yang santai namun tetap berisi, 
Goenawan menyakinkan bahwa kerja sama Oracle dan Linux akan 
menghasilkan va/ve yang luar biasa bagi dunia bisnis. 

Setelah itu, pembahasan mengenai kernel 2.6, generasi stabil 
terbaru Linux dimulai. Sesi ini dibawakan oleh Noprianto. Apabila 
pada sesi sebelumnya Goenawan meyakinkan bahwa Linux siap 
untuk enterprise, maka di sesi ini, berbagai fakta dikemukakan 
bahwa Linux memang benar-benar siap, dan bukan isapan jempol 
belaka. 

Berikutnya, Hasnur Ramadhan mempresentasikan produk Oracle 
yang baru, yakni Oracle Standard Edition One.Sesi terakhir 
dibawakan oleh Argon Iko Usman, Manager dari Jatis. Argon 
membawakan sesi tentang EBS-SE, yang cocok digunakan sebagai 
solusi untuk UKM. Banyak hal menarik seputar pembahasan EBS-SE 
ini. Sampai jumpa di Reach Out #3!ANop 


www.infolinux.web.id 


Dari Komunitas Untuk Komunitas 


Proyek-proyek Paling Aktif 
di Sourceforge.net 


S ourceforge.net adalah situs pengembangan software open 
source terbesar di dunia di mana terdapat lebih dari 75.000 
proyek, dan lebih dari 785.000 user terdaftar di dalamnya. 

Setiap bulan, Sourceforge.net memilih salah satu proyek yang 
kemudian menjadi project of the month. Bulan Januari lalu, giliran 
phpBB yang terpilih. Proyek phpBB adalah forum open source 
yang ditulis dengan bahasa PHP dan telah digunakan secara 
meluas oleh berbagai kalangan. Sampai saat ini, phpBB telah di- 
download lebih dari 3,3 juta kali. 

Setiap proyek yang terdaftar juga memiliki catatan keaktifan 
tersendiri yang mana 10 proyek teraktif akan ditampilkan di 
halaman depan Sourceforge. Berikut adalah 10 proyek paling aktif 
lainnya. 

Menempati urutan puncak adalah Gaim. Gaim, aplikasi 
messanging multi protokol, termasuk salah satu proyek teraktif, 
dan menjadi 3 besar proyek teraktif selama minggu-minggu 
belakangan. Kemudian, menyusul guliverkli. Setelah itu, game 
multiplayer 3D game, BZFlag, berada di urutan ketiga. Diikuti oleh 
Azureus, salah satu client untuk BitTorrent. Urutan kelima 
ditempati oleh AWStat. PhpMyAdmin menempati urutan keenam, 
disusul oleh eGroupWare di urutan ketujuh. Compiere, 
ScummVM, dan WebMin menyusul. ANop 


Desktop Linux Summit 2004 


elihat geliat dan kemampuan Linux untuk memasuki dunia 

desktop, beberapa perusahaan besar dunia kembali 
mengadakan event tahunan kedua yang mengkhususkan pada 
penggunaan Linux di desktop, Desktop Linux Summit 2004. 

Tercatat Red Hat, Seagate, Sun Microsystems, dan 
Lindows.com siap untuk mengisi acara di ajang besar tersebut. 
Acara ini akan diadakan pada tanggal 22 dan 23 April di San 
Diego, California. Dalam acara yang berlangsung dua hari 
tersebut, berbagai kegiatan akan dilakukan. Mulai dari pameran 
kesiapan Linux untuk memasuki desktop, sampai ajang berjualan 
berbagai partisipan. Linux Desktop Summit yang lalu diikuti oleh 
lebih dari 600 partisipan, dan sukses sebagai ajang promosi dan 
penjualan. 

Red Hat, dalam wawancara yang diwakili oleh John Young, 
Vice President of Marketing, mengatakan bahwa Red Hat akan 
mengisukan masalah interoperabilitas, manajemen, dan 
keamanan. Sementara, Seagate Senior Director of Global Channel 
Marketing, Joe Cousins mengatakan bahwa Seagate siap untuk 
berkomitmen memenuhi kebutuhan baru akan komputasi. Setelah 
sukses menjual ke berbagai daerah di dunia, Sun kembali 
mempromosikan Java Desktop. Sementara, Michael Robertson, 
CEO Lindows mengangkat kesiapan berbagai aplikasi untuk 
mendukung Linux desktop. Informasi lebih lanjut dapat disimak di 
situs web www.desktoplinuxsummit.org.ANop 


InroLINUX MARET 2004 47 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Sisi Humor Linux 


Sisi Humor Linux 


Linux, sebagai sistem operasi yang dibangun oleh para #acker di seluruh 
dunia memang mengerikan kalau dipandang dari sisi teknis. Namun, ada 
pula sisi lain Linux yang pasti membuat Anda terbawa terbahak-bahak. 


iapa bilang semua programer 

Linux harus selalu tampil serius dan 

geeky? Atau, siapa yang bilang 
kalau pengguna Linux adalah orang-orang 
yang hanya peduli akan komputer, jaringan 
dan hal-hal berbau teknis lainnya? 

Pengguna Linux juga banyak yang 

memiliki selera humor, mulai dari yang 
konyol sampai yang mengerikan. Kita akan 
melihat beberapa contoh sisi humor Linux. 
Semoga bisa menghibur para sysadmin 
yang kedinginan di ruang server dan para 
programmer yang sibuk memikirkan 
bagaimana membuat program dengan lebih 
cepat, lebih mudah, bisa otomatis dan 
menghasilkan lebih banyak. 


Lesbian GNU/Linux 

Siapa yang tidak kenal Debian? Distro yang 
satu ini boleh dikatakan merupakan Distro 
dengan paket terlengkap. Sebut saja paket 
yang Anda inginkan, selama sesuai dengan 
Debian Free Software Guidelines dan ada 
maintainer yang mau mengurusnya, maka 
paket untuk Debian pasti tersedia. 

Tapi, apakah Anda kenal Lesbian GNU/ 
Linux? Yang satu ini jelas bukan Debian 
kedua. Namun, lebih merupakan parodi. 
Walau demikian, di samping melakukan 
parodi, Lesbian GNU/Linux juga menulis 
beberapa hal teknis. 


The Universal Operating System - Mozilla 
Tris Et Vew Go Bookmarks Toos Window Hap 


# Debian GNU/Linux 


Situs yang satu ini memang sedikit 
memusingkan. Di sisi lain, pembuatnya 
jelas ingin menonjolkan sisi humor, namun, 
Anda juga bisa mendapatkan beberapa 
pelajaran teknis di sini. Di sisi lain tampak 
seperti parodi murni Debian, namun, Anda 
akan mendapatkan beberapa /ink ke 
komunitas lesbian dunia, dan beberapa link 
yang menjual berbagai hal seputar Lesbian 
GNU/Linux, mulai dari baju, topi, sampai 
tas. Kunjungi http://www.cafeshops.com/ 
lesbianlinux untuk barang dagangan seputar 
Lesbian GNU/Linux. Barang-barangnya 
bagus dan menarik. 

Kunjungi situs Lesbian GNU/Linux, http:/ 
/lesbian.mine.nu/, dan dijamin Anda bisa 
tertawa terbahak-bahak. Apabila Debian 
memiliki apt-get, maka Lesbian memiliki 
porn-get (yang merupakan shell script). 
Apabila Debian memiliki apt-cache, maka 
Lesbian memiliki porn-cache. Dan jangan 
kaget, logonya juga mengambil logo 
Debian. 


Suckdot-Porn for Nerds. 
Stuff that splatters 

Bagi Anda yang geeky dan menyenangi 
informasi, s/ashdot.org (news for nerds, 
stuff that matters) adalah website yang 
wajib Anda kunjungi. Tapi, sekali-sekali, 
berkunjunglah ke http://www.suck.com/ 


daily/99/12/1 3/daily.html. Jangan 
khawatir, sama sekali tidak berhubungan 
dengan berbagai hal-hal pornografi. 

Anda akan mendapatkan halaman yang 
mirip sekali dengan slashdot. Beberapa link 
bahkan dapat diklik. Tentu saja, site ini 
tidak diupdate seperti Slashdot. 

Halaman ini termasuk lucu. Hampir 
semua bagian dari slashdot diparodikan. 
Termasuk icon-icon yang digunakan 
sebagai kategorisasi berita pada 
slashdot.org. Kunjungi, dan siap-siap untuk 
sakit perut karena tertawa. 


Humorix 

Yang satu ini juga bukan distro. Namun, 
sebuah situs yang didedikasikan untuk 
humor-humor seputar Linux. Kunjungi saja 
situs www.humorix.org, dan di situs yang 
didominasi warna merah muda ini, dan 
Anda akan menjumpai banyak hal lucu. 

Pertama-tama, Anda dapat menjumpai 
berbagai berita. Beberapa di antaranya 
merupakan parodi dan beberapa dilengkapi 
dengan komentar yang lucu. Sangat 
menarik. Serius, namun tetap santai. 

Ada pula beberapa parodi berita yang 
dijamin akan membuat Anda tertawa 
terbahak-bahak. Sebagai contoh, kunjungi 
saja http://humorix.org/articles/jan04/ 
dictionary.shtml, dan Anda akan melihat 


an TP Trim saban 07 


Back - Rekad 


Elo Et Vew Go Bookmarks Toos Window Hap 


JB "rimbun mr ar 


Odebian 


What is Debian? 


Debian is a free operating system (OS) for your computer. 
mpui s the Linux kernel (the cc 
GNU/Linux. 


han a pure OS: it comes wi 
machine. 


'An operating system is the set of basic programs and utilities that make 
of'an operating system), but most of the basic OS tools come from the 


Selo erver near year 


ed software bundied up in a 


Getting Started 


The Jatest stable release of Debian is 3.0r2. The last update to this rele: 


If yow'd like to start using Debian, y 


To get help in using or setting up D our Jocumentation and support pages. 


Users that speak languages other than English shouki check the international section. 


People who use systems other than Intel x86 should check the ports section. 


le on November 21st, 2003. Read more about 


sily obtain a copy, and then follow the installation instruetions to install it. 


@lesbian Weh 


What is Lesbian GNU/Linux? 


rograms and utilties that make your 
irom the GNU project, 


lesbian 


Il 
ia 


kn 


4 Situs Debian GNU/Linux. 


48 InroLINUX MARET 2004 


& 


www.infolinux.web.id 


Situs Lesbian GNU/Linux. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


News for nerds, stuff that matters - Mozilla «2». 
Fie Edit Vew Go Bookmarks Toos Window Help 


Sisi Humor Linux 


G5 (Te eimusneeterg 


lek) 


«abad Ja minim coman RE Sa mami 


Elo Et Vew Go Bookmarks Toos Window Hap 


| sek 


We've got your back 


HOSTWAY 


osted by CowboyNeal on Friday February 06 
rom Lhe playing-for-u t 


(prostonlex writes Next-Genei 


by offering corrupted RealAu 


(Rend More. | 88 of SI comments) 


Palm Changing OS Strategy 
Posted by CowboyNeal on Thursday February 05, @10:51PM 

(rom the shaking-(hings up dept. 

Profet writes "CNET.com is reporting that PalmSource plans to change its OS plans and 
simultaneously develop/release OS 6 and continue development on OS 5. The names 
shall be changed to reflect that they are both current. The plan is to have OS 5 for low 
end devices ($100 price point is a goal), and OS 6for high end devices. This isa 


success with Nokia's series 60 platform." 


drastic change from their current practice of having one current OS drastically customized (read: 
hacked) to suit the manufacturer5 needs. If looks like PalmSource is aiming directly at Sumbian's 


ISlashdot Login 


Nickmame: 


Pammora: 


(public Terminal 
Login 


Create a new account) 


Porn for Nerds. Stuff that splatters. 


Linux Possibly Defamed Somewhere 
Posted by CaptBean on Monday December 13, @03:05PM 
rom ine Ju dept. 

bidZ as one ofa buneh to report: "In Richmond, Cc 
Hilltop Mall near the fountain. 
Man heading towards Sears and has a "Where Do You Want to Go 


just toobaat the Him." 

te an then 

xentonsour was, (Read More... |O of 72873 comments) 
ine green bob: 


aomrenoteven Tinuxat 


shirt and brown hair. Let us know when you spot 


Feature: Bride of the Hellmouth 
Posted by JonKatz on Monday December 13, @02:12PM 
(rom the stop-me-betore-Epost-agatn dept 
“The worst thing to come out of Columbine was not the high fatality count. It wasn't the blizzard of multimillion dollar 
lawsuits. It wasn't the media's endless commentary. It was the moral justification for persecuting freaks, loners, and nerds. 
People like you. And people like me — Jon Katz. 


(Read More... | Far, far too many bytesin body ) 


Impossibly Obscure Scientific Discovery Announced 
Posted by ChaufferBoy on Monday December 13, @12:27PM 

Trom the incompretereihis-brenkihrongh dept. 

Cat Fancy writes "Scientists recently exposed the brain ofa cat and wired sensors into its visual cortex. This allowed 
them to play DVD movies for the animal from a Linux box!" This is great news! Im going to stop on the way home fora 


—Sr-s 


& Situs Slashdot. 


bagaimana SCO diolok-olok di sana. 

Di halaman depannya, Anda bahkan 
menemukan banyak link yang akan 
membawa Anda ke arsip Humorix sejak 
beberapa tahun yang lalu. Kalau memiliki 
waktu luang, tidak ada salahnya membaca 
beberapa dari mereka. 

Yang mengisi berita pun terkadang 
merupakan orang-orang terkenal di dunia 
Linux. Salah satunya adalah Bernhard 
Rosenkraenzer, mantan karyawan Red Hat 
yang karena tidak puas dengan 
kebijaksanaan perusahaan, memilih keluar 
dan membuat distro sendiri: arklinux. 


Membuat parodi sendiri? 
Memiliki selera humor yang sehat? Anda 
pun bisa membuat parodi sendiri. Berikut ini 
adalah beberapa langkah yang dapat Anda 
lakukan untuk membuat parodi sendiri. 
Tidak memerlukan keahlian dalam 
melakukan pemrograman. 


#5 Humorix: All Linux Humor. All Copied Mottos. All the Time. - Mozilla 


4 Situs Suckdot. 


Yang pertama, Anda perlu meletakkan 
file-file parodi Anda di Internet. Anda bisa 
memiliki domain sendiri ataupun 
menumpang pihak lain. Sebuah parodi 
tentunya tidak harus dibuat dengan bahasa 
scripting. Cukup halaman HTML saja. 
Karena, umumnya yang dipentingkan dari 
sebuah parodi adalah kemiripannya dari sisi 
tampilan, nama dan hal visual lainnya. 
Jarang ada parodi yang mementingkan sisi 
fungsionalitas. Namun, apabila Anda ingin 
membuat parodi yang dapat di-update 
dengan mudah, maka bahasa server side 
scripting seperti PHP dapat digunakan. 

Apabila memilih untuk tidak 
mengunakan scripting dan membuat 
halaman HTML semata, berbagai web 
hosting gratisan dengan fasilitas terbatas 
siap melayani Anda. Namun, apabila Anda 
menginginkan penggunaan scripting, Anda 
harus mencari web hosting dengan 
dukungan scripting, yang umumnya tidak 


n GNU/Linux | CatePress - Mozilla 


Ie Edit View Go Bookmarks Toos Window Hap: 


gratis. Sebuah parodi akan terasa semakin 
menarik apabila memiliki domain sendiri. 
Apabila Anda berminat untuk memiliki 
domain sendiri, cek terlebih dahulu 
ketersediaanya di www.register.com. 
Pilihlah nama domain yang mirip-mirip. 

Yang kedua, conteklah tampilan situs 
yang ingin diparodi. Simpan dan bukalah 
kembali dengan Mozilla Composer 
misalnya, dan ubahlah beberapa hal yang 
Anda inginkan sehingga menjadi parodi. 

Yang terakhir, lakukanlah marketing 
sederhana. Anda bisa mengirim berita ke 
berbagai situs berita Linux populer seperti 
halnya Linuxtoday.com. Apabila parodinya 
memang bagus, maka parodi Anda bisa 
dikunjungi oleh berbagai pihak dari seluruh 
dunia. 

Ada yang berminat untuk membuat 
parodi kernel.org, atau situs-situs berita 
dalam negeri?4 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


» Rekad 


Elo Et Vew Go Bookmarks Toos Window Hap 


D ana Ta memumoron 


ai 


Hugprix 


Fake News written by James Bumghm on February 2, 2004 


Irom the microsoftinvenea-command-line-imertace dept 


REDMOND, WA — Demonstrating its "commitment to security", Microsoft today unveiled a new 
patent-pending method to prevent users from accidentally following malicious URLs. Under the 
new system, to be released in the next version of Internet Explorer, the browser will prevent users 
from clicking on links but will instead guide them to manually type in the URL in the address bar 
and then hit rumer. 


Rest mutu. 


Fake News written by Jumes Bawghm on January 29, 2004 


Irom ihe thesestringecould-sreteh-around-the- world dept 


HOUSTON, TX -— Just in time for the Super Bowl, the SeeBS broadcast television network has 
announced that 50 million Personal Video Recorders will be distributed free of charge at 
participating Radio Outhouse and CompUSSR outlets. 


Of course, these free devices come with strings attached. Not only do they spy on the user, but they 
are designed to skip shows, but not commercial. 


Read more... 


le ms RA 


Shop caecoRiEs 


cafep ress WHAT'S — PASSION? 


Call 077-209-1059 
tam -Spm (PST MF 


CREATE B SELL Your Account | Help | Y Cart & Cheskout 


he lighner ride of Linus, the agstsune operating 
talking about Joker about 
cived copyright law are hown 


See he Absan page for details 


ive your tendiaak 
Tal'us em we can make iis 
stepbita, 


that appear here have been written by atu 
un gengs IF you would like to coniribule 4 


Wating tor ssthints.neiama.ce. 


& Situs Humorix. 


& Situs penjualan barang-barang Lesbian GNU/Linux. 


www.infolinux.web.id 


InoLINUX MARET 2004 49 


Dapatkan Lebih dari Anjuta 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Dapatkan Lebih dari Anjuta 


Sebagai suatu /ntegrated Development Environment canggih, Anjuta 
datang dengan berbagai fitur luar biasa yang dapat memudahkan Anda. 


erkadang susah juga untuk mencari 

editor sekaligus integrated develop- 

ment environment canggih yang 
dapat membantu kita dalam melakukan 
pemrograman agar pemrograman dapat 
dilakukan lebih cepat dan berbagai 
kesalahan ketik dapat dikurangi. 

Anda memang bisa memilih Vim, yang 
datang dengan segala kelebihan seperti 
interface yang sederhana, perintah yang 
dapat diberikan lebih cepat dan fleksibel 
karena tidak perlu menggerakkan mouse 
untuk klik pada menu tertentu, kemam- 
puan syntax highlighting yang canggih, 
help yang cukup lengkap, dan sebagainya. 
Tapi, Vim juga datang dengan berbagai 
kekurangan, yang di antaranya adalah 
cukup susah digunakan oleh pengguna 
yang datang dari lingkungan Windows. 
Selain itu, Anda harus menghafal beberapa 
perintah Vim agar pekerjaan menjadi lebih 
cepat. 

Selain Vim, kita juga mengenal berbagai 
editor canggih yang tersebar di dunia open 
source, mengingat ketersediaan editor yang 
mencapai lebih dari 300 editor. Editor 
pemrograman yang paling tidak mendukung 
syntax highlighting saja bisa mencapai 
puluhan. Ada pula editor canggih seperti 
Kate yang umumnya digandrungi oleh 
pecinta KDE. Dan masih banyak lagi editor 
lainnya. 

Namun, jika Anda menginginkan editor 
yang canggih sekaligus berfungsi sebagai 
integrated development environment yang 
cukup lengkap, barangkali Anda perlu 
mencoba Anjuta. IDE yang dimotori oleh 
programer India ini sedianya memang lahir 
sebagai IDE untuk pembuatan aplikasi 
berbasis C/C 4 4, X, wxWindows, dan 
GTK #-/GNOME. Namun, bisa digunakan 
pula oleh programer Python, Perl, Java, 
Shell Script, Web, Pascal, Ruby, dan 
lainnya. Walau dukungan yang diberikan 
tidak sebanyak dukungan untuk pembuatan 
aplikasi C/C 4 -, X, wxWindows, GTK 4 / 
GNOME, paling tidak Anda mendapatkan 
berbagai fasilitas seperti code folding, auto 


50  InroLINUX MARET 2004 


completion, syntax highlighting, dan masih 
banyak lagi. 

Artikel ini akan membahas bagaimana 
kita mengubah preferensi Anjuta, menggali 
fitur tersembunyi, dan pada akhirnya 
mendapatkan lebih dari Anjuta untuk 
kegiatan pemrograman yang jauh lebih 
menyenangkan. Anjuta yang digunakan di 
sini adalah Anjuta di atas versi 1.1. 


Interface 

Kita akan mulai dari interface Anjuta. 
Karena itulah yang akan selalu kita hadapi 
ketika membuka dan bekerja dengan 
Anjuta. Interface yang tidak sesuai 
keinginan dapat menghambat kita dalam 
bekerja. Pada Anjuta 1.1.97 yang penulis 
gunakan di Red Hat 9, secara default, 
interface-nya datang dengan satu menubar, 
dua toolbar, dan satu status bar. Menurut 
penulis, satu toolbar saja sudah cukup, 
karena penulis tidak banyak memerlukan 
toolbar. Yang bisa digantikan dengan 
shortcut, akan digantikan agar bisa bekerja 
dengan lebih cepat. Maka kustomisasi 
toolbar pun dilakukan. 

Anjuta datang dengan lima toolbar. 
Anda dapat memilih toolbar mana saja yang 
akan ditampilkan dengan mengakses menu 
View | Toolbars. Secara pribadi, penulis 
menyukai satu atau bahkan tidak ada 
toolbar, karena dengan demikian, area kerja 
akan menjadi semakin luas. 

Setelah toolbar, kita akan membahas 
tentang pengeditan banyak file di Anjuta. 
Anjuta secara default akan membuat tab 
baru begitu file baru diedit. Hal tersebut 
diupayakan agar tampilan menjadi lebih 
rapi. Namun, tidak semua orang menyukai 
hal tersebut. Ada pula yang lebih suka 
dengan tampilan MDI dengan banyak 
window. Untuk itu, untuk setiap file yang 
ingin dijadikan window terpisah, pilihlah 
menu Format |(Detach Current Document. 
File yang diedit akan segera ditampilkan 
dalam window terpisah. Untuk mengem- 
balikannya sebagai tab, klik kananlah pada 
area kerja, dan pilihlah Docked. 


www.infolinux.web.id 


Bicara soal tab, rupanya Anjuta memberi 
kebebasan kepada kita untuk mengatur 
bagaimana tab tersebut ditampilkan. Anda 
bisa memilih untuk menampilkan urutan tab 
sesuai urutan file yang dibuka, atau file 
yang paling sering diedit, atau dalam urutan 
alfabet, atau bahkan tidak menampilkannya 
sama sekali. Sekalin itu, posisi tab pun bisa 
diatur sesuai keinginan. Anda bisa memilih 
untuk menampilkan tab di atas, di bawah, 
di kiri atau di kanan area kerja. Anda yang 
tentukan. Ubahlah pilihan Anda di Settings 
| Preferences | Editor. 

Kita akan melanjutkan pengaturan kita 
kepada penggunaan warna. Hal ini dirasa 
penting karena Anjuta, walau merupakan 
IDE hebat, terkadang tidak datang dengan 
pemahaman akan interaksi manusia 
komputer yang baik dalam masalah warna. 
Anda bisa membayangkan bagaimana 
susahnya membaca teks warna kuning 
terang di atas latar berwarna putih? 
Menurut penulis, hal tersebut susah sekali. 
Rasanya tidak ada keinginan untuk 
menambah minus mata penulis. Parahnya, 
warna tersebut adalah warna default untuk 
teks yang berada di dalam apitan tanda 
kutip dua. Hal tersebut umumnya ditemui 
pada isi variabel bertipe string dalam 
banyak bahasa. Anda bisa mengubah 
berbagai warna lain yang tidak Anda sukai 
melalui menu Settings |Editor colors and 
fonts. Anda juga dapat mengubah font di 
sini. Sesuaikan font dan warna sesuai 
keinginan Anda. 

Satu lagi yang cukup penting. Terutama 
jika Anda melakukan pemrograman dengan 
bahasa scripting seperti halnya Python atau 
Perl. Setelah melakukan perubahan pada 
kode program dan ingin melihat hasilnya, 
tentunya kita akan mengeksekusi program 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


tersebut. Umumnya, Anda akan 
menjalankannya di terminal. Dalam kondisi 
biasa, Anda dapat berpindah ke terminal 
dan kemudian menjalankan program Anda. 
Untuk memperbaiki program, Anda bisa 
kembali lagi ke window Anjuta. 

Sekilas terdengar baik-baik saja. Tapi 
Anda akan memiliki cukup banyak window 
dan penekanan Alt-Tab. Anjuta 
menyediakan kemampuan untuk 
menampilkan terminal dalam window-nya. 
Dengan demikian, Anda tidak perlu 
berpindah-pindah window. Untuk 
menampilkan terminal, pilihlah View | 
Message Window. Secara default, 
message window tersebut akan tampil di 
bagian bawah area kerja. Anda bisa 
memilih terminal dari message window 
untuk bekerja di terminal. 

Message window adalah window yang 
sangat berguna. Di sini, selain mendapat- 
kan akses terminal, Anda akan mendapat- 
kan pula informasi tentang stdout, stderr, 
debug, stack, watch, dan lain sebagainya. 

Apabila Anda memilih untuk tidak 
menampilkan toolbar sama sekali, maka 
Anda akan memiliki banyak urusan dengan 
shortcut. Apabila Anda mengetahui 
shortcut untuk melakukan fungsi tertentu, 
maka pekerjaan dapat dikerjakan lebih 
cepat. Demikian juga sebaliknya. Namun, 
Anjuta bukanlah editor yang datang dengan 
sejuta shortcut. Dan kalaupun datang 
dengan jutaan shortcut, belum tentu 
sebagian shortcut tersebut dapat dengan 
mudah Anda ingat. 

Solusi yang lebih baik adalah 
mendefinisikan shortcut Anda sendiri untuk 
setiap menu item yang Anda inginkan. 
Caranya pun mudah sekali. Pertama-tama, 
bukalah program gconf-editor terlebih 
dahulu. Kita akan mengubah beberapa hal 
sehubungan dengan user interface. 

Apabila Anda menggunakan Red Hat 
Linux 9, gconf-editor bisa dijalankan dari 
System Tools |More System Tools | 
Configuration Editor. Pada layar gconf- 
editor yang terbuka, pilihlah desktop | 
gnome |interface|can change accels, dan 
Ubahlah nilainya menjadi ON. 

Setelah itu, apa yang perlu Anda 
lakukan untuk mendefinisikan shortcut 
sendiri sesuai keinginan adalah dengan 


mengarahkan pointer mouse Anda ke menu 


item yang diinginkan, dan menekan tombol 
shortcut yang Anda inginkan. Anda bisa 
melihat perubahan pada menu item 
tersebut. Untuk meniadakan shortcut, 
tekanlah tombol Backspace. Selanjutnya, 
penekanan shortcut yang telah Anda 
definisikan tersebut akan mengeksekusi 
menu item tersebut. Dengan demikian, 
siapa yang perlu toolbar? 


Pengeditan file 

Setelah mengubah user interface sesuai 
keinginan, kita juga perlu mengubah 
beberapa hal sehubungan dengan fungsi 
pengeditan file Anjuta. Bahkan, 
pengubahan preferensi pada pengeditan file 
dirasa jauh lebih penting karena fungsi 
itulah yang kita gunakan pada Anjuta. 

Hal pertama-tama barangkali adalah 
indentasi. Anda berhak untuk meminta 
suatu editor untuk melakukan indentasi 
otomatis ketika awal blok baru kode 
program dibuat. Namun, bagi Anda yang 
tidak menyukai hal tersebut dan lebih 
menyenangi untuk melakukan indentasi 
manual, Anda tetap akan mendapatkan hak 
Anda. Anjuta secara default datang dengan 
kemampuan indentasi otomatis ketika awal 
blok baru dimulai. Untuk mematikan 
fasilitas tersebut, nonaktifkanlah Enable 
automatic indentation pada Settings | 
Preferences |Indentation. Sebagai saran, 
umumnya fasilitas ini tetap diaktifkan 
karena indentasi otomatis yang konsisten 
diharapkan akan memudahkan pembacaan 
kode. 

Masih mengenai indentasi, beberapa 
programmer menuliskan blok kode program 
dengan cara berikut ini: 
while (1) 
printf (“jalan terus”): 
printf (“jalan terus lagi”): 


H 


Beberapa lagi menuliskannya dengan 
cara berikut: 
while (1) 
t 
printf (“jalan terus”): 
printf (“jalan terus lagi”): 


| 


Cara pertama meletakkan kurung 
kurawal pembuka di baris yang sama 


www.infolinux.web.id 


Dapatkan Lebih dari Anjuta 


dengan statement saat itu, sehingga baris 
berikutnya adalah awal dari blok kode yang 
baru. Cara kedua meletakkan kurung 
kurawal pembuka di baris setelah state- 
ment saat itu. Kedua hal ini sepertinya 
merupakan hal sepele, namun tidak bagi 
Anjuta. Anjuta secara default datang 
dengan cara pertama. Apabila Anda 
termasuk programer yang menyukai cara 
kedua dan tidak memberi tahu anjuta, Anda 
akan kebingungan sendiri karena kurung 
kurawal awal atau penutup akan selalu 
dicetak satu tabulasi ke belakang. Bagi 
Anda yang menyukai cara kedua, 
aktifkanlah pilihan Indent opening braces 
dan Indent closing braces pada Settings | 
Preferences |Indentation. 

Apabila Anda menggunakan bahasa 
yang indentation-sensitive seperti halnya 
Python, maka indentasi adalah masalah 
yang cukup serius. Apabila tombol TAB 
ditekan, maka seharusnya yang tercetak 
adalah karakter tabulasi. Karakter tabulasi 
berbeda dengan karakter spasi. Apabila 
Anda tidak konsisten dengan tabulasi dan 
spasi, maka bandingkan apa yang akan 
terjadi ketika Anda mencampuradukkannya. 
Sekilas kode terlihat terinden dengan 
konsisten, namun, apabila diperiksa, bisa 
saja terjadi kesalahan indentasi karena 
ketidak konsistenan penggunaan tabulasi 
dan spasi. 

Selain itu, dalam pemrograman Python, 
penggunaan tabulasi umumnya tidak 
disarankan. Anda sangat disarankan untuk 
mengganti sebuah tabulasi dengan 
beberapa spasi. Dengan demikian, setiap 
kali tombol TAB ditekan, tidak ada lagi 
karakter tabulasi yang tercetak. Sebagai 


“1 Anjuta: Never 
Elle Edit View Project Format Build Bookmark Debug CVS Settings Help 
BRBak sebagi so sg 


(rosta x 


k G 
An TA PAT 
“ IJIN (Banmasrw-Openoficeorg 11.0 
3 AS an 'Anjuta: Newile#1 
& Interface Anjuta. 


InoLINUX MARET 2004 5I 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Dapatkan Lebih dari Anjuta 


» Anjuta: /ust/include/slang/slcurses.h (Saved) 


“8. Anjuta: /home/test/temp/nop/tutoriak-anjuta/hello.c (Saved) -a.Xx 


Elle Edit View Project Format Buld Bookmark Debug CVS Settings Help 


Elle Edit View Project Format Buld Bookmark Debug CVS Settings Help 


BpBArx seba 3) NN NN «| Bea x sena J9 EN NN 
8g nie sae /5 sg nie ee 
sicurses.h x (Newfile#1 « hello.c x (Newfile#1 « 
DI" Copyright tc) 1998, 1999, 2001, 2002 John 5, Davis Tel #include «stdio.h» Ia 
Finelude cstdio.hs 
w#ifndef SLANG VERSION IN int mainO 
# include cslang.h» 
#endif printfC“bello world"): 
return O: 
This is a temporary hack until lynx is fixed to mot include this file. “/ 3 
w#ifndef LYCURSES-H 
typedef struct 
Ba 
Stcurses Window Type: LI 
extern int SLcurseswcirtobot (SLcurses Window Type "): jai i 21 
extern int SLcurses wscrl (SLcurses Window Type “, int): Pl compiing file: helto.c.... 
extern int SLcurses. wrefresh (SLcurses #indow Type “): Nana Serena 
extern int SLcurses delwin (SLcurses Window Type "): Pn aa ia 
extern int SLcurses wprintw (SLcurses Window Type ", char ", ...): 
extern SLcurses Hindow Type “SLcurses nemwin Cunsigned int, unsigned int, 
unsigned int, unsigned int): 
extern SLcurses Window Type “SLcursessubwin (SLcurses Hindow Type ", 
unsigned int, unsigned int, 
unsigned int, unsigned int): 
extern int SLcurses-mnoutrefresh (SLcurses- Hindow Type "): 
extern int SLcurses wcirtoeol (SLcurses Window Type "): 
lai Ea '— Au Erna fo ds (Eiteminai (Fistdout (Fsider (Eioebug | Locais | Stack (1D Watches 
Project: None” Zoom: 0 Line: 0001  Col:000  INS job: None — Mode: Unix (LF) | Project None” Zoom:O Line: 0001  Col000  INS Job: Compile ”—” Mode: Unix (LF) 
& PEN II fa Sanata Openoiceaa LG @ an & PN Ii PE Ae @ na 
S Ia IE Anjuta: /usr/include/slang/sicurses.h (Saved) 10:31 AM “ - 'Anjuta: /homeftest/temp/nopftutonial-anjuta/hello.c (Saved) 10:32 AM 


& Code folding pada Anjuta. 


gantinya, beberapa spasi akan secara 
otomatis tercetak untuk Anda. Dengan 
demikian, indentasi akan menjadi konsisten, 
dan diharapkan tidak terjadi kesalahan 
indentasi lebih lanjut. 

Anjuta mendukung penggantian karakter 
tabulasi dengan beberapa karakter spasi. 
Jumlah karakter spasi yang digantikan 
terserah Anda. Anjuta datang dengan 
default empat spasi untuk menggantikan 
satu tabulasi. 

Setelah membahas indentasi, kita akan 
membahas beberapa hal lain yang dapat 
digunakan untuk mempercepat pengetikan 
kode dan mengurangi kesalahan yang 
mungkin terjadi. 

Pernahkah Anda menggunakan 
beberapa variabel yang terdiri dari 
beberapa kata seperti contoh berikut ini: 
jumlah huruf konsonan, rerata penda- 
patan perbulan dan lain sebagainya? Dan 
pernahkah Anda kecapaian dalam 
melakukan penulisan kode program? Kalau 
jawaban Anda adalah ya, maka Anda 
mungkin pernah melakukan kesalahan 
dalam penulisan variabel sehingga banyak 
terjadi kesalahan pada program. 

Untuk mengurangi kesalahan, Anda 
dapat meminta kepada Anjuta untuk 
melakukan autocomplete seperti pada 
OpenOffice. org. Kata-kata yang sering 
muncul akan ditampilkan sebagai pilihan 
apabila Anda mengetikkan kata dengan 
awalan yang sama dengan kata-kata 
tersebut. Anda bisa memilih dari sebuah 
popup yang muncul. Penggunaan 
autocomplete diharapkan akan 


52 InroLINUX MARET 2004 


& Message window. 


mengurangi kesalahan tulis. Anjuta secara 
default telah datang dengan fasilitas 
tersebut. 

Tetapi, ngomong-ngomong, apabila 
terlalu disenangi, autocomplete bisa juga 
menjadi masalah. Terutama ketika 
autocomplete diterapkan pada closing tag 
untuk tag HTML/XML. Apabila pilihan ini 
diaktifkan, maka anjuta akan selalu 
menambahkan closing tag untuk tag 
HTML/XML yang Anda tulis, tidak peduli 
tag apa pun itu, dan di manapun Anda 
mengetikkan opening tag tersebut. Jadi, 
sesuaikan dengan cara dan gaya penulisan 
kode program Anda. Pengaturan 
autocomplete bisa dilakukan di Settings | 
Preferences | Editor. 

Lepas dari autocomplete, kita akan 
membahas fitur code folding. Code folding 
adalah fitur yang berguna untuk 
menyembunyikan detail dari suatu blok 
kode program sehingga kode program 
terlihat lebih sederhana. Blok kode yang 
tidak perlu ditampilkan bisa disembunyikan. 
Setelah menerapkan code folding, 
percayalah, kode program Anda akan 
terlihat cukup rapi dan pendek. 

Fitur code folding ini termasuk fitur yang 
sedang naik daun. Beberapa editor terkini 
juga menyertakan fitur serupa. Namun, 
code folding pada Anjuta dinilai cukup 
bagus, berdasarkan wawancara singkat 
beberapa programer yang pernah 
menikmati code folding di berbagai editor 
lain. 

Code folding dapat diterapkan pada 
hampir semua blok kode dari kode program 


www.infolinux.web.id 


Anda. Di antaranya,blok perulangan dan 
kondisi, fungsi, class, dan lain sebagainya. 
Dan sebagai tambahan, Anjuta juga 
memberikan fasilitas untuk melakukan 
folding untuk komentar. Hal ini termasuk 
menarik. Beberapa blok komentar dapat 
menjadi terlalu memakan tempat sementara 
sang programer tidak selalu perlu melihat 
komentar yang ditulisnya sendiri. 

Khusus untuk HTML, Anjuta juga 
menyediakan code folding untuk Anda. 
Dengan demikian, Anda dapat menyem- 
bunyikan detail antara Xtable» dan «/ 
table». Luar biasa bukan? Setiap blok kode 
HTML yang rapi dapat disembunyikan. 

Python pun mendapatkan perhatian 
serupa. Karena komentar pada Python 
cukup barvariasi, maka Anjuta 
menyediakan fasilitas tambahan untuk 
melakukan comment folding pada 
komentar-komentar dalam kode program 
Python. Begitupun dengan string pada 
Python. Karena Python mendukung string 
yang sangat-sangat penjang, maka code 
folding khusus untuk string Python juga 
disediakan. 

Indentasi sudah. Code folding sudah. 
Tapi anjuta masih memberikan fitur lain. Di 
antaranya adalah pengecekan kelengkapan 
tanda kurung. Baik kurung untuk fungsi 
maupun kurung untuk penanda blok. 
Umumnya, karena kita sering lupa, maka 
dalam pemanggilan berbagai fungsi 
bertingkat, kita sering pula lupa untuk 
menuliskan pasangan kurung secara 
lengkap. Secara default, Anjuta akan 
menampilkan warna yang berbeda apabila 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Dapatkan Lebih dari Anjuta 


8. Anjuta: No file -8X 
Elle Edit View Project Format Build Bookmark Debug CVS Settings Help 


"8. GConf editor - interface -8.x 
Elle Edit Bookmarks Help 


Benar seba Joel jesg pem ane are 
Sa — AI PB apps (Bd gtkim-status-style callback 
AA PE — - 3 B5 desktop Bd monospace-font-name — Monospace 10 
TE 3 B gnome Bi toolbar style both 
PAN | Pena See hee ae aa 
Build command: | make D B3 applications B enable animations 
Editor (Di Keep going when some targets can not be made (BJ background BB font.name Sans 10 
DI Silent. That is, do not echo shell commads during make G3 file views DB cursor blink. time 1200 
ID Wam when an undefined variable is referenced in the Makefile Oa onar @ menus-havetearot — 
b: (o BI Maximum number of independent jobs (0 — no limit) eneng 
KN ca b B3 peripherals use custom. font o 
7 “Additional build options: |-k sound D toolbar icon-size «no value» 
vs PRE e Lana menus.-have. icons 
5 UI Autosave editor files before buld stars Na ena 
Uk. b G3 schemas IR accessibilny o 
5 Note: If there is a project open, the preferences in this p Ba system 
an EA nenen SU bek Rea y: (B status bar meter on. right CO) 
n and saved with the project. If there is no project open, BB gikim-preeditstyle callback 
Pi 8 they will be global preferences. @ ak theme Bluecuve 
menubar detachable mf 
Messages (MI B icon theme Bluecurve 
toolbar detachable 
... Key Documentation 
|| ndentation Key Name: /desktop/gnome/interface/can change accels 
Key Ovmer: (None) 
— 'Short Description: (None) 
& Long Description: (None) 
R cancel || # Appiy 20x 
KI p 
(Project None” Zoom: 0 Line: 0001  Co000  INS job: Compile ”—” Mode: Unix (LF) Idesktop/gnomefinterface TA 
8 NA (DE (Bamiutasxw- OpenOfice.org 10 @ Sun Jan 18 “3 DH Fa IBI (SB anutasxw- OpenOffice.og 11.0 @ Sun Jan 18 
Ke - 'Anjuta: No file 10:32 AM 3 (IT GCont editor -interface 10:34 AM 


& Pengaturan preferensi. 


pasangan kurung belum dituliskan. 
Harapannya, programer menjadi sadar. 

Anjuta pun tidak lupa dengan keamanan 
data dan datang dengan fitur autosave 
yang umumnya datang bersama paket 
office populer. Dengan fasilitas autosave 
ini, diharapkan dapat mengurangi 
kehilangan data hanya karena terjadi 
berbagai kesalahan power atau proses 
sistem operasi. Interval autosave 
disesuaikan dengan selera Anda. 

Satu yang tidak terlupakan oleh Anjuta: 
penghapusan spasi di ujung yang tidak 
perlu. Agar lebih rapi dan bersih, Anjuta 
bersedia untuk menghapus trailling space 
yang tidak dibutuhkan begitu penyimpanan 
dilakukan. Selengkapnya, pengaturan 
pengeditan file bisa Anda lihat pada 
Settings |Preferences | Editor. 


Membangun aplikasi 

Sebuah IDE yang baik harusnya mampu 
melakukan proses kompilasi untuk kita. 
Dengan demikian, kita tidak perlu 
berpindah-pindah antara IDE dan terminal. 
Apa yang perlu kita lakukan hanyalah 
menekan satu atau dua tombol, dan proses 
kompilasi akan segera dimulai. Segala 
pesan kesalahan akan ditampilkan. 

Untuk melakukan kompilasi dengan 
Anjuta, apa yang harus Anda lakukan 
adalah menuliskan kode program Anda atau 
sebuah Makefile. Kemudian, akseslah menu 
Build, dan Anda akan menemukan 
beberapa menu item untuk melakukan 
konfigurasi, kompilasi, instalasi sampai 
eksekusi program hasil kompilasi. 


& Gconf-editor. 


Anjuta secara default datang dengan 
beberapa pengaturan kompilasi standar. 
Namun, jika terdapat beberapa hal yang 
tidak sesuai dengan preferensi Anda, Anda 
dapat mengubahnya di 
Settings |Preferences | Build. 

Apabila aplikasi yang Anda bangun 
membutuhkan banyak pustaka dengan 
lokasi yang berbeda-beda atau tidak umum, 
lokasi tersebut harus diberitahukan kepada 
Anjuta melalui menu Settings |Compiler and 
Linker Settings. Demikian juga apabila Anda 
perlu mengatur beberapa parameter 
kompilasi. Optimasi dan CFLAGS juga bisa 
diatur di menu ini. 

Bagi programer C yang datang dari 
dunia Borland C, barangkali pendefinisian 
shortcut dan menu Build akan terasa 
sangat membantu. Cukup ketik kode 
program dan tekan shortcut untuk 
melakukan kompilasi. Sama persis ketika 
Anda menggunakan Borland C. Harusnya, 
pengguna Turbo Pascal juga dapat 
merasakan hal yang sama. Ketik, dan 
lakukan kompilasi dalam satu tempat. 
Tentunya, pengaturan compiler untuk 
Pascal harus diatur terlebih dahulu. 
Manfaatkan juga message window yang 
ditampilkan untuk melakukan debug dan 
melihat informasi yang berhubungan 
dengan internal program Anda. 


CVS 

Dalam sebuah team work, penggunaan 
versioning system sangatlah penting. 
Dengan Anjuta, lupakan segala command 
line yang diperlukan untuk mengakses 


www.infolinux.web.id 


CVS. Lupakan juga program eksternal lain. 
Anjuta dapat diandalkan untuk bekerja 
dengan CVS. Mulai dari pengubahan file 
sampai pembuatan file diff. 

Semua hal yang berhubungan dengan 
CVS dapat diakses dari menu CVS. 
Sementara, pengaturannya dapat dilakukan 
dari Settings |Preferences | CVS. 


Dokumentasi 

Apabila berbagai paket dokumentasi 
terinstal di sistem Anda, maka Anjuta dapat 
berlaku manis dengan menampilkan 
dokumentasi-dokumentasi tersebut. Salah 
satu program yang cukup berguna 
barangkali adalah devhelp. Anjuta juga 
dapat digunakan untuk membaca manual 
atau info yang datang dengan program lain, 
walaupun membaca manual atau info dari 
terminal sepertinya lebih cepat. 

Sebagai suatu kesimpulan, Anjuta 
adalah sebuah IDE serba guna yang 
mencoba untuk menyajikan segala sesuatu 
dalam satu tempat. Anda diharapkan untuk 
tidak perlu berpindah ke aplikasi-aplikasi 
lain. Bagi Anda yang membangun proyek 
relatif besar, Anjuta tetap diandalkan 
karena Anjuta memang didesain untuk hal 
tersebut. Namun, bagi Anda yang hanya 
menggunakan Anjuta untuk mengetik kode 
PHP, Python, Shell script, Pascal, dan lain 
sebagainya, paling tidak Anda masih bisa 
menikmati berbagai fitur pengeditan file 
yang luar bisa. Fitur pengeditan yang luar 
biasa tersebut akan membantu Anda agar 
dapat menghasilkan lebih cepat.M 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


InoLINUX MARET 2004 53 


Lebih Teratur dengan Korganizer 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Lebih Teratur dengan Korganizer 


Pecinta KDE sebenarnya memiliki sebuah too/ yang dapat membantu 
mengelola tugas-tugas harian Anda. Tool tersebut bernama Korganizer. 


ekilas terlihat sederhana dan tidak 

dapat diandalkan. Sekilas terlihat 

seperti aplikasi bawaan desktop 
yang kadang-kadang tidak memiliki banyak 
fitur. Sekilas terlihat biasa-biasa saja. Tapi, 
Korganizer adalah personal organizer yang 
hebat. Kita akan melihat bagaimana 
menggunakan program tersebut untuk 
mengelola berbagai kesibukan Anda. Anda 
pun akan memiliki sekeretaris pribadi yang 
siap menemani pekerjaan Anda. Korganizer 
umumnya datang bersama desktop KDE. 
Apabila Anda ingin mendapatkan informasi 
dan rilis terbaru, kunjungi 
korganizer.kde.org. 


Interface 

Secara default, Korganizer akan 
menampilkan sebuah menubar, sebuah 
toolbar, sebuah kalender di sisi kiri atas, 
sebuah to do list di kiri bawah, dan rincian 
kegiatan di bagian kanan. Icon-icon di 
toolbar telah diatur agar berisikan perintah- 
perintah yang sering diakses. 

Kalender kecil di kiri atas berguna 
sebagai navigator untuk kalender besar 
Anda yang berisikan rincian kegiatan. 
Sementara, to do list adalah daftar tugas 
yang akan dikerjakan. Hari demi hari, 
daftar kegiatan Anda bisa terus bertambah 
sehingga daftar yang ditampilkan menjadi 
terlalu kompleks. Untuk itu, barangkali 
Anda akan menyenangi salah satu fasilitas 
untuk mengurangi kompleksitas penampilan 
daftar tugas: filter. Dengan filter, Anda 
dapat meminta Korganizer untuk hanya 
menampilkan tugas-tugas dengan kriteria 
tertentu, atau tugas-tugas yang masuk 
dalam kelompok tugas tertentu. Untuk 
menampilkan filter, pilihlah Settings |Show 
Filter. Filter akan tampil di bawah to do list. 

Korganizer dapat menampilkan rincian 
tugas harian dalam bentuk daftar lengkap, 
tampilan satu hari penuh, tampilan hari 
kerja dalam satu minggu, tampilan per 
minggu, tampilan per bulan, sampai 
tampilan satuan beberapa hari. Anda dapat 
menentukan tampilan mana yang paling 


54  InroLINUX MARET 2004 


sesuai dengan keinginan Anda. Untuk 
memilih, akseslah menu View, kemudian 
pilihlah menu item yang bersesuaian 
dengan preferensi Anda. 

Apabila tampilan dirasa terlalu ramai, 
Anda dapat menampilkan rincian tugas 
harian semata dengan melakukan klik pada 
tombol dengan lambang panah kiri yang 
terletak di sebelah kanan kalender. 
Selanjutnya, setelah Anda merasa sesuai 
dengan tampilan pilihan Anda, kita akan 
melongok lebih dalam ke inti penggunaan 
Korganizer. 


Penggunaan AddressBook 
Untuk mengakses AddressBook dari 
Korganizer, pilihlah menu File | 
AddressBook. Aplikasi KaddressBook pun 
dijalankan. Anda dapat mengisikan kontak 
baru, ataupun sekadar mencari alamat 
kontak relasi-relasi Anda. Apabila Anda 
ingin membuat entri baru di KaddressBook, 
pilihlah File| New Contact. Dari sebuah 
dialog yang ditampilkan, Anda bisa 
mengisikan berbagai informasi dari relasi 
Anda tersebut, termasuk alamat-alamat, 


nomor telepon, e-mail, website, IM, dan 
lain sebagainya. KaddressBook termasuk 
aplikasi addressBook yang menyimpan 
sangat banyak informasi dari suatu kontak. 


Kategorisasi kegiatan 
Pengaturan kategori dapat dilakukan 
dengan mengakses menu Settings | Edit 
Categories. Di dialog yang ditampilkan, 
Anda bisa membuat kategori baru, 
menghapus kategori-kategori yang tersedia, 
ataupun memodifikasi kategori yang telah 
Anda buat. 

Kategorisasi ini akan terasa lebih 
berguna apabila Anda memberikan 
pengenal warna tertentu di preferensi 
Korganizer. Dengan demikian, Anda dapat 
mengenali suatu tugas sebagai bagian dari 
kategori tertentu hanya dengan melihat 
warnanya. 


F3. .nop.cal.ics (active Imoditied) - KOrganizer. 43) Ts Din p 


Elle Edit View Go Actions Schedule Settings Help 


AT anon (Tp 


Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 


Gea g 
5 6 7 8 9 101 
12 13 14 15 16 17 AI 


MEMEMMEN 22 22 2s ||) 


26 27 28 29 30 31 


au Kuna 


To-do items: 


Summary “ (Priority | complet 


-Elmakan 3 100 
Main game game game 


4 “1 - 


Incoming messages: O | Outgoing messages: 0 


OsOJANGYONOE 


Ea » nop cal.ics jac 


» 


korganizer.sxw - Op | «P Address Book Brov aa g 0 " G 3 :GH 


18/01/2004 


& Interface Korganizer. 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Lebih Teratur dengan Korganizer 


Me ng atu r prefe ren si nop cal.ics jactivej (modified) - KOrganizer 

jadi Pa sp P Eile Edit View Go Actions Schedule Settings Help 
Pilihlah Settings | Configure Korganizer. PALA man TD TDpi Sun 18 Won 18 aU An ie 
Sebuah dialog akan ditampilkan untuk Se 

si i bi 8 7 Ia, 1D: Mor Ng 
Anda. Pertama-tama, kita akan mengatur Oa ma 
informasi kita terlebih dahulu. Kita akan Mena 2 2 2 ag Timezone: 
memilih bagian Personal, dan mulai 2 
Hasi - 5 To-do items: 

mengisikan alamat e-mail kita. Untuk Na na 
mengirimkan e-mail, kita bisa memilih an oy 
untuk menggunakan Kmail ataupun 


Time & Date 


uaun au 


INo selection) - 
10:00 EH 


Default duration of new appointment: 12:00 


Detault appointment time: 


Default alarm time: 1 minute 


Working Hours 
Daily starting hour: 


1:00 Daliy ending hour: 


Sendmail. Kemudian, untuk mencegah 
kehilangan data, kita bisa meminta 
Korganizer untuk melakukan autosave 
setiap berapa interval waktu tertentu. 
Masih di bagian Personal, Anda juga dapat 
meminta sekretaris pribadi Anda ini untuk 
membuat versi HTML setiap kali Anda 
melakukan penyimpanan. 

Setelah itu, kita akan mengatur waktu 
dan tanggal agar sesuai dengan kondisi kita 
di Indonesia. Pilihlah Time & Date. Di sini, 
kita bisa menentukan timezone kita, 
sekaligus menentukan beberapa variabel 
waktu. Termasuk jam kerja Anda. 
Pengaturan lebih lengkap lagi bisa dilakukan 
dari menu Settings |Configure Date & Time. 
Pengaturan ini diambil dari modul KDE 
Control Center. 

Dua pengaturan penting lainnya adalah 
Fonts dan Colors. Pada pengaturan Fonts, 
Anda dapat mengatur font tertentu untuk 
tugas tertentu. Sementara pada pengaturan 
Colors, Anda dapat menentukan warna apa 
saja yang sesuai dengan kategori tugas 
Anda. Barangkali Anda akan menyusun 
warna yang lebih cerah untuk Special 
Occasion. Masih dalam pengaturan warna, 
Anda juga dapat mengatur warna-warna 
apa saja untuk tugas-tugas yang belum 
terselesaikan, tugas yang telah mencapai 
deadline, dan lain sebagainya. 


Melakukan penjadwalan 
Kliklah pada rincian tugas harian Anda. Klik 
ganda pada area tersebut akan membaca 
Anda kepada suatu dialog. Apabila Anda 
melakukan klik ganda pada area kosong, 
maka tugas baru akan dibuat. Klik ganda 
pada tugas tertentu akan membawa Anda 
untuk mengedit tugas tersebut. 

Pada dialog yang tampil, perhatikanlah 
tab General. Di tab ini, Anda dapat 
mengisikan summary untuk tugas Anda. 
Lokasi pengerjaan tugas juga dapat 
diberikan di sini. Kemudian, pengaturan 


P2 Exclude holidays 


IR Exclude Saturdays 


Group Scheduling 
“ 
A 

Group Automation 


T” Show seconds on Marcus Bains line 


tea Defaults 


1 D - 


| Cancel ) 


(incoming messages: 0 | Outgoing messages: 0 


OsOJAwAYONO 


EE korganizer.sxw - Op | Address Book Brow |'| (In . 
HS nop cal.ics jac w0 kr) BG aa 4 


» 


19/01/2004 


& Pengaturan preferensi. 


hari/jam mulai dan hari/jam selesai juga 
dapat diberikan. Apabila tugas Anda 
termasuk tugas harian dan tidak 
memerlukan informasi tentang jam, maka 
Anda bisa mengaktifkan checkbox No time 
associated. 

Di sini, Anda juga memasang alarm 
untuk mengingatkan. Anda bisa mengisikan 
suara-suara yang diinginkan, ataupun 
program yang akan dijalankan. 

Lebih lanjut lagi, suatu tugas tentunya 
merupakan bagian dari kategori tertentu 
kegiatan kita. Kliklah tombol Categories 
yang terletak pada bagian bawah tab 
General. Anda bisa mengasosiasikan tugas 
yang Anda buat sebagai anggota kategori 
kegiatan tertentu. Apabila hal ini dilakukan 
dengan konsisten, maka pencarian dan 
filtrasi dapat dilakukan dengan sangat 
mudah. 

Apabila kegiatan Anda melibatkan pihak 
lain, ada baiknya untuk mengaturnya 
terlebih dahulu. Pindahlah ke tab Attend- 
ees. Di sini, Anda dapat mengisikan relasi- 
relasi yang terlibat dalam kegiatan Anda 
tersebut. Daftar alamat kontak yang kita 
simpan dalam KaddressBook juga dapat 
digunakan. Peran pihak lain tersebut juga 
dapat dicatat. Bahkan, status keterlibatan- 
nya pun dapat dicatat. Lengkap bukan? 

Sekarang, bagaimana kalau tugas yang 
baru kita buat tersebut adalah tugas yang 


www.infolinux.web.id 


rutin berulang, baik dalam setiap hari, 
minggu, bulan, ataupun tahun? Contoh 
yang cukup baik adalah ketika Anda 
mengikuti kegiatan KPLI yang dilakukan 
setiap hari senin dan kamis setiap minggu- 
nya. Apakah Anda akan mendefinisikan 
tugas baru lagi? Tentunya tidak perlu. 
Karena, apabila hal tersebut dilakukan, 
Anda perlu mendefinisikan banyak sekali 
tugas yang sebenarnya sama saja. 

Apa yang perlu Anda lakukan hanyalah 
kembali ke tab General, dan aktifkan pilihan 
Recurring event. Kemudian, pindahlah ke 
tab Recurrence, dan aturlah pengulangan 
yang sesuai dengan kegiatan Anda. Fitur 
yang satu ini sangatlah berguna. Penulis 
sangat berterima kasih dengan adanya fitur 
ini. Hal ini menjadikan Korganizer berbeda 
dengan beberapa organizer lain. 

Kalau didalami, masih terdapat cukup 
banyak fitur lain yang dimiliki oleh 
Korganizer. Selain itu, Korganizer pun dapat 
dikembangkan lebih lanjut lagi dengan 
bantuan plugin. Beberapa plugin yang 
datang dengan Korganizer di antaranya 
Web export, Holiday, Birthday import, 
Exchange 2000 plugin, dan lain 
sebagainya. Dan, kalau Anda belum 
mencoba fitur pencetakannya, cobalah! 
Anda akan begitu terkesan. Baiklah, 
selamat mengatur hari-hari Anda.4 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


InroLINUX MARET 2004 55 


Pascal di Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Pascal di Linux 


Masih memiliki kode-kode program Pascal yang 
Anda buat ketika masih mengunakan DOS? 
Jangan dibuang atau diarsip. Anda masih bisa 
menjalankan dan mengembangkannya di Linux! 


ascal adalah bahasa pemrograman 

yang sangat akrab di kalangan 

akademisi. Tak terkecuali kalangan 
akademisi di Indonesia. Wajar saja, bahasa 
yang satu ini memiliki sintaks yang bersih 
dan dekat dengan bahasa manusia, dan 
sebagai bahasa general purpose, Pascal 
dapat digunakan mulai dari membuat 
aplikasi /ow leve/ sampai aplikasi bisnis. 
Bahasa Pascal juga datang dengan tipe 
data yang cukup untuk membuat aplikasi 
tanpa membuat programernya harus 
mempelajari berbagai hal low level lainnya. 

Turbo Pascal adalah compiler Pascal 
yang sangat terkenal dan mengesankan. 
Seorang programer hanya perlu membuka 
IDE-nya—yang sangat canggih untuk saat 
itu—kemudian dapat segera melakukan 
pemrograman. Fasilitas he/p-nya juga luar 
biasa. Bahkan, sebagian besar help untuk 
fungsi atau prosedur juga datang dengan 
contoh. 

Delphi lahir untuk menggantikan Turbo 
Pascal sebagai penerus bahasa Pascal 
untuk sistem operasi Windows 32-bit. 
Yang satu ini pun sukses. Bahkan, Delphi 
sempat dijuluki sebagai Visua/ Basic Killer. 
Seperti pendahulunya, Delphi pun sangat 
banyak digunakan oleh programer 
Windows. 

Keemasan Delphi membuat Borland / 
Inprise membuat Kylix, yang merupakan 
Delphi for Linux. Sayangnya, Kylix sendiri 
cukuplah mahal. 


Pascal di linux 
Apabila Anda memang benar-benar 
mencintai Pascal dan memiliki uang lebih, 
barangkali Anda bisa menggunakan Kylix. 
Namun, Kylix bukanlah satu-satunya 
solusi. Paling tidak, kita mengenal dua 
compiler Pascal lain: GNU Pascal dan Free 
Pascal. 

GNU Pascal mencoba untuk 
mengimplementasikan Pascal yang 
portabel berdasarkan standar POSIX. 


56  InroLINUX MARET 2004 


Sementara, Free Pascal mencoba untuk 
mengimplementasikan pascal yang 
kompatibel dengan Borland dan mencoba 
untuk mewujudkannya di banyak platform. 

Saat ini, Free Pascal telah dapat 
dinikmati di berbagai platform seperti 
DOS, Win32, Linux, FreeBSD, NetBSD, 
OS/2, BeOS, dan AmigaOS. Arsitektur 
yang didukung oleh Free Pascal saat ini 
terbatas pada Intel dan Motorola. 
Sementara, GNU Pascal dapat jalan di 
berbagai sistem operasi yang dapat 
menjalankan GNU C. 

GNU Pascal sendiri ditulis dengan 
bahasa C. Sementara, Free Pascal ditulis 
dengan Pascal itu sendiri (dengan ukuran 
source code sekitar 6 MB). 

Free Pascal bahkan dapat digunakan 
untuk mengompilasi source code Delphi, 
walaupun kompatibilitasnya hanya sampai 
dengan Dephi 2. 

Free Pascal datang dengan IDE yang 
mirip dengan IDE Turbo Pascal. 
Sayangnya, untuk versi Linux, IDE 
tersebut masih dalam pengembangan. Kita 
masih belum bisa menikmatinya. 

Karena kompatibilitas dengan Borland, 
artikel ini akan membahas tentang Free 
Pascal. Beberapa contoh program yang 
mewakili berbagai kasus pemrograman 
disertakan, dengan harapan berguna bagi 
Anda yang ingin membuat sesuatu di 
Linux dengan Pascal. 


Free Pascal Compiler 

Dari namanya, saja, kita bisa menduga 
bahwa bahasa yang satu ini adalah bagian 
dari keluarga besar free software. Free 
Pascal sendiri dilisensikan di bawah lisensi 
GPL. Namun, Anda tetap bisa menulis 
program closed source ataupun proprietary 
dengan compiler ini. 

Compiler ini memiliki sejarah yang 
cukup panjang. Cikal bakalnya telah 
dimulai sejak bulan Juni 1993. Beberapa 
bulan sebelumnya, tepatnya pada Oktober 


www.infolinux.web.id 


1993, compiler ini mulai sedikit 
menunjukkan fungsinya. Dua tahun 
kemudian, Free Pascal dikompilasi 
menggunakan kompiler itu sendiri. Dan 
pada bulan Maret 1996, Free Pascal 
Compiler pun diluncurkan di Internet. 

Sejak itu, berbagai pengembangan pun 
dilakukan. Empat tahun kemudian, Juli 
2000, Free Pascal mencapai versi 1.0. 
Dan sejak itu, penomoran versi pada Free 
Pascal menuruti aturan penomoran versi 
kernel Linux. Bulan September 2003, versi 
1.0.10 dari compiler ini dirilis. 

Semua hal tersebut dimungkinkan oleh 
Florian Klaempfl, seorang programer 
Jerman dengan bakat luar biasa. 


Fitur 

Sejarahnya mungkin penuh liku. Tapi Anda 
akan segera tercengang mendengar fitur 
yang datang dengan Free Pascal. Yang 
pertama, kompiler yang satu ini dapat 
dijalankan di berbagai sistem operasi dan 
mendukung adanya cross compiling. 
Berikutnya, Anda akan menemukan bahwa 
source code Anda akan sangat kompatibel 
dengan source code yang ditulis untuk 
dikompilasi dengan Turbo Pascal 7.0. 
Bahkan, Anda tetap dapat menggunakan 
unit CRT seperti halnya Anda mengguna- 
kan unit ini di Turbo Pascal 7.0. 

Kedekatan dengan bahasa C pun 
dimungkinkan karena Anda dapat dengan 
mudah mengakses berbagai fungsi di 
pustaka C. Kemudian, binding ke berbagai 
pustaka populer pun disertakan. Termasuk 
penggunaan XML dan database. Luar biasa 
bukan? Dukungan untuk database yang 
datang dengan kompiler ini termasuk 
MySOL, PostgreSOL dan berbagai 
database populer. Masih soal dukungan 
pustaka, Anda bahkan dapat membangun 
aplikasi GUI dengan bantuan pustaka 
GTK 4. Aplikasi-aplikasi yang dekat dengan 
sistem operasi pun dimungkinkan untuk 
ditulis dengan Free Pascal. Dan kalau Anda 
ingin, dengan senang hati Anda dapat 
menulis shared library Linux. Sama 
mudahnya ketika Anda menulis aplikasi 
Client/Server. Sebuah unit Linux pun 
disertakan khusus untuk pembuat aplikasi 
Linux. 

Beberapa teknik pemrograman seperti 
method, function, atau operator overload- 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


ing dan dukungan Object Oriented 
Programming pun disertakan. Jadi, kurang 
apa lagi? 


Kompatibilitas 

Free Pascal memang mencoba untuk 

datang dengan kompatibilitas penuh 

dengan produk kompiler dari Borland. 

Namun, karena berbagai hal, terdapat 

beberapa perbedaan yang sebaiknya kita 

ketahui terlebih dahulu untuk mengurangi 
debugging. Kita akan melihat apa saja 

yang tidak akan berlaku atau berlaku di 

Free Pascal, dan melihat bagaimana 

menyiasati kode yang telah ditulis dengan 

Turbo Pascal agar dapat dikompilasi 

dengan mulus di Free Pascal. 

Beberapa hal yang berbeda antara Free 

Pascal dan Turbo Pascal adalah: 

@ Duplikasi case label tidak diizinkan. Hal 
ini tidak akan disesuaikan dengan 
Turbo Pascal mengingat ini adalah bug 
di Turbo Pascal. 

@ Karena Turbo Pascal mendukung 
function overloading, maka parameter 
list untuk fungsi atau prosedur yang 
telah didefinisikan harus sesuai. 

@ MEM, MEMW, MEML, dan PORT untuk 
memori dan port tidak tersedia di unit 
system. 

@ Protected, public, published, try, finally, 
except, dan raise adalah reserved 
word. 

@ Reserved word far dan near tidak 
berlaku karena Free Pascal adalah 
kompiler 32-bit. 

@ INTERRUPT tidak berlaku di Linux. 

@ Sintak assembler yang digunakan 
secara default adalah sintak AT&T. 
Anda bisa mengubahnya dengan 
mudah. 

@ Turbo Vision belum matang dan belum 
dapat digunakan. Anda dapat 
mempergunakan FreeVision, namun 
kompatibilitas dengan Free Pascal 
masih memerlukan banyak kerja keras. 

@ Unit overlay tidak tersedia karena Free 
Pascal adalah kompiler 32 bit. 

@ Free Pascal datang dengan lebih baik 
reserved word. 

@ Switch dan directive relatif kompatibel 
dengan Turbo Pascal, walaupun Free 
Pascal menambahkan beberapa switch 
dan directive. 


@ Unit tidaklah kompatibel pada level 
binary. 

@ Set selalu 4 byte di Free Pascal. 

@ Destructor tidak boleh memiliki 
parameter. Namun, hal ini dapat 
disesuaikan. 

@ Dalam OOP, kita hanya boleh memiliki 
satu destructor. Namun, hal ini dapat 
disesuaikan. 


Free Pascal datang dengan berbagai 
kelebihan, di antaranya: 

@ Free Pascal datang dengan reserved 
word tambahan. 

@ Anda dapat menggunakan hasil dari 
fungsi (nama fungsi) sebagai variabel 
biasa. Pada Turbo Pascal, hal ini akan 
dianggap pemanggilan fungsi secara 
rekursif. Namun, pada Free Pascal, 
dianggap sebagai variabel biasa. 
Pemanggilan rekursif dilakukan dengan 
menambah tanda () pada akhir nama 
fungsi, untuk fungsi yang tidak memiliki 
parameter. 

@ Free Pascal mendukung Delphi, dalam 
level tertentu. 

@ Fungsi exit dapat dipanggil dengan 
parameter. 

@ Free Pascal mendukung function atau 
operator overloading. 

@ Penggunaan nama file panjang 
dimungkinkan pada Free Pascal. 


Walaupun memiliki berbagai perbedaan, 
Free Pascal juga dapat diatur untuk 
bertingkah laku seperti halnya Turbo 
Pascal. Cukup berikan saja opsi -So pada 
command line Free Pascal. Berikut ini 
adalah beberapa catatan ketika Free Pascal 
harus bertingkah laku seperti halnya Turbo 
Pascal: 

@ Procedure overloading tidak akan 
berlaku. 

@ forward tidak memerlukan pendefinisian 
parameter list yang sesuai karena fitur 
function overloading tidak akan berlaku. 

@ Pemanggilan fungsi rekursif tanpa 
parameter harus menambahkan tanda () 
setelah nama fungsinya. 

@ Komentar bersarang tidak akan berlaku. 


Daftar reserved word 
Berikut ini adalah reserved word pada 
Turbo Pascal. Hal ini penting ketika Anda 


www.infolinux.web.id 


Pascal di Linux 


meminta Free Pascal untuk bertingkah laku 
seperti halnya Turbo Pascal: absolute, and, 
array, asm, begin, break, case, const, 
constructor, continue, destructor, div, do, 
downto, else, end, file, for, function, goto, 
if, implementation, in, inherited, inline, 
interface, label, mod, nil, not, object, of, 
on, operator, or, packed, procedure, 
program, record, repeat, self, set, shi, shr, 
string, then, to, type, unit, until, uses, var, 
while, with, dan xor. 

Berikut ini adalah reserved word pada 
Delphi 2. Pada mode kompatibilitas dengan 
Turbo Pascal (-So), reserved word berikut 
ini tidak akan berlaku: as, class, except, 
exports, finalization, finally, initialization, is, 
library, on, property, raise, dan try. 

Berikut ini adalah reserved word 
tambahan dari Free Pascal: dispose, exit, 
false, new, dan true. 

Sementara, berikut ini adalah beberapa 
modifier yang tidak dapat didefinisikan 
ulang di Free Pascal: absolute, abstract, 
alias, assembler, cdecl, default, export, 
external, far, forward, index, name, near, 
override, pascal, popstack, private, 
protected, public, published, read, register, 
saveregisters, stdcall, virtual, dan write. 


Memanggil fungsi C 

Anda dapat dengan mudah memanggil 
fungsi dalam pustaka C dengan cara 
berikut. Contoh berikut memanggil fungsi 
strcmp: 

function strcmp(s1 : pchar:s2 : pchar) : 
integer: cdecl:external: 


Unit yang datang dengan fpc 

Berikut ini adalah unit-unit yang datang 

bersama Free Pascal. Ketersediaan unit-unit 

tersebut ada kalanya bergantung pada 

pustaka sistem. 

@ CRT, penanganan layar. 

@ DOS, fungsi-fungsi OS. 

@ DXELOAD, membaca file dxe, hanya 
untuk DOS. 

@ EMU387, emulasi koprosesor, hanya 
untuk DOS. 

@ GETOPTS, penanganan opsi-opsi 
command line. 

@ GPM, penanganan mouse di Linux. 

@ GO32, unit untuk GO32 (DOS). 

@ GRAPH, penanganan layar dalam mode 
grafis. 


InoLINUX MARET 2004 57 


Pascal di Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


@ HEAPTRC, memory allocation debugging. 


@ IPC, System V Interprocess Communi- 
cation, hanya untuk Linux. 

@ KEYBOARD, penanganan keyboard. 

@ LINUX, unit untuk Linux. 

@ MATH, menyediakan fungsi matematika 

tambahan. 

MMX, dukungan untuk MMX. 

MOUSE, penanganan mouse. 

MsMouse, penanganan mouse di DOS. 

Objects, berbagai objek tambahan. 

PORTS, penanganan port, berlaku di 

berbagai OS, namun penggunaannya 

tidak disarankan. Di Linux, program 
harus dijalankan oleh root, atau dengan 
memanggil system call ioperm/). 

@ PRINTER, penanganan printer, tersedia 
untuk Linux, dengan sedikit penanganan 
berbeda. 

@ SOCKETS, penanganan socket. 

@ STRINGS, penanganan string. 

@ SYSUTILS, pada awalnya dibuat untuk 
kompatibel dengan Delphi, namun saat 
ini, telah dapat digunakan di berbagai 
platform yang dapat menjalankan Free 
Pascal. 

@ TYPINFO, guery informasi RTTI (Run 
Time Type Information). 

@ VIDEO, penanganan video. 


Unit LINUX 

Free Pascal menyediakan unit LINUX yang 

berguna bagi Anda yang ingin melakukan 

pemrograman khusus untuk Linux. Sesuai 

namanya, unit ini hanya tersedia untuk 

sistem operasi Linux. Nama fungsi atau 

prosedur yang digunakan umumnya mirip 

dengan nama fungsi pada pustaka C. 
Free Pascal datang dengan beberapa 

kategorisasi fungsi: 

@ File Input Output, penanganan IO file. 
Contoh: fdOPen, fdClose. 

@ File handling, penanganan file. Contoh: 
Chown, Chmod. 

@ Pipe, FIFO, stream. Berguna untuk 
penanganan pipe. Contoh: Popen, Mkfifo. 

@ Directory handling, penanganan 
directory. Contoh: OpenDir, ReadDir. 

@ Process handling, penanganan proses- 
proses os. Contoh: Fork, WaitPid. 

@ Signal, penanganan signal. Contoh: 
Signal, Kill. 

@ System Information, informasi sistem. 
Contoh: Uname, GetTime. 


58  InroLINUX MARET 2004 


@ Terminal function, fungsi-fungsi untuk 
terminal. Contoh: isATTY, IOCtI. 

@ Port IO, penanganan port. Contoh: 
ReadPort, WritePort. 

@ Utility, berbagai utilitas tambahan. 
Contoh: FDSet, Mmap. 


Dokumentasi dan contoh yang datang 
bersama unit ini cukup lengkap. Selain itu, 
karena nama fungsi yang relatif sama dengan 
fungsi dalam bahasa C, maka diharapkan 
dapat memudahkan penggunaannya. 


Instalasi 

Free Pascal umumnya terdapat dalam 
distribusi Anda. Apabila tidak tersedia, 
maka download-lah dari www.freepascal. 
org. Carilah terlebih dahulu paket untuk 
distro Anda, sebelum kompilasi dari source 
dilakukan. Kompilasi dari source code akan 
sangat merepotkan. 


Kompilasi program 

Anda dapat melakukan kompilasi dengan 
memberikan perintah berikut ini: 

fpc «nama program» 


Semua contoh pada tulisan ini dapat 
dikompilasi dengan cara tersebut. 


Ekstensi file 

Anda dapat memberikan ekstensi .pas 
untuk program Anda. Namun, menuruti 
contoh yang datang bersamanya, penulis 
menggunakan ekstensi .pp untuk source 
code Pascal. 


Contoh-contoh program 

Berikut ini adalah beberapa contoh program 
dan penjelasannya. Karena keterbatasan 
halaman, maka contoh-contoh yang 
diberikan hanya difokuskan sebisa mungkin 
pada keperluan pemrograman di dunia 
nyata. 


D Animasi sederhana 

Program ini menampilkan animasi berupa 
bola pantul. 

Source code 

program bola pantul: 


( (c) Noprianto, 19/1/2004, GPL) 


uses crt, 


www.infolinux.web.id 


var 
xy.dx,dy : integer, 
begin 
X: 540: 
y: 512: 
dx: —1: 
dy:-1: 
cirscr, 
repeat 
25X 4 dx: 
y:5 Y t dy, 
if lx X 2)orlx 5 68) then 
dx :— -dx: 
if (y X 2)orly » 23) then 
dy :- -dy: 
gotoxylx,y): 
write('o'): 
delay(100): 
gotoxylx,y): 
write(' "): 
until keypressed: 
readkey: 
end. 


Penjelasan: 

Bola dicetak pada koordinat tertentu. 
Setelah beberapa lama, bola dihapus. 
Koordinat kemudian akan dihitung ulang 
dengan penambahan dx (penambahan x) 
dan dy. Apabila posisi x telah mencapai 
batas kanan atau kiri layar, maka dx akan 
dinegasikan. Demikian juga untuk dy. 


D Array 
Contoh penggunaan array di Free Pascal. 
Tanpa penjelasan. 


source code 
program tes array: 
( (c) Noprianto, 19/1/2004, GPL) 


uses crt, 


var 
a : array (1..101 of integer: 
i : byte: 
temp : integer, 


begin 
randomize: 
cirscr, 
write( “sepuluh bilangan acak: '): 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Pascal di Linux 


fori:-1 to 10 do D Linked list head: - nil: 
begin Pembuatan dan penggunaan linked list di tail: — nil: 
alil: - random(100): Free Pascal. Linked list yang digunakan curr: — nil: 
writelalil,' '): adalah double linked list. fori:51 to 5 do 
end: begin 
writeln: Source code new(node): 
program linked list: node”.number :- i: 
write('nilai minimum: '): ( (c) Noprianto, 19/1/2004, GPL) if head - nil 
temp: —- 100: then 
fori:-1 to 10 do uses crt: begin 
if alil X temp then head: —- node: 
temp: - alil: type head”.prev : - nil: 
writeln(temp): tnode — record curr :— node: 
number : integer, end else 
write('nilai maksimum: '): next : “tnode: begin 
temp: —0: prev : “tnode: curr”.next : — node: 
fori:-1 to 10 do end: node”.prev :- curr: 
if alil » temp then curr :— node: 
temp: - alil: var 
writeln(temp): head: “tnode: end: 
tail : “tnode: curr”.next :— nil: 
readkey: curr  : “tnode: tail :— curr: 
end. node : “tnode: end: 
i : integer, 
D Rekursif curr : — head: 
Contoh penggunaan fungsi rekursif pada while curr « 5 nil do 
Free Pascal. Fungsi yang dicontohkan begin begin 


adalah fungsi untuk menghitung faktorial 
suatu bilangan. Penjelasan tidak tersedia. 


Source code 
program rekursif: 
( (c) Noprianto, 19/1/2004, GPL) 


uses crt, 


function faktorial(n: integer): longint: 


begin 
ifn - 1 then 
faktorial: -— 1 
else 
faktorial: - n “ faktorial(n-1) 
end: 
var 
n : integer, 
begin 
cirscr, 
write('Masukkan bilangan: '): 
readin(n): 


write('Faktorial ',n,' adalah 
' faktorial(n)): 
readkey: 

end. 


www.infolinux.web.id InroLINUX MARET 2004 59 


Pascal di Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


node: - curr, 
writeln(curr”.number): 
curr :- curr”.next: 
dispose(node): 
end: 
end. 


Penjelasan: 

Setiap perulangan yang dilakukan akan 
membuat satu node baru. Apabila linked list 
masih belum tersedia, yang ditandai dengan 
head bernilai nil, maka kita akan membuat 
head dari linked list tersebut. Apabila linked 
list telah tersedia, maka kita perlu meng- 
hubungkan pointer next dari node terakhir 
ke node baru kita, dan menghubungkan 
pointer prev dari node baru kita ke node 
terakhir dari list. Kemudian, node baru akan 
menjadi node terakhir di dalam list. Untuk 
menguji apakah linked list telah dibuat 
dengan benar, kita mencetak satu per satu 
node dari head, sambil menghapus node 
tersebut. 


D Sorting 
Contoh pengurutan data dengan selection 
sort. 


Source code 
program sort selection: 
( (c) Noprianto, 19/1/2004, GPL) 


uses crt, 
var 


a: array (1..101 of integer: 
i: integer, 


procedure swaplvar a,b: integer): 
var temp: integer, 


begin 
temp:- a, 
a:— b: 
b:- temp: 
end: 


procedure selection sort(var a: Array of 


integer): 
var i,j, temp : integer: 
begin 
for i:-0 to highla) do 
begin 


temp :- i: 


60  InroLINUX MARET 2004 


forj:5- i#1 to highla) do 

begin 
if aljl X altemp) then 
temp: -j: 

end: 

if temp £X 5 i then 

swaplaltempl, alil): 

end: 
end: 


begin 
randomize: 
cirscr, 
write('sepuluh bilangan acak: '): 
fori:-1 to 10 do 
begin 
alil :- random(100): 
write(alil,' '): 
end: 
writeln: 
write( diurutkan menjadi: '): 
selection sortla): 
for i:51 to 10 do writelalil,' '): 
writeln: 
end. 


Penjelasan: 

Selection sort adalah salah satu algoritma 
sorting dengan kompleksitas 0.5N2 -- 
O(N). Untuk setiap perulangan, carilah data 
terkecil dan tempatkanlah pada urutan 
pertama. 


D File 

Pada contoh ini, kita akan membaca isi dari 
file.in yang berisi angka-angka satuan 
tunggal, dan mencetak ke file.out dengan 
hasil segitiga karakter dengan tinggi sesuai 
dengan setiap karakter yang terbaca. 


File.in 
23574 


File.out 


www.infolinux.web.id 


1 

71 

al 
Tan 
1111 
taffahai 
Tanaka 
4 

44 

444 
4444 


Source code 
program tes file: 
( (c) Noprianto, 19/1/2004, GPL) 


uses crt, 


const 
file data - 'file.in', 
file out — “file.out' 


var 
fin : text: 
fout : text: 
temp : integer: 
Lj : integer, 


begin 
assignlfin, file data): 
assign|fout, file out): 
reset(fin): 
rewrite(fout): 
while not eof(fin) do 
begin 
read(fin, temp): 
for i:-1 to temp do 
begin 
for j:-1 toi do 
begin 
write(fout,temp): 
end: 
writeln(fout,"): 
end: 
end: 
closelfout): 
closel(fin): 
end. 


Penjelasan: 

reset mempersiapkan file untuk dibaca, dan 
rewrite mempersiapkan file untuk ditulis. 
Untuk setiap karakter yang terbaca, kita 
melakukan perulangan untuk membuat 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


segitiga, dan menuliskannya ke dalam file 
output. 


D Contoh kombinasi linked dan file 
Contoh yang satu ini menyimulasikan tips 
yang seringkali ditemukan pada awal 
aplikasi dijalankan. Tip akan dibaca dari file 
(tips.txt), dan setiap tip akan menjadi node 
baru dalam double linked list. Pengguna 
dapat melihat tip saat ini, tip berikut, dan 
tip sebelumnya dengan menekan tombol 
panah. Tip sebelumnya dapat diakses 
apabila tip aktif bukan head. Demikian juga 
tip berikutnya bisa diakses apabila tip aktif 
bukan tail. Apabila tombol ESC ditekan, 
setiap node akan dihapus sebelum program 
diterminasi. Penjelasan terdapat di dalam 
source code. 


Source code 
program tips: 


( 
simulation of “show tips' program, 
oftenly seen in program startup 
(c) Noprianto, January 19 2004 
licensed under GPL 
to do: 
- truncate tip, fit on window area 
Change log: 
19/11/2004: 
- initial release 
) 
uses crt: 
type 
tnode — record 
tip : string: 
next : “tnode: 
prev : “tnode: 
end: 
const 
file data - 'tips.txt', 
var 


head : “tnode: 
tail : “tnode: 
curr : “tnode: 
node : “tnode: 
file tips : text: 


begin 


temp : string: 


key  : char, 

( 
initialization 
set all unaddressed to nil 
open and reset the file 

) 

head: - nil: 

tail: — nil: 

curr: — nil: 


assign(file tips, file data): 
resetifile tips): 


( 
create double linked list 
push file data into the list 
) 
while not eoflfile tips) do 
begin 
readIn(file tips, temp): 
new(node): 
node”.tip : - temp: 
if head - nil 
then 
begin 
head: —- node: 
head”.prev :- nil: 
curr :- node: 
end else 
begin 
curr”.next :— node: 
node“.prev :- curr: 
curr :— node: 
end: 
curr”.next : — nil: 
tail :— curr: 
end: 
curr :— head: 
( 


create main UI 
create window 


write the tip of current node 


print next or prev button 
read the keypressed 


on right arrow or left arrow 


www.infolinux.web.id 


Pascal di Linux 


) 


press, check the availability 
of next or prev node, 
respectively. 

guit from loop if escape is 
pressed 


cirscr, 

window(5,5,60,20): 
textbackgroundllightgreen): 
cirscr, 

gotoxy/(3,3): 

write( tip: ): 

repeat 


gotoxy(5,4): 
clreol: 
writeln(curr”.tip): 


gotoxy(1,8): 
cireol: 
if curr”.prev £X 5 nil then 
begin 
gotoxy/30,8): 
write(' X- prev '): 
end: 


if curr”.next X 2 nil then 
begin 
gotoxy(40,8): 
write('next -5'): 
end: 


key: - readkey: 

if key — #0 then key: — 

readkey: 

case key of 
#75: if curr”.prev 
€ 2 nil then curr :— 
curr”.preV: 
#77: if curr”.next 
£ 2 nil then curr :— 
curr”.next: 

end: 


until key - #27: 


curr : 


cleanup actions 

dispose all unneeded memory 
space 

close the file 

blah! 


- head: 


InroLINUX MARET 2004 61 


Pascal di Linux 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


while curr « 5 nil do 
begin 
node: - curr, 
curr :- curr”.next: 
dispose(node): 
end: 
closelfile tips): 
end. 


D Function overloading 
Contoh untuk function overloading. Tanpa 
penjelasan. 


Source code 
program function overload: 
( (c) Noprianto, 19/1/2004, GPL) 


uses crt, 


function test: integer, 
begin 

test:- 10: 
end: 


function testlx: integer): integer, 
begin 

test :- Xx: 
end: 


function testlx, y: integer): integer, 
begin 

test:- x " y: 
end: 


function test(c: char): integer, 
begin 

test :- ord(c), 
end: 


begin 
cirscr, 
writeln('Hasil dari fungsi test: 
integer — 5 ",test): 
writeln('Hasil dari fungsi test(x: 
integer): integer, x-10 — » 
'test(10)): 
writeln('Hasil dari fungsi test(x,y : 
integer): integer, x-10,y-10 — » 
'test(10,10)): 
writeln('Hasil dari fungsi testlc: 
Char): integer, c-A —2» 
“test('A")): 

end. 


62 InroLINUX MARET 2004 


D GTK4 


Contoh untuk mengakses pustaka GTK --. 


Untuk penjelasan, Anda bisa merujuk 
kepada dokumentasi pustaka GTK --. Kita 
akan membuat aplikasi dengan sebuah 
tombol yang apabila ditekan, akan 
mencetak tulisan Pascal Keren! 


Source code 
program gui: 
( (c) Noprianto, 19/1/2004, GPL) 


uses glib, gdk, gtk: 


procedure OnMainWindowDestroyed: 
cdeci: 
begin 
gtk main guit: 
end: 


procedure OnButtonClick: cdecl: 
begin 

writeln('Pascal Keren!'): 
end: 


var 
MainWindow : PGtkWidget: 
button  : PGtkWidget: 


begin 
gtk init(@argc, @argv): 
MainWindow :- gtk window new 
(GTK WINDOW TOPLEVEL): 
gtk window set title(PGtkWindow 
(MainWindow),'Test GTK # dari 
Pascal): 
gtk signal connect(PGtkObject 
(MainWindow), 'destroy', GTK 
SIGNAL FUNC(@OnMainWindow 
Destroyed), nil): 


button :- gtk button new with 
label (“Click me'): 

gtk container add(PGtkContainer 
(MainWindow), button): 

gtk signal connect(PGtkObject 
(button), “clicked', GTK SIGNAL 
FUNC(@OnButtonClick), nil): 


gtk widget showlbutton): 
gtk widget show(MainWindow): 
gtk main: 

end. 


www.infolinux.web.id 


D PostgreSOL 

Contoh program berikut ini akan 
mengakses database PostgreSOL dari Free 
Pascal. Contoh ini hanya akan mencoba 
melakukan koneksi database template1 dan 
mencetak hasilnya. Untuk dokumentasi 
lebih lanjut, Anda bisa membaca 
dokumentasi libpg. 

program test pg: 


uses postgres: 


var 
pghost,pgport,pgoptions,pgtty,dbname : 
Pchar: 
conn : PPGConn: 


begin 
pghost :- nil: 
pgport :-— nil: 
pgoptions : - nil, 
pgtty :- nil: 


dbName :- 'template1': 


conn :- POsetdblpghost, pgport, 
pgoptions, pgtty, dbName): 


if (POstatus(conn) - CONNECTION 
BAD) then 
begin 
writeln (stderr, "Connection to 
database ',dbname,' failed. '): 
writeln (stderr, POerrorMessage 
(conn)): 
POfinish(conn): 
halt(1): 
end: 


writeln('Connection to database 
'dbname,' established.'): 
end. 


Apabila Anda senang menggunakan 
Pascal, jangan sia-siakan kemampuan 
Anda. Dengan Free Pascal, Anda dapat 
membuat aplikasi kelas tinggi yang tersedia 
untuk berbagai platform, dengan penulisan 
kode ulang yang sangat sedikit. Di 
situsnya, Free Pascal menyediakan 
berbagai dokumentasi dan forum komunitas 
yang bisa meningkatkan kemampuan setiap 
pengguna atau pengembang Free Pascal. 
Selamat mencoba!A 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


KDE, Seleraku 


Sebagai salah satu desktop populer di Linux, 
KDE dapat dibuat sepersonal mungkin, sesuai 


selera Anda. 


ian hari, KDE senantiasa berkem- 

bang. Salah satu fitur yang selalu 

ditingkatkan adalah kemampuannya 
untuk dikustomisasi sesuai selera peng- 
gunanya. Mulai dari kustomisasi desktop, 
fasilitas yang diaktifkan, kustumisasi panel, 
dan lain-lain. Kita akan membahas berbagai 
kostumisasi tampilan satu per satu, dan 
pada akhirnya, Anda akan memiliki desktop 
KDE dengan tampilan sesuai selera. KDE 
yang digunakan dalam artikel ini adalah 
KDE 3.1. Namun, penerapakannya 
seharusnya bisa digunakan oleh versi-versi 
yang dekat dengan 3.1. 


Desktop kerja 

Kita akan mulai dengan tampilan desktop 
kerja yang setiap kali Anda lihat begitu 
memasuki KDE. Paling tidak, kita bisa 
mengatur background, screen saver, dan 
cara desktop bertingkah laku. Semua 
pengaturan tersebut dapat Anda lakukan 
dengan melakukan klik kanan pada area 
kosong desktop, dan pilihlah Configure 
Desktop dari menu yang disediakan. 
Sebuah dialog akan ditampilkan. 

Pada dialog tersebut, kita akan melihat 
enam menu pada panel kiri. Masing-masing 
adalah Appearance, Behavior, Multiple 
Desktops, Paths, Background, dan Screen 
Saver. Untuk pengaturan font dan 
propertinya, pilihlah bagian Appearance. 

Untuk mengatur wallpaper, masuklah ke 
bagian Background. Di bagian atas, Anda 
akan mendapati jumlah desktop. Tidak 
seperti halnya Windows yang hanya 
memiliki satu desktop, KDE dapat memiliki 
banyak desktop. Setiap desktop pun bisa 
memiliki background yang berbeda. Hal 
tersebut bisa Anda capai dengan 
menghilangkan tanda centang (“) pada 
Common Background. Pada bagian bawah, 
Anda bisa melihat tiga tab untuk 
pengaturan background, wallpaper, dan 
pengaturan lanjutan. Apabila Anda ingin 
menggunakan gambar latar, maka 
segeralah menuju ke tab wallpaper. 


Kg » 


Sementara, apabila Anda lebih senang 
bermain dengan warna-warni, tab back- 
ground adalah tujuan Anda. Pada 
pengaturan lanjutan, Anda bisa mengatur 
blending dan cache yang digunakan. Cache 
yang semakin tinggi akan lebih baik apabila 
Anda memiliki ruang kosong dan memory 
yang lebih besar. Cobalah bermain-main 
dengan blending untuk mendapatkan 
kombinasi background yang Anda sukai. 

Dari background, kita akan berpindah ke 
Multiple desktops. Sebagaimana yang kita 
lakukan pada pengaturan background 
sebelumnya, kita dapat mengatur jumlah 
desktop sesuai keinginan. Anda dapat 
melakukan pengaturan di sini. Setiap 
desktop pun bisa diberi nama. Semuanya 
terserah kepada Anda saja. Satu tip di sini 
adalah: jangan membuat terlalu banyak 
desktop yang tidak perlu. 

Berpindahlah ke bagian Screen Saver. 
Umumnya, pengguna komputer mengingin- 
kan layarnya aktif apabila komputernya tidak 
digunakan selama beberapa waktu tertentu. 
Anda bisa mengaktifkan pilihan untuk 
menjalankan screen saver secara otomatis 
setelah komputer anda tidak bekerja dalam 
waktu tertentu. Cukup aktifkan saja pilihan 
Start screen saver automatically. Kemudian, 
pilihlah waktu. Sepuluh menit adalah waktu 
yang wajar. Apabila Anda menginginkan 
keamanan lebih, maka berikanlah password 
agar screen saver tidak dapat dihentikan 
oleh pengguna yang tidak berhak. Cukup 
aktifkan saja pilihan Reguire password to 
stop screen saver. 

Kemudian, pilihlah screen saver yang 
Anda inginkan. Cobalah Molecule. Penulis 
telah menggunakannya selama mingguan 
dan masih tetap terpesona dengan karya 
Jamie Zawinski ini. Setiap pilihan umumnya 
memiliki pengaturan ekstra. Pilihlah tombol 
setup untuk mengatur beberapa parameter 
screen saver tersebut. Untuk mencoba 
screen saver terpilih, kliklah tombol Test. 

Satu pengaturan lagi. Apabila Anda 
memiliki berbagai pekerjaan yang 


www.infolinux.web.id 


KDE, Seleraku 


ditinggalkan dengan komputer tetap bekerja 
untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, 
Ubahlah nilai prioritas screen saver menjadi 
sekecil mungkin agar tidak mengganggu 
pekerjaan yang berjalan. 

Setelah selesai dengan bagian screen 
saver, kita dapat memasuki bagian 
Behavior. Bagian ini mengatur tingkah laku 
desktop secara keseluruhan. Yang pertama- 
tama, apabila Anda menaruh file di direktori 
desktop, Anda bisa meminta KDE untuk 
membuat preview untuk file tersebut. 
Cukup pilih file apa saja yang ingin 
dipreview dengan mengaktifkan pilihan di 
bagian Show Previews For. Lakukanlah hal 
ini hanya apabila komputer Anda cukup 
kencang. Pada bagian Misc Options, Anda 
masih dapat mengatur beberapa hal lain. 
Barangkali yang cukup menyenangkan 
adalah pilihan untuk menampilkan icon di 
desktop dan mengaktifkan desktop menu. 
Apabila Anda menyenangi desktop yang 
bersih, nonaktifkanlah pilihan Enable icons 
on desktop. Apabila Anda ingin 
mengaktifkan desktop menu, aktifkanlah 
pilihan Enable desktop menu. Tampilan 
KDE Anda akan menyerupai tampilan 
MacOS. 

Pada bagian tengah, kita masih dapat 
mengatur beberapa hal sehubungan dengan 
klik tombol mouse di desktop. Anda dapat 
mengaturnya sesuka keinginan. Kemudian, 
pada bagian bawah, Anda dapat memilih 
untuk menampilkan icon untuk device apa 
saja yang ingin Anda tampilkan. 

Berpindahlah ke bagian terakhir yang 
belum tersentuh: Paths. Pengaturan lebih 
lanjut tentang path bisa dilakukan di sini. 
Umumnya, bagian yang satu ini tidak perlu 
diutak-atik lagi. 

Untuk mengaplikasikan segera 
perubahan yang telah kita buat, Kliklah 
tombol Apply dan OK. Bagaimana? Terjadi 
perubahan di desktop Anda? Kita akan 
segera melanjutkan pada pengaturan panel. 


Panel 

Pengguna Windows yang datang dengan 
Linux barangkali akan sedikit bingung 
dengan istilah panel. Umumnya, bagi 
pengguna Windows, panel dapat diartikan 
sebagai taskbar. Pada instalasi default, 
panel dapat Anda temukan pada bagian 
bawah area kerja Anda. Panel dilengkapi 


InroLINUX MARET 2004 63 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


KDE, Seleraku 


Settings - KDE Control Module 


Change the background settings 


Settings - KDE Control Module 


'Appearance Desktop: 'Appearance n 
ayat 
alo 
Behavior Behavior telix 
lopalor 
1 
Multiple Desktops Muttipe Desktops | (iypercube 
In 
oa Oo Um 
Patns Paths Jigsaw 
—- Juggie 
. Mal aa 
Background Background Kaleidescope 
PE Gommon background Kumppa 
Lu Lament (GL) 


tion-system Images 


Settings 


IR Start soreen saver automatically 


Aiter: Ja minutes B 


marka Sana Bondan Niwaaper | Aevaneos) ine IT Beguire password to stop screen saver 
LavaLite Pu 
Ma aa | DU essen SIN NE MN NN NN 
Mode (Fiat si usa 73 ah 
Use 
Loop 
Color 1: Maze 
Menger 
Moebius (GL) 
Set Moire 
More2 - 
lw.) 2 
Setup. Test 
Hop ox JI | Lancar Rep || Detauts |) ox | Lsancer 


& Pengaturan background desktop. 


dengan sebuah K Menu, berbagai tombol 
untuk menjalankan aplikasi, sebuah pager 
yang berguna sebagai miniatur desktop- 
desktop Anda, sebuah taskbar, sebuah 
system tray, dan sebuah jam digital. Harap 
diperhatikan, taskbar dalam hal ini adalah 
area yang berguna untuk menampilkan 
daftar-daftar aplikasi yang sedang 
dijalankan. Dan oleh karena itulah 
dinamakan sebagai taskbar (task dapat 
diartikan sebagai tugas, aplikasi yang 
berjalan). 

Kustomisasi pertama yang bisa dan 
termudah untuk dilakukan barangkali adalah 
memindahkan lokasi panel. Klik dan 
tahanlah tombol panah yang terletak pada 
bagian paling kanan atau kiri panel Anda. 
Kemudian, geserlah mouse Anda ke lokasi 
yang Anda inginkan. Anda bisa 
mencobanya ke bagian kanan atau kiri 
layar. Beberapa pengguna juga menyukai 
posisi panel di bagian atas. 

Kemudian, pengubahan kedua yang juga 
mudah dilakukan adalah menghilangkan 
beberapa isi dari panel. Umpamanya, Anda 
tidak begitu menyukai pager. Maka 
buanglah pager dari panel Anda. Caranya 
mudah sekali. Coba lihat tombol panah atas 
di sebelah kiri pager Anda. Kliklah, dan 
Anda akan menjumpai sebuah menu. 
Pilihlah Remove Pager dari menu yang 
tersedia, dan pager Anda pun menghilang. 
Cara serupa bisa Anda terapkan apabila 
Anda ingin menghapus elemen tertentu 
dalam panel. Khusus untuk tombol-tombol 
untuk menjalankan aplikasi, Anda hanya 
perlu melakukan klik kanan pada tombol 
tersebut, kemudian pilihlah menu Remove. 


64 InroLINUX MARET 2004 


& Pengaturan screen saver. 


Setelah menghapus, kita akan 
membicarakan bagaimana menambahkan 
elemen-elemen tertentu ke dalam panel. 
Cukup klik kanan pada bagian kosong panel 
Anda, kemudian lihatlah submenu Add. 
Apabila sub menu Add tersebut tidak 
tersedia, carilah sub menu Panel Menu. 
Pilihlah sub menu Panel Menu tersebut, dan 
seharusnya Anda akan menemukan 
submenu Add. 

Dari submenu Add tersebut, Anda 
masih bisa menemukan beberapa submenu 
lagi, yaitu Applet, Application Button, 
Special Button, dan Extension. Pilihlah salah 
satu dari submenu tersebut, dan pilihlah 
item yang ingin ditambahkan. 

Sampai di sini, kita bisa melihat bahwa 
penambahan ataupun penghapusan elemen 
dari panel sangatlah mudah. Berikutnya, 
kita akan sedikit mengutak-atik setiap 
elemen dalam panel. Sebagai contoh, 
lihatlah clock. Klik lah pada tombol panah 
atas yang terletak di sebelah kiri clock 
tersebut. Kemudian, pilihlah Configure 
Clock dari menu yang tersedia. Sebuah 
dialog akan ditampilkan, dan Anda bisa 
membuat clock bertingkah laku sesuai 
keinginan Anda. Buatlah tampilan atau 
tingkah laku setiap elemen tersebut lebih 
personal bagi Anda. 

Baik. Sebagian besar hal yang bisa kita 
lakukan dengan panel telah kita selesaikan. 
Tinggal beberapa lagi. Namun, beberapa 
pengaturan berikut ini akan membuat Anda 
tercengang betapa KDE bisa dibuat sesuka 
selera masing-masing. 

Kliklah pada area kosong, dan pilihlah 
Configure Panel. Atau, bagi Anda yang 


www.infolinux.web.id 


tidak dapat menemukan menu ini, pilihlah 
terlebih dahulu Panel Menu, dan pilihlah 
Configure Panel. Sebuah dialog besar akan 
ditampilkan untuk Anda. 

Kita akan membahas beberapa bagian 
penting yang bisa membuat panel kelihatan 
lebih menarik. Pertama-tama, aktiflah 
terlebih dahulu di bagian Layout. Di sini, 
kita bisa mengatur hal-hal yang 
berhubungan dengan pengaturan dan 
penempatan panel. Pilihlah tab Arrange- 
ment di bagian kanan dialog. Anda bisa 
melihat bahwa pengaturan posisi panel bisa 
diatur pula di sini. Cukup klik saja posisi 
yang Anda inginkan. 

Kemudian, pengaturan panjang panel 
juga bisa dilakukan dengan men-drag slider 
atau mengisikan nilai persentase pada 
bagian Length. Di bagian bawah dialog, 
Anda akan meemukan pula pengubahan 
ukuran panel. Cobalah bereksperimen 
dengan ukuran-ukuran yang disediakan 
atau custom untuk ukuran yang Anda atur 
sendiri. Sebagai tip, apabila Anda ingin 
menikmati keindahan KDE, pilihlah ukuran 
Normal ke atas. Ukuran tiny akan membuat 
area kerja Anda luas sehingga menjadi 
pilihan tepat bagi di pecinta kerja. Namun 
sayangnya, Anda tidak bisa menikmati 
keindahan icon dan berbagai elemen lain di 
dalam panel apabila ukuran tiny dipilih. 

Sekarang, dari tab Arrangement, 
pindahlah ke tab Hiding. Kita mengenal tiga 
mode hiding di sini. Pertama, hiding, atau 
penyembunyian panel hanya akan 
dilakukan apabila pengguna memintanya 
secara eksplisit, yaitu dengan melakukan 
klik pada tombol hide yang terletak di 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Control Center 


KDE, Seleraku 


FD Colors 
Elle View Help 


Hb Style - Control Center 


Elle View Help 


Iphabi 
Of the simple and elegant Light widget style. 
the simple and elegant 'Light' widget style. 


Bulltin unthemed Platinum style 
Bulltin SGI style 


Index Indox Jisearn ||») sie (tastssYmscotaneous 
- batas! Inactive window px | - 

Back 2 
Ke) Kam Men 
INN 2oxaround File| Edit | (NN 2ekarouna 

New 1 
(Sy window Decoratio. Cai link followed link (Sy window Decoratio. 
Push Button (Wcoos 

onts -GoorSohema Awet Cor (ros 
(joe Keramik Ta (jieone 
( (Keramik Emerald (- 

KGamma (—a Keramik Wit Standard Background - Ealkoamma 
— (Media Peach 
LP uawen Feedback raNat LP awen Feedback 
Tea —mPale Gray F 
ag e-mPoint Reyes Green 14 Paneto 
IM Screen Saver ba Pumpkin 
— (em Redmond 2000 
(ejame | Redmone 85 TEENA 
| —Redmond XP 
asoaris 
—aStom - 


Save Scheme. 


Import Scheme... 


Il High 


PE Cheokbox 


IR Apply colors to non-KDE applcations 


Detauits 


Detaults 


& Memilih color scheme. 


kanan atau kiri panel. Pengaturan lokasi 
tombol hide ini bisa Anda atur di tab Hiding 
ini juga, yaitu di bagian Panel/-Hiding 
Buttons. Mode penyembunyian kedua 
adalah penyembunyian otomatis seperti 
yang sering kita temui di Windows. Anda 
bisa mengatur berapa lama panel mulai 
akan disembunyikan begitu kursor mouse 
meninggalkan panel. Mode ketiga 
mengizinkan window lain untuk menutupi 
panel. Cobalah beberapa mode tersebut. 
Sebagai saran bagi pecinta kerja, barangkali 
mode kedua cocok untuk Anda. Bagi 
pecinta tampilan konsisten dan rapi, mode 
pertama tidak bisa ditawar lagi. 

Pada bagian bawah dialog, Anda akan 
menemukan bagian Panel Animation. Di 
sinilah Anda bisa mengatur animasi 
penyembunyian panel. Terserah Anda saja. 
Mau dianimasikan atau tidak. Mau cepat 
atau lambat. Selera Anda kuncinya. 

Dari tab Hiding, pindahlah ke tab Menus. 
Di sini, banyak hal yang bisa Anda lakukan. 
Yang pertama-tama dan cukup menarik 
adalah pengubahan pada bagian K Menu. 
Anda bisa memilih format menu item yang 
ditampilkan. Anda bisa memilih untuk 
menampilkan nama program saja, atau 
nama diikuti deskripsi, atau bahkan 
deskripsi diikuti nama. Pengeditan K Menu 
juga dapat dilakukan dengan mengklik pada 
tombol Edit K Menu. Apabila Anda 
mengaktifkan pilihan Show side image, 
maka sebelah kiri K Menu Anda akan 
dilengkapi dengan image yang umumnya 
menampilkan versi KDE Anda. 

Anda bisa mencoba bagian lain seperti 
OuickBrowser Menus dan OuickStart Menu 


Z Memilih style. 


Items sesuai keinginan. Kliklah tombol 
Apply untuk mengaplikasikan perubahan 
yang dilakukan. 

Baik. Selesai dengan Layout, kita akan 
berpindah ke bagian Appearance. 
Pengaturan yang satu ini relatif lebih 
sederhana. Namun, ada satu pengaturan 
yang—percayalah—akan membuat Anda 
semakin kagum dengan KDE. Fasilitas icon 
zooming. Yang satu ini akan membuat 
tampilan KDE Anda mirip dengan tampilan 
MacOS belakangan. Aktifkanlah pilihan 
Enable icon zooming, dan icon Anda akan 
membesar ketika kursor mouse diarahkan 
kepadanya. 

Pada bagian Button Background, Anda 
bisa mengatur latar belakang tombol- 
tombol Anda. Latar belakang panel sendiri 
bisa diatur pada bagian berikutnya: Panel 
Background. 

Selesai dengan sedikit pengaturan pada 
Appearance, kita akan berpindah ke bagian 
Taskbar. Pada bagian Taskbar, Anda bisa 
mengatur penampilan task-task Anda. 
Anda juga bisa memilih untuk mengaktifkan 
atau menonaktifkan fasilitas grouping 
similar task. Apabila fasilitas ini diaktifkan, 
maka ketika Anda membuka beberapa 
aplikasi yang sama, yang tampil pada 
taskbar hanyalah satu task, yang apabila 
diklik akan menampilkan task-task yang 
menjadi anggota grupnya. Pilihlah 
pengaturan yang paling sesuai dengan 
keinginan Anda. 

Beberapa pengguna lebih menyenangi 
grouping ini karena desktop terlihat lebih 
sederhana. Sebuah saran, apabila Anda 
senang menggunakan mouse untuk 


www.infolinux.web.id 


berpindah-pindah aplikasi ketimbang 
menekan kombinasi tombol Alt-TAB, maka 
pengelompokan task adalah ide yang 
kurang menarik. 

Selesai sudah pengaturan panel kita. 
Sekarang, bagaimana tampilan panel Anda? 
Sudah sesuai selera? Kalau kurang, aturlah 
kembali, jangan malu-malu dengan KDE. 


Color, style... 
Pernahkah Anda melihat rekan Anda yang 
menggunakan distro yang sama, tidak 
mengubahnya sama sekali, menggunakan 
KDE yang sama, namun tampilan KDE-nya 
berbeda sama sekali baik dari sisi warna, 
bentuk tombol ataupun tampilan lainnya? 
Dan teman Anda mengatakan bahwa 
desktop yang digunakan masih tetap KDE? 

Kalau begitu, pastilah teman Anda telah 
mengubah color scheme, style ataupun 
window decoration yang digunakan. 
Sekarang, kita juga akan mencobanya agar 
tampilan KDE Anda juga tidak kalah. 

Bukalah KDE Control Center yang 
umumnya bisa diakses dari K| Control 
Center. Sebuah dialog KDE Control Center 
akan ditampilkan untuk Anda. Di sinilah 
Anda dapat mengatur keseluruhan desktop 
KDE. Namun, untuk saat ini, kita hanya 
akan melihat pada bagian Appearance & 
Themes. Apabila Anda memilih menu ini, 
beberapa submenu akan ditampilkan. 
Namun, untuk saat ini, kita hanya akan 
berkonsentrasi pada menu Colors, Window 
decorations, dan style. 

Pilihlah menu Colors. Di menu ini, Anda 
bisa mendefinisikan warna-warna per 
komponen KDE Anda. Atau untuk lebih 


InoLINUX MARET 2004 65 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


KDE, Seleraku 


2 Style - Control Center 


Elle View Help 


12 Launch Feedback - Control Center 
File View Help 


index Jisearen Y| Jo lfsivie) erects fMisosiianeous Index Jesearen IP gusy cursor 
Kp) Back FGUI Effects Kp) Back IX Enable busy cursor 
nable GUI effects 
NO 2-oxorouna RE IN 2-ckarouna R Enabie ilnking 
20 ——— 

|Swndonbecoato..|l | Gambovoretecti (bisnis - | Sywnton becoato.. | | situpindeaton test Pe aa 
(@coors Tool tip ettect: Disable - (core Taskbar Notification 

Menu etteot: Make Translucent » PX Enable taskbar notification 

Fonts IG ren 

r Menu tear-of handles: | Disable - ag Startup Indioation timeout: 20 sega! Al 
(aa 'cons (ag cone : 

RK Menu drop shadow » 
ra 
fe tasari aa 
LP uwen Feedback Mena Onua Dt 899 Launch Fec 

34 Paneis XRender Blend - 319 Paneis 

IG Screen Saver Menu opacity: INI Screen Saver 
Ea Swie - TI (ejame 

og sx 10001 

Detauits Detauits (eco feese) 


& Pengaturan efek GUI. 


mudahnya, Anda bisa memilih salah satu 
color scheme yang tersedia. Anda juga bisa 
mencoba mengaplikasikan warna yang 
Anda pilih untuk aplikasi non-KDE lain. 
Untuk itu, aktifkanlah pilihan Apply colors 
to non-KDE applications. Color scheme 
yang disediakan umumnya sudah cukup 
mewakili berbagai color scheme dari sistem 
operasi lain. Pecinta Windows barangkali 
akan mencoba color scheme Redmond 95, 
Redmond 2000, ataupun Redmond XP. 

Baiklah. Anda ingin yang spesial. Tak 
satupun dari color scheme tersebut yang 
menurut Anda benar-benar personal. Kalau 
demikian, atur sendiri warna yang cocok 
untuk Anda. Pergilah ke bagian Widget 
Color, pilihlah widget yang ingin diubah 
warnanya, serta pilihlah warna yang Anda 
inginkan untuk widget tersebut. Setelah 
Anda selesai, barangkali Anda ingin 
menyimpan color scheme tersebut dengan 
menekan tombol Save Scheme. Berikan 
nama yang Anda inginkan. Dan, Anda baru 
saja membuat color scheme baru! Untuk 
mengaplikasikan color scheme terpilih, 
kliklah tombol Apply. Setelah itu, amatilah 
tampilan baru KDE Anda. 

Setelah dilihat-lihat, walaupun warnanya 
telah sesuai keinginan, Anda masih merasa 
ada sesuatu yang mengganjal dan tidak 
cocok. Rupanya bentuk title bar setiap 
aplikasi yang Anda lihat terasa sangat tidak 
cocok dengan warna yang Anda pilih. 
Baiklah. Kita siap untuk mengubah window 
decoration. 

Kembali ke Control Center dan Appear- 
ance & Themes. Pilihlah menu Window 
Decorations. KDE datang dengan beberapa 


66  InroLINUX MARET 2004 


& Pengaturan launch feedback. 


window decoration yang cukup menarik. 
Pilihlah window decoration yang Anda 
inginkan, kemudian, amatilah tab yang 
terletak pada bagian atas tempat Anda 
memilih window decoration. Barangkali, 
Anda akan menemukan bahwa tab 
Configure dapat diklik, yang berarti Anda 
dapat mengatur beberapa hal lagi dari 
window decoration terpilih. Kalau tidak, 
berarti tidak ada lagi pengaturan lain yang 
perlu dilakukan. 

Bagi pecinta Windows, Anda bisa 
memilih window decoration Redmond. 
Kliklah tombol App!/y untuk 
mengaplikasikan perubahan yang dilakukan, 
dan amati kembali tampilan title bar 
aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan. 
Bagaimana? Terlihat sesuai selera? 

Oops. Anda baru saja ingat bahwa 
tampilan Anda masih belum seindah 
tampilan teman Anda. Bagaimana mungkin 
tombol-tombol di KDE teman Anda terlihat 
begitu berbeda? Begitu juga dengan scroll 
barnya ? 

Baiklah. Anda sampai pada pengaturan 
terakhir kita. Pengaturan Style. Pilihlah 
menu Style. Dan Anda akan melihat 
beberapa style yang telah disediakan. 
Pecinta Windows barangkali akan memilih 
style OT Windows. Anda bisa melihat 
preview setiap style di bagian bawah 
tempat Anda memilih style. 

Masih ada yang dapat dilakukan 
sehubungan dengan style. Pilihlah tab 
Effects yang terletak di sebelah tab Style. 
Kemudian, aktifkan Enable GUI effects. 
Anda bisa memilih efek untuk Combobox, 
tooltip dan menu. Sesuai dengan selera 


www.infolinux.web.id 


Anda. Penulis memiliki beberapa saran yang 
dapat Anda coba sehubungan dengan GUI 
effects ini. 

Biarkan efek pada combobox dan tooltip 
disable. Keduanya tidak terlalu menarik. 
Biarkan juga Menu tear-off handles tetap 
disable. Nah, sekarang, pilihlah Make 
Translucent untuk Menu effect. Aktifkan 
pula Menu drop shadow. Pada bagian 
bawah, di bagian menu translucency type, 
pilihlah Xrender Blend, dan aturlah Menu 
opacity menjadi 9096. Kliklah tombol 
Apply, dan cobalah klik pada K Menu 
ataupun menu aplikasi KDE lain. Apa yang 
Anda lihat? Menu yang transparan lengkap 
dengan drop shadow. 

Harap diperhatikan, beberapa style tidak 
mendukung translucency. Pilihlah kembali 
style lain apabila fasilitas ini cukup menarik 
bagi Anda. 

Di sebelah tab £ffects, Anda masih akan 
menjumpai tab Miscellaneous. Pada bagian 
Toolbar settings, Anda dapat mengatur 
beberapa hal sehubungan dengan penam- 
pilan toolbar Anda. Anda dapat meminta 
KDE untuk meng-highlight tombol ketika 
mouse diarahkan padanya. Atau, ketika 
toolbar dipindahkan, Anda dapat meminta 
KDE untuk menjadikannya transparan. 

Senang dengan tampilan MacOS 
dengan menu globalnya? Aktifkan saja 
pilihan Menubar on top of the screen in the 
style of MacOS yang terletak pada Visual 
Appearance. Apakah Anda menjadi 
pangling dan mengenali KDE Anda sebagai 
Mac? Lengkap dengan icon zooming? 

Sekarang, apakah tampilan KDE Anda 
masih kalah spesial dengan tampilan teman 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Anda? Rasanya tidak. Anda telah 
mendapatkan tampilan yang paling sesuai 
dengan selera Anda. 


Lain-lain 

Kita telah mengatur banyak sekali hal yang 
berhubungan dengan tampilan. Tapi, di 
KDE, itu jelas belum segalanya. Masih 
banyak hal lain yang bisa Anda atur sesuai 
selera. 

Sekarang, bagaimana kalau kita 
mengatur dua hal kecil yang sepertinya 
kurang berarti, namun merupakan hal yang 
menarik? Cobalah menjalankan aplikasi 
yang berat. OpenOffice.org adalah contoh 
yang paling baik untuk saat ini. Amatilah 
kursor Anda. Amati juga taskbar Anda. 
Kursor akan kelihatan berkedip-kedip dan 
taskbar Anda akan menampilkan indikator 
sedang menjalankan aplikasi untuk aplikasi 
yang Anda jalankan tersebut. 

Soal kursor, Anda bisa memilih untuk 
tidak menampilkan kursor sibuk sama 
sekali, sehingga dalam kondisi apapun, 
kursor selalu berbentuk panah. Atau, Anda 
ingin tetap menampilkan indikator sibuk 
pada kursor namun tidak menginginkan 
kursor Anda berkedip-kedip. Atau, sesuai 
pengaturan default, Anda tetap ingin kursor 
Anda berkedip-kedip. 

Masuklah ke Control Center, Appear- 
ance & Themes, dan pilihlah menu Launch 
Feedback. Kemudian, amatilah bagian Busy 
Cursor. Apabila Anda tidak menginginkan 
indikator sibuk sama sekali, nonaktifkanlah 
pilihan Enable busy cursor. Sementara, 
apabila Anda menginginkan indikator sibuk 
namun tidak menyukai kursor yang 
berkedip-kedip, nonaktifkanlah pilihan 
Enable blinking. 

Untuk taskbar, apabila Anda 
menginginkan adanya indikator sedang 
menjalankan aplikasi, maka aktifkan pilihan 
Enable taskbar notification. Sebaliknya, 
nonaktifkanlah. 

Berikutnya, masih di Control Center, 
Appearance & Themes, pilihlah Icons. Di 
sini, Anda dapat memilih icon theme yang 
Anda sukai. KDE yang penulis gunakan 
hanya datang dengan satu theme. Namun, 
kita dapat mencari theme di Internet dan 
menginstalnya dengan klik pada tombol 
Install New Theme. 

Namun, lupakan dulu theme baru. Kita 


akan mencoba untuk mengubah-ubah 
beberapa hal pada icon theme saat ini. 
Bukalah tab Advanced. Pada bagian Use of 
Icon, kita bisa memilih pengaturan 
penggunaan icon di bagian tertentu. Mulai 
dari Desktop atau File manager, Toolbar, 
toolbar utama, icon-icon kecil, Panel dan 
keseluruhan icon secara umum. Pilihlah 
salah satu bagian tersebut, dan Anda dapat 
mengatur tingkah laku icon seperti ukuran 
dan penganimasian icon. 

Pada bagian bawah, Anda juga dapat 
memilih efek tertentu untuk masing-masing 
status icon: default, active, dan disabled. 
Status default berarti ketika icon 
ditampilkan dalam keadaan biasa. Active 
umumnya icon dalam keadaan terpilih, dan 
disabled ketika icon dalam keadaan tidak 
dapat diklik (tidak aktif). 

Cobalah klik pada tombol Set Effect... 
untuk salah satu status icon tersebut. 
Sebuah dialog akan ditampilkan, dan Anda 
dapat mengatur efek untuk status tersebut. 
Efek yang tersedia antara lain semi 
transparan, menjadi abu-abu, pemberian 
warna tertentu, pengaturan gamma dan 
desaturate. Aturlah efek yang Anda 
inginkan. 

Rasanya, pengaturan tampilan KDE saat 
ini cukup sampai di sini saja. Apabila Anda 
mengikuti pengaturan mulai awal tulisan 
sampai akhir tulisan dan mengatur 
segalanya berbeda dengan pengaturan 
default, penulis yakin 10096 bahwa 
tampilan Anda kini benar-benar luar biasa. 

Terbayang desktop dengan wallpaper 
yang menyala-nyala, panel yang diletakkan 
di sebelah kiri layar, berukuran sangat kecil, 
lengkap dengan beberapa applet yang 
menggoda, dan selalu malu-malu kucing 
apabila kursor mouse tidak menyentuh 
dirinya. 

Begitu satu aplikasi KDE dibuka, 
window decoration yang digunakan pun 
jauh dari window decoration default. 
Apalagi stylenya. Teman Anda yang sudah 
menggunakan berbagai sistem operasi pun 
akan kaget karena window decoration dan 
stylenya begitu mirip dengan salah satu 
sistem operasi yang pernah digunakan. 

Kalau Anda senang dengan tampilan 
demikian, tidak salah dong, menyebut KDE, 
seleraku?2 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


www.infolinux.web.id 


KDE, Seleraku 


IKLAN 


InroLINUX MARET 2004 


67 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Mengenal Gentoo dan Instalasinya 


Mengenal Gentoo 
dan Instalasinya 


Begitu banyak distro linux. Salah satunya adalah Linux Gentoo, Linux 


yang harus Anda coba. 


ali pertama yang terlintas di pikiran 

kita adalah apa itu Gentoo? Gentoo 

itu adalah salah satu distro linux, 
dengan mengadopsi sedikit dari BSD 
membuat tampil prima. Gentoo dibaca “gen- 
oo”, “g” didalam “gentoo” merupakan “g” 
yang bermakna lembut, seperti “g” dalam 
“gentle”. 

Gentoo diciptakan karena pembuat 
Gentoo tidak menemukan distro yang 
disukai. Itu merupakan sejarah mulai 
diciptakannya Gentoo. Gentoo berkembang 
cukup pesat karena pemakai menyukai 
portage yang ada di dalam Gentoo. Portage? 
Apa itu portage? Portage adalah jantung 
Linux Gentoo, yang mendistribusikan 
software untuk Linux Gentoo. Portage juga 
merupakan package building dan instalasi 
sistem. Portage juga dapat mengoptimasi 
software yang ada dengan hardware Anda 
untuk kinerja optimal. Dengan teknologi 
portage, Linux Gentoo dapat menjadi sebuah 
server yang secure, desktop workstation, 
sistem untuk game, sistem embedded atau 
yang lain sesuai dengan keinginan kita 

Untuk mendapatkan software terbaru 
Anda hanya tinggal memberikan satu 
perintah “emerge sync” yang akan 
otomatis meng-update semua portage tree 
yang ada dalam sistem Anda, dan tentu 
saja Anda membutuh koneksi Internet 
untuk ini. Dan untuk meyakinkan semua 
paket dalam komputer Anda yang terbaru 
anda tinggal memberikan perintah “emerge 
-u world”, cukup menyenangkan, bukan? 

Gentoo didistribusikan dalam dua CD, di 
mana CD pertama adalah CD instalasi dan 
package package penting, CD kedua berisi 
package package yang lain. 


Sebelum Instalasi 

Pertama-tama yang Anda butuhkan 
sebelum menginstalasi Linux Gentoo yang 
perlu dipersiapkan antara lain: 

1. Tentu saja yang paling dibutuhkan, yaitu 


68 InroLINUX MARET 2004 


CD instalasi Linux Gentoo. 

2. Memory minimal 64 MB - swap 64 
MB tapi dengan spesifikasi ini proses 
akan berlangsung cukup lama 

3. Dan Anda juga memerlukan harddisk 
yang cukup untuk installasi. 


Instalasi Gentoo sendiri mirip seperti 
Linux From Scratch atau seperti BSD, yang 
installasinya sedikit rumit dan menuntut 
keahlian yang lebih dalam Linux. 

Sebelum melangkah lebih jauh, terlebih 
dahulu kita harus mengenal cara instalasi 
Gentooyang terbagi menjadi 3 Stage. 


Stage Akses CD yang 
Internet diperlukan 

1 Ya Basic atau CD1 

2 Ya Basic atau CD1 

3 Tidak jika Basic atau CD1 
memakai CD 1 

34#GRP Tidak CD1, CD2 

optional 


Yang akan dibahas kali ini mengenai 
installasi Stage 3 #- GRP, di mana installasi 
yang dilakukan cukup mudah dan Anda 
hanya memakai pre-build package yang 
telah tersedia. 


Installasi 
Boot melalui CD-ROM, dan yang kali pertama 
Anda lihat adalah sebuah pilihan yang harus 
Anda pilih cukup dengan menekan tombol 
enter, tapi jika Anda menginginkan konfigurasi 
yang lain misalnya multiprocessor, Anda bisa 
menulis smp lalu tekan enter. 
Berikut ini daftar kernel yang ada. 
@ gentoo, kernel default. 
@ nofb, untuk mendisable framebuffer. 
@ smp, untuk multiprocessor dan 
framebuffer didisable. 
@ acpi, mengaktifkan mode acpi. 
@ memtest, boot dengan program testing 
memory. 


www.infolinux.web.id 


LARRY THE COW WAS A BIT FRUSTRATED AT THE CURRENT 
STATE OF LINUX DISTRIBUTIONS... 


"UNTIL HE TRIED GENTOO LINUX, 


ary the Cow was a bit frustrated with Linux. The latest distros seemed to be just a bunch of the same 
old stuff. Nothing new — nothing innovative. Then Larry tried Gentoo Linux. He was impressed. He 
found a BSD-style ports system with a bunch of advanced features. He discovered Its of up-to-date 
packages that could be auto-built using the optimization settings and build-time functionality that he 
wanted, rather than what some distro creator thought would be best for him, All of the sudden, Larry 
the Cow was in control, And he liked it. 


& Linux Gentoo dalam sebuah poster. 


Jika Anda mengakftikan mode framebuffer 
dengan default kernel dari Gentoo, maka 
Anda akan terpukau dengan tampilan 
console yang diberikan oleh Gentoo. Cek 
harddisk Anda dihubungkan ke konektor 
ATA yang mana. 

Primary master — hda, secondary 
master — hdb, primary slave —- hdc, 
secondary slave — hdd. 

Ganti hdx dengan harddisk anda 
hdparm -d 1 /dev/hdx 
hdparm -d1 -A1 -m16 -u1 -a64 /dev/hdx 


Langkah selanjutnya Anda harus mem- 
partisi harddisk Anda. Ada banyak bentuk 
partisi yang dapat Anda pilih di antaranya. 
1. root partition / dan swap saja. 

2. root partition /, boot partition /boot, dan 
swap. 

3. root partition /, boot partition /boot, usr 
partition /usr, dan swap 

4. root partition. 


Untuk lebih gampang mengaturnya kita 
dapat memilih konfigurasi yang kedua atau 
pertama. Misalkan kita memilih konfigurasi 
yang pertama, yang harus dilakukan adalah 
misalkan harddisk kita adalah hda, Anda bisa 
mengantinya sesuai dengan yang Anda miliki, 
dan asumsikan Anda telah membuat partisi 
yang akan dipakai di Linux dengan tool lain 
misalnya partition magic atau tools lain yang 
open source. Yang harus Anda lakukan: 

fdisk /dev/hda 
atau 
cfdisk /dev/hda 


@ Buat new partition untuk root partition /, 

@ Buat partisi untuk boot atau anda tidak 
perlu membuatnya. 

@ Buat juga partition untuk swap cukup 2 
kali ukuran ram Anda atau sebesar ram 
Anda. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Sesudah membuat partisi Linux kita 
harus melangkah ke langkah berikutnya. 
Partisi Anda telah siap, sekarang Anda 
tinggal menentukan partisi apa yang akan 
dipakai. Disarankan untuk mengunakan 
ext3 untuk partisi. 
Untuk membuat partisi: 
@ Membuat partisi ext3 di hda5 
mkfs.ext3 /dev/hda5 


@ Membuat partisi swap di hda6 
mkswap /dev/hda6 


@ Untuk mengaktifkan swap di partisi hda6 
swapon /dev/hda6 


@ Mount partisi Anda di sini. 
mount /dev/hda5 /mnt/gentoo 


Karena yang dibahas kali ini adalah 
installasi dari stage3, maka kita harus 
mengekstrak file ini. 


cd /mnt/gentoo 

tar -xvjpf /mnt/cdrom/stages/stage- 

“ tar.bz2 

D stage3-“ ini sesuai dengan yang ada di 
cdrom Anda. 
(note: ingat untuk modus “p” dalam tar 
yang mengektract file bersama dengan 
permission-nya). 


tar -xjvf /mnt/cdrom/snapshots/portage- 
# tar.bz2 -C /mnt/gentoolusr 
D (4 — tgl dalam format yyyymmdd) 


cp -R /mnt/cdrom/distfiles /mnt/gentoo/ 
usr/portage/distfiles 

cp -R /mnt/cdrom/packages /mnt/gentoo/ 
usr/portage/packages 


Sekarang semua file telah ada. Anda 
sudah bisa memulai instalasi. 
mount -t proc proc /mnt/gentoo/proc 
chroot /mnt/gentoo/ /bin/bash 
env-update 
source /etc/profile - update profile anda 
beserta pathnya. 


edit fstab anda 


Idev/hda5 / ext3 
defaults 01 

Idev/hda6 none swap 
sw 00 


Idev/cdroms/cdrom0 /mnt/cdrom iso9660 
noauto,ro,user 00 

none Iproc proc 
defaults 00 


Instalasi kernel 

Instalasi kernel sebenarnya ada dua cara, 

tapi kita memilih yang manual. 

USE— "bindist" emerge -K gentoo-sources 

cd /usr/src/linux 

cat /proc/config » .config 

make menuconfig 

D (catatan emerge -K xxx adalah instalasi 
yang hanya berdasarkan package binary 
yang sudah ada di /usr/portage/ 
packages/A!I) 


Ganti konfigurasi kernel sesuai dengan 
keinginan masing masing, yang paling 
penting adalah, sesuaikan processor Anda. 
Kernel anda siap di-compile. 
make dep && make modules 
modules install bzimage 
cp /usr/src/linux/arch/i386/boot/bzlmage / 
boot/vmlinuz-2.4.20-xfs-r3 
cp /usr/src/linux/System.map /boot/ 
System.map-2.4.20-xfs-r3 
D (nama kernel bisa disesuaikan dengan 

versi kernel Anda). 


Selanjutnya instalasi cron dan syslog. 
Begitu banyak program cron, tapi yang kita 
pilih vcron. 

USE - "bindist" emerge -K vcron 
USE -"bindist" emerge -K sysklogd 


Anda juga memerlukan boot manager 
kita pilih grub saja karena tampilannya 
begitu indah. 

USE - "bindist" emerge -K grub 


Instalasi grub telah berhasil dilakukan 
anda harus menjalankan grub dulu, dan 
tidak seperti lilo yang setiap ada perubahan 
harus dilakukan berulang-ulang, Anda 
hanya perlu memasukan grub ke dalam mbr 
dan Anda sudah bisa memakainya terus 
menerus. 


grub 
root (hdO,4) 
setup (hdO) 


D (catatan hdO —- hda/sda, hd1 — hdb/ 
sdb, hd2 - hdc/sdc, demikan 
seterusnya) 


www.infolinux.web.id 


Mengenal Gentoo dan Instalasinya 


Kemudian Anda harus membuat file 
grub.conf di /boot/grub/grub.conf dengan 
nano -w /boot/grub/grub.conf 


default 0 

timeout 30 

splashimage - (hd0,4)/boot/grub/ 
splash.xpm.gz 


title — Linux Gentoo Keren 

root (hd0,4) 

kernel (hd0,4)/boot/vmlinuz-2.4.20-xfs-r3 
root — /dev/hda5 


Dan yang terakhir yang perlu Anda 
lakukan adalah setting password dan 
hostname sebelum di-restart dan 
mengimplementasikan kernel Anda ke 
dalam sistem yang baru dibuat. 

Selamat, kernel Anda sudah siap 
dipakai. Barangkali, Anda menginginkan 
pengubahan tertentu untuk membuat 
Linux Anda lebih personal. Sebagai 
contoh, gantilah hostname Anda. 
Kemudian, installah berbagai paket lain. 
Untuk menginstallasi package kde (paket 
yang pasti ada) atau gnome (tergantung 
dari CD gentoo Anda) Anda perlu restart 
dulu untuk masuk ke sistem Anda dan 
masukan CD2. 
mount /dev/hdd /mnt/cdrom 
cp -R /mnt/cdrom/packages /usr/portage/ 
packages 


USE -"hindist" emerge -K kde 
D untuk menginstal KDE 


USE - "bindist” emerge -K gnome 
D untuk menginstal gnome jika disertakan 


USE - "bindist” emerge -K openldap 
D'untuk menginstal openLDAP 


Jika Anda adalah salah satu dari sekian 
banyak orang yang mempunyai akses 
Internet yang cukup, maka Anda bisa 
memanfaatkan repository dari Gentoo yang 
cukup lengkap dan yang perlu dilakukan 
adalah menunggu update dan meng- 
compile ulang program Anda. 

Akhir kata, selamat mencoba dan 
menikmati rasanya membuat Linux dari 
tahap yang cukup dasar.& 

Dody Wijaya (lovedokaya @yahoo.com) 


InoLINUX MARET 2004 69 


Extreme Programming dengan Ant 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Extreme Programming 
dengan Ant 


Bagi Anda yang menerapkan extreme programming, berbagai tools siap 
pakai sudah dapat Anda gunakan. Salah satunya adalah dengan Ant. 
Dengan extreme programming dan Ant, pembuatan aplikasi besar 


menjadi lebih menyenangkan. 


emenjak Kent Beck mengarang 

buku Extreme Programming 

Explained yang menerangkan 
tentang bagaimana perasaan berinteraksi 
saat membuat program. Extreme Program- 
ming (XP) menjadikan pembuatan aplikasi 
lebih berstruktur, dengan pendekatan 
penyelesaian berdasarkan dari masalah 
yang datang. Saat ini situs mengenai XP 
dapat dilihat melalui http:// 
www.xprogramming.com menerangkan 
banyak informasi mengenai XP. 

Kent Beck mendefinisikan, bahwa XP 
memiliki 4 acuan dalam pengembangan, 
yaitu: 

@ Communication 
@ Simplicity 
@ Feedback 
@ Courage 


Berdasarkan empat acuan di atas, Kent 
Beck membuat 5 prinsip lagi, yaitu: 
Rapid Feedback 
Assume Simplicity 
Incremental Changes 
Embrace Change 
Ouality Work 


Kent Beck juga menerangkan mengenai 
4 dasar cara praktis pengembangan, yaitu: 
@ Coding 
@ Testing 
@ Listening 
@ Designing 


Di mana semua cara praktis tersebut 
mengekspresikan 12 area, yaitu: 
Planning Game 
Small Releases 
Simple Design 
Testing 
Continous Integration 


70  InroLINUX MARET 2004 


Refactoring 

Pair Programming 
Collective Ownership 
40-hour week 
On-site customer 
Metaphor 

Coding Standard 


Dari semua teori XP yang ada, yang 
menarik dari semua ini adalah adanya 
kedekatan antara open source dengan XP. 
Keduanya merupakan ideologi yang kuat 
sekali yang memungkinkan terjadinya 
kolaborasi berdasarkan sesuatu yang 
sering terjadi yang disebabkan oleh 
kelemahan manusia, meliputi 
ketidakmampuan untuk mengembangkan 
sebuah kode yang sempurna, asistensi 
antar pengembang untuk mencari dan 
menyelesaikan masalah dalam coding. 

Dari semua area XP, penulis akan 
membahas dan menerangkan 2 area saja 
yaitu Automated Testing dan Continous 
Integration untuk artikel ini, dan mem- 
bahas 1 Java Open Source project yang 
terkenal yang dapat digunakan untuk 
implementasi XP, yaitu Ant. Ant membuat 
Java menjadi sangat bernilai. Ingin tahu 
nilainya, cobalah gunakan Ant untuk 
pekerjaan sehari-hari. 


Automated Testing 

Malah dengan menggunakan automated 
testing memungkinkan untuk melakukan 
testing code, step ini dirasakan perlu 
terutama saat hendak melakukan integrasi. 
Automated Testing ini akan secara tidak 
langsung melakukan validasi terhadap 
code-code yang dikembangkan. Tanpa 
testing, biasanya tim akan mengira-ngira 
code yang dikerjakan adalah sesuai. Ada 
yang menarik dari XP ini, yaitu bila kita 


www.infolinux.web.id 


memiliki 2 buah desain dan setelah 
dilakukan testing, kita hendak memin- 
dahkan salah satu desain ke desain yang 
lain, proses ini disebut dengan refactoring. 
Umumnya bila automated testing telah 
berjalan dengan baik, code dari desain 
yang satu ke desain yang lain akan dapat 
dipindahkan dengan mudah. 

Untuk melakukan automated testing 
ini, banyak cara yang dapat dilakukan, 
penulis umumnya menggunakan 2 metode 
pendekatan yaitu unit testing dan unit 
acceptance testing. Dua metode ini dilihat 
dari sisi management level, padahal 
sesungguhnya yang harus dilakukan dalam 
testing itu adalah integration testing, 
functional testing, dan auxilary testing 
(performance testing, regresion testing), di 
mana semua testing ini akan meyakinkan 
bahwa code bekerja dengan baik. 

Saat ini ada beberapa tools pendukung 
yang membantu automated testing ini, 
yaitu Junit (http://www.junit.org) untuk 
Unit Testing, Cactus (http://jakarta. 
apache.org/cactus) untuk Integration 
Testing, HttpUnit (http//www.httpunit. 
org) untuk Acceptance Testing, JUnitPerf 


8 & 


Modify attributes and launch. 


Name: Cimande build.xml 


ElMain 6 Refresh $Targets (MM Classpath | FProperties 45Common 
Check targets to execute: 

(Name (peseription 

| se Ip ati (detautttargey Calling All Target 

(PD build Build the distribution 

| D clean Cleans up the distribution 
| DB deploy 

m0 teten 

| ini Intialization 

| 5» javadocs Generates the projects API documentation | 
C0 test Test the distribution || 
1 out of 9 selected 


Ship the binary to the execution 
Getthe latest source from the CVS tree 


Target execution order: 


jani 


& Eclipse dan Ant. 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


dan JMeter (http://jakarta.apache.org/ 
jmeter) untuk Performance Testing. 


Continous Integration 
Continous Integration memungkinkan 
dilakukan pengulangan testing secara 
berkesinambungan, sehingga tim dapat 
melihat progress dari sebuah pengemba- 
ngan sistem, dan semua tim yakin bahwa 
hasil kerjanya adalah sesuai. Continous 
Integration ini memungkinkan terjadinya 
penekanan error karena dilakukannya 
testing secara rutin. 

Continous Integration ini akan terasa 
sekali bila dilakukan pengembangan yang 
menggunakan aplikasi yang saling 
tergantung. Apalagi para programer Java 
Open Source yang mana setiap komponen 
yang digunakan cenderung terus berubah 
dan bertambah, Continous Integration ini 
sangat diperlukan. 

Saat ini didunia Java Open Source ada 2 
tools yang sangat bermanfaat yang dapat 
di-download secara cuma-cuma yaitu Ant 
(http://ant.apache.org) dan Maven (http:// 
maven.apache.org) . Maven ini berjalan 
diatas Ant. Maven asal mulanya merupakan 
sebuah project didalam Turbine, sebuah 
project framework populer di Apache 
Jakarta. 

Ant memungkinkan kita membuat 
semua aktivitas testing hanya dalam 
sebuah file XML, umumnya build.xml. 
Integratsinya dengan beberapa tools 
automated testing, memungkinkan kita 
melakukan continous integration secara 
otomatis, karena file script Ant ini akan 
secara berkelanjutan akan melakukan 
testing secara terus menerus. Malah kasus 
update component terbaru, dapat dilakukan 
dengan menggunakan Maven. 


Bekerja dengan Ant 
Ant adalah sebuah project Java Open 
Source yang paling bernilai dalam dunia 
pengembangan Java. Project ini dikem- 
bangkan oleh James Duncan Davidson, 
semenjak 1.5, Ant tidak hanya mendukung 
Java, tetapi juga Python dan Perl.Untuk 
mendapatkan Ant edisi terbaru, dapat 
mengunjungi situsnya http:// 
ant.apache.org. 

Untuk menginstal Ant, caranya mudah 
sekali. Dapatkanlah binary distribution-nya, 


Extreme Programming dengan Ant 


A3- aja $- x- &- 


File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help 
Sairterilla sim aa 


ailssmw Xx 
(F7 | egg Cimande 

b @£ src/java 

b & cimande-0.2.1b:jar | 
b & commons-collections-2.0.jar | 
b D jdbc2 O-stdextjar 

b O velocity-1.3.ljar 

b 0 velocity-dep-1.3.Ljar 
b O servletjar 

b O smt 1 2jar 

b Ojakarta-oro-2.0.7jar 


BE Outline x 


An outline is not available. 


(BUILD SUCCESSFUL 


Eg build.properties Irotat time: $ sec 


Bd cp.bat 
b&lib 


b 0 mailjar 
b O mm.mysgl-2.0.11-bin.jar 
b Oxerces1 4 1jar B| Console (xterminated» /home/frans/cimande/build/build.xmi) 
b Ojta-specl Oljar 
DM JRE System Library j2saki.| | Bulldfle: /homerfrans/cimande/bulld/build.xmi 
b @bin " 
T @ build Techol Compiing all the code 
beib jar) Building jar: /home/frans/cimande/bin/cimande-0.2. lb.jar 


Kasie 
al 


I KI 
Package Explorer | Hierarchy Tasks | Console 


'N build.xml - Cimande/build 


& Proses kompilasi dengan eclipse. 


kemudian extractlah file tersebut. Anggap 
saja direktorinya di /usr/java/jakarta-ant- 
1.5.3. Setelah itu dilanjutkan dengan 
memodifikasi .bash profile. Tambahkan 2 
baris di bawah JAVA HOME. 

JAVA HOME - /usr/java/j2sdk1.4.2 (bila 
menggunakan JSDK 1.4.2) 

export $JAVA HOME 


ANT HOME - /usr/java/jakarta-ant-1.5.3 
export $ANT HOME 


PATH - $PATH:$ANT HOME/ 
bin:$JAVA HOME /java 


export $PATH 


setelah selesai coba lakukan relogin 
terhadap account yang dimodifikasi, ketik 
Ant di console. Maka akan keluar sebuah 
pesan kesalahan seperti di bawah ini: 
Buildfile: build.xml does not exist! 

Build failed 


Ini artinya Ant sudah terinstal, dan siap 
digunakan untuk pengembangan. 


Ant Console Development 
Memulai sebuah project dengan dengan 
Ant untuk pemula terkadang sulit, karena 
harus membaca tag-tag XML yang harus 
didefinisikan dahulu, tetapi tidak perlu 


www.infolinux.web.id 


khawatir, karena penulis telah membuat 
sebuah ant-init.zip, sebuah archive file siap 
pakai sehingga bisa digunakan untuk 
project Java baru. Ant-init ini sudah siap 
digunakan project Java standalone ataupun 
menggunakan Eclipse IDE. 

Bila file ini telah di-extract, seorang 
programer tinggal memindahkan package 
aplikasi Javanya ke direktori /src/java. 
Misalnya kalau package tersebut adalah 
org.blueoxygen.cimande, maka maka di 
bawah direktori java akan ada file file “.java 
di /java/org/blueoxygen/cimande. 

Setelah itu lakukan modifikasi build.xml 
yang disertakan (terdapat di directory 
build) editlah tag di bawah ini: 

« property name — "project.fullname” 
value - "Cimande Project”/» 
«property name - "project.name" 
value -“cimande”/5 

«property name — "project.version” 
value -”0.2b"/» 


Tag ini yang nantinya akan menghasil- 
kan sebuah file cimande-0.2b.jar. 
Kemudian modifikasi tag di arena 
javadoc, tag ini akan membuat javadoc 
secara otomatis. 
«Sjavadoc 
sourcepath —" $(src.java.dir)" 
destdir — "$fjavadocs.destdir)" 
packagenames - "org.blueoxygen. 


InroLINUX MARET 2004 7I 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Extreme Programming dengan Ant 


cimande."" source akan diarahkan ke directory src. Umumnya setiap anggota tim, akan 
author — "true" Sedangkan hasil compile akan ditaruh di melakukan checkout intial project struc- 
private — "false" direktori /bin/classes. ture dari server baik itu CVS maupun 
version - "true" Cobalah masuk ke directory build, dan Subversion, kemudian tim akan bekerja 
use — "true" arahkan mouse kamu ke file build.xml secara lokal di komputer masing-masing. 
windowtitle — "$(project.fullname) (build.xml akan diberi icon semut), dan Setelah selesai, programer tersebut 
API" lakukan click kanan, terus pilihlah Run menjalankan Ant, setelah semua sukses, 
doctitle —"$ (project.fullname)" Ant. Secara otomatis akan keluar menu, baru dikirim ke server CVS. Dengan 
bottom - "Copyright &#169: $(yearh, coba pilihlah build, build akan meng- demikian, pembuatan suatu aplikasi dapat 
BlueOxygen Foundation. All Rights compile source code, dan meng-generate dibagi-bagi sehingga waktu pengerjaan 
Reserved." sebuah java archive sesuai dengan tag menjadi lebih singkat. Setelah update 
» modifikasi diatas. Bila berhasil di-console selesai, tim member lainnya tinggal update 
Eclipse akan keluar lokasi di mana file .jar repository lokal mereka, dan secara 
Yang diubah hanya packagenames itu dibuat. otomatis code rekan tim yang lain pindah 
menjadi package project kamu, kasus di Untuk membuat javadoc, dapat ke repository-nya di PC-nya itu. 
atas adalah package untuk dilakukan cara di atas, dengan memilih Jangan mengirim code yang belum 
org.blueoxygen.cimande. Kehebatan tag ini target javadoc, tetapi Eclipse memiliki dicoba ke CVS server. Hal ini merupakan 
adalah, semua code Java yang bukan kemampuan untuk membuat Javadoc suatu etika yang perlu dipahami dalam 
termasuk package org.blueoxygen.cimande dengan Javadoc Wizard-nya. pengerjaan software secara teamwork. 
tidak akan di-generate menjadi javadoc. Setiap programer memiliki tanggung jawab 
Setelah itu cobalah buat sebuah code Penggunaan Ant di dunia masing-masing, termasuk tanggung jawab 
di bawah /src/java dan lakukan execution nyata agar kerja sama tim tetap baik. Apabila 
dengan cara mengetik ant di bawah Dalam pengembangan sesungguhnya, Ant seorang programer mengirimkan code yang 
directory build. ini bekerja baik sekali dengan CVS, sayang — belum teruji, maka ketika terjadi kesalahan, 
2 cd /home/frans/cimande/build sekali module Subversion (CVS versi pihak yang melakukan merger akan 
2 ant terbaru) belum ada. CVS memiliki bebe- mengalami kesulitan. 
rapa kekurangan yang telah diperbaiki oleh Ant dapat diintegrasikan dengan Junit 
Maka secara otomatis akan terjadi Subversion. Saat ini, walaupun modul untuk melakukan unit testing, umumnya 
sebuah proses kompilasi source code, untuk subversion telum tersedia, dalam sebelum kode terbaru dikirim ke server 
terus akan dilakukan archiving bytecode waktu singkat, harapannya akan segera CVS, Junit akan menghasilkan sebuah 
menjadi sebuah file .jar, setelah itu akan tersedia. Ant ini adalah solusi yang efektif mekanisme unit testing.A 
dilakukan generate javadoc. untuk pengembangan secara tim. Frans Thamura (frans@intercitra.com) 
Menggunakan Ant-lnit Melambat vsaHbsgaN 3001 


File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help 


dengan Eclipse Isaaal|saallasoella silswolllaa $ 
Berterimakasihlah dengan tim IBM yang si 
telah membuat Ant terintegrasi penuh 


BA x | DStingutisjava x | 


/ 
& || (An |" Geated on Dec 16, 2003 
dengan Eclipse, sehingga kita tidak perlu (JI Runs: 373 @Enors: 0 BFallues: 0 Tothangerihe template for Iis generesed Ile-moi fo 
2 5: Tan Window@&gt.Preferences&gt, Java&gt,Code Generation&gt,Code and Comments 
report menginstall plug-ins-nya. Antt-ini @'Failures | Hierarchy | / 
5 Nag Pi p | package org.blueoxygen.testcase, 
yang penulis buat ini dapat juga bekerja Ja Ken cogaNel 


Imj junit.fi k.TestCase, 
dengan baik di Eclipse IDE versi 2.x dan iB esdecodotie me esa 


(2 testReplaceLineBreak 
3.x. Hanya cara pendekatannya tidak 
sama dengan membuat sebuah project 
Java di Eclipse. 

Untuk melakukannya cobalah buat 
sebuah project Java, tetapi setlah 
directorinya bukan default tetapi mengarah 
ke direktori di mana ant-init ini di-extract. 

Setelah itu klik Next, dan Eclipse secara 
otomatis akan mencari semua setting 
untuk memulai project. Direktori lib akan 
dibaca, sehingga semua .jar yang ada, | #ackage Eenlorerj Merarehy J Un 
langsung terinclude. File source code dan L |JUnit test run finished: 0.056 seconds (Errors: O, Failures: 0) 
binary secara otomatis akan dipisah, untuk & Eclipse menjalankan unit testing. 


" @author root 


“To change the template for this generated type comment go to 
" Window&gt/Preferences&gt, Java&gt,Code Generation&gt.Code and Comments 


1 
public class StringUtils extends TestCase ( 


“ Constructor for StringUtils. 


B Failure Trace 
cad " @param arg0 ji 


1 
public StringUtils(String argO) ( 
Al 


87! Tasks (39 items) 

libal aa 

4 The import org.blueoxygen.dal.DbBean is never used 

A4 The assignment to variable i has no effect DbTreeWa 

Encode641- 
ID 


Description 


& The import java.uti.ResourceBundle is never used 


KI 
Tasks | Console 


72 InroLINUX MARET 2004 www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Mengawasi Sistem Linux — --— 


dengan Syscalltracker 


Kadang kita ingin mengawasi sistem Linux kita secara detail. Pasang /og di 


sana-sini, pasang intrusion detection, tool integrity checking, dan 
sebagainya. Tapi kadang terasa kurang memadai karena programnya bisa 
diakali, diutak-atik user, bahkan di-disable. Terus bagaimana? Ada 
pengawas sistem di level kernel dengan tingkat keandalan tinggi. 


Uatu hari penulis sedang “nongkrong” 

di milis user openMosix. Kebetulan 

bahasannya tentang seorang user 
yang menanyakan kejanggalan sistem 
akibat patch kernel. Lalu user lain di milis 
itu mencoba membantu merekonstruksi 
permasalahan dengan bantuan tool analisis 
bernama Syscalltracker. Saya langsung 
bertanya-tanya, “Tool apaan nih? Bisa 
dibuat apa aja?” Saya sendiri mendengar 
nama serem seperti ini langsung 
membayangkan mekanisme yang 
“njelimet” serta syntax yang aneh-aneh. 

Syscalltracker (http://syscalltrack. 
sourceforge.net) adalah suatu program, 
persisnya modul kernel, untuk membantu 
melacak system call yang terjadi dalam 
mekanisme internal kernel Linux. Gunanya 
apa? Secara umum bisa kita gunakan untuk 
melacak penyebab keganjilan pada sistem 
yang sukar dipecahkan program biasa. 
Contoh mudahnya begini. Misal Anda 
memiliki suatu file konfigurasi di direktori / 
etc. Nama file ini misal abc.conf. Anda 
sudah mengeset isi file ini untuk setting 
suatu program yang baru Anda instalasi. 
Sedang enak-enaknya program tersebut 
berjalan, isi file konfigurasi ini tiba-tiba 
hilang. Siapa yang dicurigai? Program ini 
sendiri? Script pembersih file bawaan 
distro? Atau jangan-jangan ada exploit? 
Buka log kiri-kanan, jalankan 'ps', intip 
dengan 'who', sepertinya si Linux normal 
saja. Buat file konfigurasi lagi, ternyata 
hilang lagi. Kesel kan? 

Jalan keluar dari permasalahan seperti di 
atas terletak pada fakta, bahwa semua aksi 
atau perintah pada sistem pasti men- 
jalankan satu atau lebih prosedur internal 
sistem atau yang lebih dikenal dengan 
system call. Anda menghapus file? Berarti 
Anda memanggil system call unlink. Anda 


menjalankan program shell script? Berarti 
Anda memanggil system call exec/) atau 
execvel/). Jadi hampir semua aksi Anda 
diterjemahkan menjadi system call. Inilah 
ide dasar mengapa pelacakan berbasis 
system call bisa menjadi senjata ampuh 
pelacakan sistem. 

Tertarik? Anda ingin mencoba? Kita 
langsung percobaan saja. Penulis di sini 
menggunakan distribusi Red Hat 7.3. 
Arahkan browser ke http://syscalltrack. 
sourceforge.net dan download tarball-nya 
dari bagian “Download”. Penulis meng- 
gunakan paket syscalltrack-0.82.tar.gz 
yang berukuran kurang lebih 500 kilobyte. 
Uraikan paket ini misal di direktori /usr/src. 
# tar zxvf syscalltrack-0.82.tar.gz -C / 
usr/src 


Berikutnya cek apakah Anda sudah 
memiliki source code kernel Linux di /usr/src. 


-# Syscalitrack - Mozilla (Build ID: 2002040813) 
# Eile Edit View Search Go Bookmarks Tasks Help 


-2.3 & 


Back Reload 


particularly sadistic. 


Ik Ih C3 | Document: Done (60.78 secs) 


http://syscalltrack. forge. & , 
A p://syscalltrack.sourceforge.net/ d GA. Search Print 


H| Ah Home | WkBookmarks £Red Hat Network Gd Support GAShop Products G4 Training 


| syscalltrack 


New version, 0,82 "Minty Chinchilla" released on February 5th, 2003. Grab it while is hc 


syscalitrack allows you - the 'root' user - to track invocations of system calls across your 
Linux system. You specify rules that specify which system call invocations will be tracked 
and what to do when arule matches asystem call invocation. You can log the system call 

invocation, fail it (1.e, force it to return some error code), or suspend the process executing 
(e.g. s0 you could attach a debugger to the process at that point, or s0 you could find who is 
the parent process of that process, etc.). You could even kill the process, if you were feelin: 


syscalltrack supports hijacking almost all of the system calis in the 2.4.x linux kernel. It 
supports logging to several device files, s0 you could have a 'cat /dev/sct. log' session 
running in one terminal for your viewing pleasure, and an automated anomaly detection 
system reading from another device file and alerting you if anything interesting happens. 


» Bamples syscalltrack is auseful debugging tool for those nasty problems that occur once in a blue 
@ Current Status) — moon. Who is deleting my files? who is adding another user to /etc/passwd? It can also be 
D bad valuable security tool, for enforcing policies, such as "don't let the user foo execute 
Ot has anything, unless he is trying to execute aspecific program". FE 
al | 


Sistem Linux dengan Syscalltracker 


# Is -al /usr/src/linux-2.4" 


Jika belum ada isi source kernel, ambil 
CD Linux Red Hat, lalu instalasi dengan 
perintah berikut ini: 

# rpm —replacepkgs -Uvh /path/to/your/ 
RPM/kernel-source-2.4.18-3.1386.rpm 


Perlu diperhatikan, syscalltracker harus 
di-complile berdasarkan source kernel yang 
sedang dijalankan pada sistem Linux Anda. 
Contohnya, jika Anda memakai kernel 
standar bawaan Red Hat Linux 7.3, maka 
Anda harus men-compile dengan source 
code dari kernel Red Hat Linux 7.3. Untuk 
itulah kita instalasi RPM dari source code 
kernel seperti di atas. Atau jika Anda 
menggunakan source code kernel bukan 
bawaan distro, maka nantinya arahkan 
kompilasi syscalltracker ke source kernel 
tersebut. 


'-0-as 


& Homepage Syscalltracker. 


www.infolinux.web.id 


InroLINUX MARET 2004 73 


L 


Sistem Linux dengan Syscalltracker 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


(ID - root@localhost:- - Shell - Konsole 
Session Edit View Settings Help 


& Module Syscalltracker di load. 


Catatan lain, pastikan Anda meng- 
gunakan versi compiler (gcc) yang sama 
dengan yang digunakan untuk men- 
compile kernel Anda. Jadi jika Anda 
menggunakan gcc-2.95 untuk kompilasi 
kernel, gunakan versi 2.95 juga untuk 
kompilasi syscalltracker. Untuk contoh 
dalam tulisan ini, Anda cukup meng- 
gunakan gcc bawaan Red Hat Linux 
karena diasumsikan Anda menggunakan 
kernel standar bawaan Red Hat. 

Selain membutuhkan source kernel, 
untuk mempermudah kompilasi 
sycalltracker, Anda juga butuh file 
konfigurasi kernel dari distribusi Red Hat ini. 
Coba cek isi direktori /boot. 

# Is -al /boot/config” 


Jika ada output semisal config-2.4.18-3, 
maka Anda tinggal copy file ini ke /usr/src/ 
linux-2.4. Ubah namanya menjadi '.config'. 
# cp /boot/config-2.4.18-3 /usr/src/linux- 
2.4|.config 


Jika file ini hilang atau tidak ditemukan, 
cara termudah adalah instalasi ulang paket 
kernel. 

# rpm -Uvh /path/to/your/RPM/kernel- 
2.4.18-3.1386.rpm 


Sesuaikan paket dengan arsitektur 
prosesor Anda. Jika Anda memakai sistem 
multiprocessor, pakai tipe '-SMP”. Jika 
memerlukan PCMCIA, pilih nama kernel 
yang mendandung kata '-PCMCIA'. Namun 
secara umum pilihan '1386' sudah cukup 


74  InroLINUX MARET 2004 


aman dalam kebanyakan kasus. Setelah 
paket kernel terinstalasi, copy file config- 
nya seperti cara di atas. 

Atau Anda ingin file '.config' hasil 
konfigurasi manual? Caranya mudah. 
Pertama pindah ke direktori source code 
kernel Linux Anda, lalu jalankan mrproper 
dan menuconfig. 

# cd /usr/src/linux-2.4.18-3 
# make mrproper 
# make menuconfig 


Lakukan setting pada kernel, lalu “Exit”. 
Otomatis di direktori source kernel Anda 
akan tercipta file '.config'. Sekarang kita 
langsung compile dan instalasi syscalltracker. 
# cd /usr/src/syscalitrack-0.82 
# .Iconfigurelatau ./configure -with- 


|D -» root@localhost:/home/mulyadi/script-syscalltracker - Shell - Konsole 


linux — /path/ke/direktori/source/kernel/ 
anda) 
# make && sudo make install 


Setelah kompilasi sukses, Anda akan 
menemui dua module berikut: 
/lib/modules/2.4.18-3/syscalltrack-0.82/ 
sct rules.o 
Ilib/modules/2.4.18-3/syscalltrack-0.82/ 
sct hijack.o 


Ini adalah dua module utama yang akan 
menangani pelacakan sistem Anda. 
Berikutnya Anda perlu me-load dua 
module ini ke dalam kernel. Sudah 
disediakan shell script oleh pembuat 
sycalitracker untul hal ini. 

# sct load 


Lalu cross check apakah dua modul ini 
sudah dimuat, dengan perintah Ismod. 
Anda mestinya akan menemukan keluaran 
yang mengandung baris berikut. 


# Ismod 
Module Size Used by Not tainted 
sct rules 257788 2 


sct hijack 110176 1 Isct rules) 

Selamat! Anda sukses me-load dan 
menjalankan syscalltracker. Tapi ini masih 
belum berfungsi maksimal. Anda perlu 
menulis rule yang akan dimuat oleh 
syscalltracker dan dijalankannya. Penulis 
akan memberi contoh satu rule sederhana. 
rule 


| Session Edit View Settings Help 


FAIL pid 


LOG log format 


"4comm : Xpa 


“4comm : 


ig upload ./c .conf | more 


s delete 


Yparams try socket connect 


sparams fork by Xeuid -——? Xsuid" 


& Syscalltracker me-load rule yang telah didefinisikan. 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


syscall name —unlink 
rule name —unlink rule1 
action 
( 
type -LOG 
log format (focomm : 
by Yoeuid — » Yosuid) 
) 


when — before 


) 


Yoparams delete 


Tiap rule pada syscalltracker dimulai 
dengan reserved word “rule”. Lalu kurung 
kurawal “/“. Berikutnya Anda set, pada 
system call yang mana syscalitracker akan 
men-intercept pada variable syscall name -. 
Ada banyak system call yang bisa Anda 
awasi. Untuk daftarnya coba lihat isi file / 
usr/local/lib/syscalltrack-0.82/syscalls.dat- 
2.4.18-3. Makna tiap system call kadang 
ada yang mudah ditebak dari namanya, ada 
juga yang agak sulit. Untuk contoh ini, saya 
ambil misal system call unlink/). System call 
ini pasti dijalankan setiap kali ada proses 
penghapusan file. Saya pikir cukup menarik 
untuk percobaan awal, jadi idenya kita ingin 
tahu sistem Linux kita menghapus file apa 
saja saat sedang berjalan. 

Pada variable rule name, Anda tulis 
nama untuk rule ini. Anda bisa secara 
bebas mengisinya, misal saja Anda 
namakan unlink rule1. 

Lalu pada section action, Anda tulis 
tindakan yang akan dilakukan. Syscalltraker 
mendukung beberapa action, tapi di sini 
kita gunakan tipe LOG. Action ini akan 


Hi — root@localhost:- - Shell - Konsole 


Session Edit View Settings Help 


M-x root@localhost:home/mulyadifscript-syscalltracker - Shell - Konsole Jok 


Session Edit View Settings Help 


2 Dev ay) Shell 


Session Edit View Settings Help 


ntrol. file d 
acalhost docJ# sctrace /b 


juirements.html 


html 


II Desktop 1 EKA #rscaltrack - (IM root@locaital | | 
Desktop 3 (Desktop 4 MMKENKEKN 


& Satu Konsole menjalankan "sctrace /bin/Is", Konsole lain melihat isi log. 


menulis hasil pelacakan ke device /dev/ 
sct log. Sedang direncakan untuk bisa 
melakukan intercecpt syscall lalu 
melakukan rewriting. Jika rencana ini bisa 
diimplementasikan, Anda bakal bisa 
memainkan sistem sesuka Anda. 

Untuk action LOG, Anda perlu 
mendefinisikan format output. Ada 
beberapa macro yang bisa membantu Anda 
mendapatkan output yang diinginkan, yaitu: 
@ ruleid: nomor dari rule yang sesuai 

syscall yang diintercept. 

@ sid: nomor dari syscall yang diintercept. 


n not permitted 


n not permitted 


& Perintah menghapus file /etc/passwd digagalkan Syscalltracker. 


www.infolinux.web.id 


@ sname: nama dari system call. 

@ params: parameter dari system call. 

@ pid: ID dari proses yang memanggil 
syscall. 

@ uid: ID dari user yang menjalankan 
proses ini. 

@ euid: user ID efektif dari user yang 
menjalankan proses. 

@ suid: user ID tercatat yang menjalankan 
proses. 

@ gid: ID dari group dari user yang 
menjalankan proses ini. 

@ egid: group ID efektif dari user yang 
menjalankan proses ini. 

@ sgid: group ID tercatat dari user yang 
menjalankan proses ini. 

@ comm: nama dari perintah yang 
dijalankan oleh proses ini. 

@ retval: nilai kembalian dari system call. 
Berguna untuk LOG bertipe “after”. 


Untuk contoh ini, saya menggunakan: 
log format (Yocomm : Yoparams delete by 
Yseuid — » Yosuid) 

D Artinya, saya menginginkan dicatat 
perintah yang menjalankan system call 
unlink(), lalu user id efektif dan user id 
tercatat. 


Pada variabel when, kita bisa definisikan 
“before” atau “after”. Perbedaannya cukup 


InroLINUX MARET 2004 75 


Sistem Linux dengan Syscalltracker 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


jelas. Jika “before” pencatatan akan 
dilakukan sebelum system call dijalankan. 
Jika “after”, pencatatan akan dilakukan 
setelah system call dijalankan. 

Sebagai penutup rule, tulis kurung 
kurawal tutup “y”. Seluruh rule ini bisa 
Anda tulis pada sembarang file text. Misal 
Anda namai coba.conf dan Anda 
tempatkan di /tmp. Berikutnya Anda perlu 
meload rule ini ke dalam syscalltracker. 

# sct config upload /tmp/coba.conf 


Perintah di atas akan menampilkan 
output “Successfully uploaded rules from 
file /tmp//coba.conf' “. Jika tidak ada 
output seperti ini, cek ulang rule Anda. 
Anda bisa juga membaca dokumentasi 
yang terletak pada direktori hasil ekstrak 
source code syscalitracker, subdirektori 
doc. 

OK, semua sudah dikerjakan. Tinggal 
menguji coba. Buka dua console, misal 
xterm pada X Window. Pada satu console, 
jalankan perintah sctlog. 

# sctlog 


Sctlog akan menampilkan ke stdout 
semua hasil intercept system call (syscall), 
jika terkena rule yang telah Anda 
definisikan. Di console lain, misal Anda 
lakukan sebagai berikut: 

# cd /tmp 

# touch ./hehe (perintah untuk membuat 
file bernama hehe) 

# rm -f ./hehe 


Maka pada console output sctlog, akan 
ada keluaran sebagai berikut: 
“rm” : “./hehe” delete by O —» 0 


Dari sini Anda bisa tahu, bahwa telah 
ada action sebagai berikut. Perintah “rm” 
dengan parameter “./hehe” menjalankan 
system call unlink/) alias menghapus file. 
Perintah dijalankan dengan user ide efektif 
0 alias root. 

Satu lagi contoh rule seperti berikut ini. 
rule 
t 

syscall name - unlink 

rule name — cegah delete 

filter expression (PARAMSI1J- —"/etc/ 

passwd” && UID — - 0) 
action £ 


76  InroLINUX MARET 2004 


type — FAIL 
error code - -1 


) 


when -—- before 


) 


Contoh rule kedua ini mirip dengan 
contoh rule pertama, tapi di sini kita 
menggunakan action FAIL. Khusus untuk 
FAIL, kita harus mendefinisikan 
“error code” alias nilai kembalian system 
call. Di sini saya pakai nilai -1 alias 
“operation not permited”. Daftar lengkap 
error code bisa Anda lihat di /usr/include/ 
asm/errno.h. 

Pada baris “filter expression”, saya 
mendefinisikan kondisi bahwa pengecekan 
dilakukan jika parameter pertama / 
PARAMSIII (file yang akan dihapus) adalah 
letc/passwd. 

Catatan: ini mungkin tidak sempurna, 
mengingat bisa saja delete dilakukan sbb 
“cd /etc && rm -f ./passwd'. Variable UID 
dicek apakah sama dengan O, berarti 
pengecekan dilakukan terhadap user ide 
root. 

Sekarang coba load ulang rule di atas, 
dengan cara sebagai berikut. 

# sct config delete 
# sct config upload ./coba.conf 


Perhatikan bahwa urutan rule juga 
penting. Misalnya Anda tulis rule 
“cegah delete” sebelum “unlink rule1”. 
Jika ada operasi perintah “rm -f /etc/ 
passwd”, maka operasi “delete” akan 
match dengan rule “cegah delete” terlebih 


calhost:/home/mulyadi/script-syscalltracker - Shell - Konsole 
View Settings Help 


dahulu dan operasi akan digagalkan. 
Selanjutnya proses logging akan diabaikan. 
Tapi jika Anda balik (“unlink rule1” terlebih 
dahulu daripada “cegah delete”), maka 
operasi delete hanya akan di-log tanpa 
dicegah. 

Selamat jika Anda berhasil sampai di 
sini, karena Anda sudah satu langkah 
dalam usaha menginvestigasi sistem. 
Memang tidak secanggih sistem intrusion 
detection lainnya, tapi syscalltracker 
menawarkan fleksibilitas yang cukup 
tinggi. Sebagai tambahan, jika Anda ingin 
melihat rule yang telah dimuat, ketikkan: 
# sct config download 


Untuk menghapus semua rule yang 
telah dimuat, ketikkan: 
# sct config delete 


Terakhir, jika Anda tidak lagi 
memerlukan syscalitracker, Anda bisa 
unload module-nya dengan perintah: 
# sct unload 


Ada kemungkinan perintah ini gagal 
dengan output “Device or resource busy”. 
Jika demikian, ada kemungkinan modul 
syscalltracker masih berjalan. Biarkan saja 
sementara dan coba lagi beberapa saat 
kemudian. Modul syscalltracker ini tidak 
berbahaya bagi sistem dan tidak akan 
menambah beban kerja kernel secara 
berlebihan (kecuali ada rule sangat 
banyak). Jadi cukup aman sekalipun Anda 
tidak unload.A 
Mulyadi Santosa (a mulyadi@softhome.net) 


& Syscalltracker mencatat aktivitas fork dan delete. 


www.infolinux.web.id 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Menggambar dengan 
OpenOffice.org Draw 


OpenOffice.org bukan sekadar aplikasi kantor biasa. Anda pun dapat 


menuangkan kreativitas Anda dalam 
OpenOffice.org draw. 


elain datang dengan Writer, Calc 
dan Impress, OpenOffice.org pun 
datang dengan Draw, sebuah 
aplikasi untuk menggambar. Anda dapat 
membuat bagan, diagram, bentuk 3D, dan 
berbagai bentuk kreatif lain, untuk 
kemudian dapat disimpan menjadi format 
EPS, BMP, EMF, GIF, JPEG, dan lainnya. 
Apabila diinginkan, karya Anda juga bisa 
diekspor ke format flash ataupun PDF. 
Bukalah OpenOffice.org draw dengan 
memilihnya dari menu desktop Anda. Anda 
juga bisa membukanya dengan membuka 
Writer terlebih dahulu, dan memilih File | 
New (Drawing. Sebuah interface yang mirip 
dengan Writer akan segera Anda lihat. 
Bedanya, sebagian besar kontrol Anda 
terletak di toolbar kiri. Di toolbar inilah Anda 
bisa memilih bentuk-bentuk tertentu untuk 
mennvisualisasikan angan-angan Anda. 
Apabila jumlah tombol terlihat terlalu 
sedikit, jangan khawatir, karena masing- 
masing tombol umumnya dapat diklik dan 
akan membawa Anda ke berbagai tombol 
lainnya. Draw datang dengan interface 
sederhana dan intuitif. 
Bagi Anda yang serius bekerja, Draw 


menggambar dengan 


dapat digunakan untuk membuat berbagai 
bagan ataupun diagram. Bagi Anda yang 
senang bermain-main atau ingin membuat 
poster sederhana, rasanya Draw bisa 
menjadi tool yang baik. 


Text 

Kita akan segera memulai bekerja dengan 
text. Perhatikanlah toolbar yang terletak di 
kiri layar tersebut, dan kliklah tombol 
dengan logo T di dalamnya. Setelah itu, klik 
dan draglah area gambar Anda untuk 
menyediakan tempat bagi text Anda. 
Sebuah kotak dengan kursor di dalamnya 
akan segera terlihat. Anda bisa memulai 
mengetik seperti biasa. Anda dapat 
mengubah fontnya apabila dirasa kurang 
sesuai keinginan. Anda pun dapat 
menempatkan text dalam posisi rata kiri, 
rata kanan, tengah, ataupun rata kiri kanan, 
sama seperti halnya ketika Anda mengetik 
dengan Writer. 

Kliklah pada area kosong begitu Anda 
selesai dengan text Anda. Klik gandalah 
text untuk mengeditnya kembali. 
Selanjutnya, masih dengan text, kita akan 
membuat text kedua yang spesial. Text 


OpenOffice.org Draw 


yang kedua akan berusaha untuk 
menyesuaikan ukurannya dengan tempat 
yang tersedia. Dengan demikian, Anda 
tidak perlu berpusing-pusing untuk 
menentukan ukuran font yang akan 
digunakan. Pokoknya, berapapun 
tempatnya, ukuran text akan disesuaikan. 

Untuk itu, klik dan tahanlah tombol 
dengan logo T di dalamnya. Sebuah dialog 
kecil akan muncul di sebelah tombol T 
tersebut. Pilihlah tombol kedua dari kiri 
yang berpetunjuk Fit Text to Frame. Seperti 
sebelumnya, buahlah kotak di dalam area 
gambar Anda. Dan mulailah mengetik. 
Setelah selesai, kliklah pada area kosong di 
lembar kerja Anda. Seperti sulap, ukuran 
setiap karakter akan disesuaikan dengan 
ukuran yang tersedia. 

Pembuatan text yang berikutnya akan 
lebih sedikit menarik, terutama apabila 
Anda ingin membuat komik sederhana. Kali 
ini, kita akan membuat text dalam balon, 
seperti text ketika tokoh dalam komik 
berbicara. 

Tahanlah tombol T tadi, dan pilihlah 
tombol ketiga dari kanan pada dialog yang 
muncul. Drag-lah di area kerja Anda. Dan 


File Edit View Insert Format Tools Modify Window Help z File Edit View Insert Format Tools Modify Window Help 

asa pekegsarirnja Jasa ae kess-isnoja 
Ed 1 S.oo “TM Back oo Safcoor oMBue7 Ia kg onti Sf.oo” TMM Back oo Safcoor oMBue7 la 
El PB BAR Anne Penata Bhs dee Bisa Taat 9010 Kes aa Haa H3 KJ asas Mn aa Ea TE TE EN PE NN (SENTRA 
GP GE 
3 3 OpenOffice.org Draw PN Doors 
| Ps 
-g Abodefghijklmnopgrstuvwxy20123456789 AN 
al : Rel : 
Ala 2 
Ba Bl 
ce cl 
Bl Bl 
al” al" 
al. al. 
@|: @|: 
| PE se4/ic8 15 0.00x0.00 (asee |“ side 171 (Default | (5525/1.34 18 0.00x0.00 (agee |“ Ssiide 171 (Detauti 
KIE KAT K1 — TN Moe CIK KII —— ME: 
& Pengaturan text. & Pembuatan persegi. 

www.infolinux.web.id InroLINUX MARET 2004 77 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


OpenOffice.org Draw 


HE Untitied1 - OpenOTice.on 


9 1.1.0 


File Edit View Insert Format Tools Modiy Window Help 


BE Untitleat - OpenOffice.org 1.1.0 


Elle Edit View Insert Format Tools Modify Window Help 


Jasa ae Lees-eso|a 


asas Dakegarisnja 


2&| 9 (continuous Af. A32 os) loo IMB ju t| 9 #|continuous Ao Am3ok os) Ako IMB su 
PE ee ng ES EEEEE ( baG An aa Ba ea Se ea pen na pan aa 
ta al 
cr “I 
al @|- 
Ba : aji: 
0)“ ala 
Sl: Ba: 
Al 3 
2: 2 : 
Ke el: 
el, el. 
al" 2 
@la @l 
@|: @|: 
La r 
2 - E B 
» 5 
(adera Aa an Tan. 
| PS -584711.02 18 0.00x0.00 (a9ee |“ Siide 1/1 (Pelaut | (5 -60575.38 18 0.00x0.00 (asee |“ Isiide 171 (etault 
Ag 5 - : - 
Ce @ Untitiedi - OpenOfTice-org | pe: s - —, i ( Untitteat - OpenOTice.org | 7 “ar 
CE EKII KA —— PN Mer EA ie — kevo RAT, 


& Bangun-bangun 3D. 


jadilah sebuah balon. Anda tinggal 
mengisikan text di dalam balon tersebut. 


Rectangle dan Ellipse 

Selesai dengan text, kita akan bekerja 
dengan rectangle dan ellipse. Setidaknya, 
Draw menyediakan delapan bentuk 
rectangle untuk kita pilih. Mulai dari persegi 
panjang terisi dan kosong, persegi terisi dan 
kosong, persegi panjang dengan sudut 
tumpul terisi dan kosong serta persegi 
dengan sudut tumpul terisi dan kosong. 

Pilihlah tombol yang bergambar persegi. 
Cara untuk meletakkan rectangle tersebut 
ke area kerja sama dengan cara meletakkan 
text. Pilih rectangle yang diinginkan, 
kemudian klik dan draglah di area kerja 
Anda. Sebuah rectangle pun tersedia. 

Anda bisa mencoba berbagai kombinasi 
rectangle tersebut. Setelah itu, kita akan 
bermain dengan ellipse. Yang satu ini lebih 
seru untuk dimainkan. Pilihlah tombol yang 
bergambar elips di dalamnya. Banyak 
variasi elips yang disediakan untuk kita. 
Elips yang terisi ataupun yang kosong. Elips 
yang sempurna maupun elips yang tidak 
sempurna. 

Cara untuk meletakkannya pun sama 
dengan text dan rectangle. Namun, 
perhatikanlah cara untuk menggambar elips 
tidak sempurna. Sebagai contoh, pilihlah 
tombol ketiga dari kiri baris pertama. Kita 
akan menggambar elips yang kehilangan 
sebagian dirinya. 

Ketika didrag, yang terlihat tetaplah 
elips. Lepaskan tombol mouse Anda, dan 
gerakkanlah ke dalam elips yang baru saja 


78  InroLINUX MARET 2004 


& Penggunaan konektor untuk 


Anda buat. Anda bisa menggerakkan 
sebuah garis lurus yang muncul dari titik 
tengah elips. Garis ini akan menjadi awal 
elips Anda. Kliklah di mana Anda inginkan. 
Garis vertikal adalah ide yang baik. Setelah 
Anda melakukan klik tombol mouse dan 
menggeser mouse Anda sedikit, maka 
keseluruhan elips akan hilang, dan yang 
tersisa hanyalah garis yang baru saja Anda 
buat tersebut. Geserlah mouse untuk 
membuat garis akhir elips Anda. Kliklah di 
mana Anda inginkan, dan elips pun selesai 
dibuat. 


Bangun 3D 

Cukup dengan bangun 2D, kita akan mulai 
dengan bangun 3D. Kliklah tombol di 
bawah tombol elips. Tahanlah tombol 
tersebut, dan Anda akan menemukan 
delapan bentuk yang datang bersama 
Draw. 

Walaupun cara meletakkannya beda 
seperti bangun-bangun sebelumnya, Anda 
akan menemukan bahwa apapun bangun 
yang ingin Anda letakkan di area kerja, 
ketika Anda sedang mendrag mouse Anda, 
yang terlihat adalah bentuk kotak 3D. 
Jangan khawatir. Setelah tombol mouse 
Anda lepaskan, bangun yang 
sesungguhnyalah yang akan muncul. 
Cobalah menyusun berbagai kombinasi dari 
bangun-bangun 3D tersebut. 


Menghubungkan dua 
bangun 

Anda dapat membuat garis penghubung di 
antara dua bangun yang Anda buat. 


www.infolinux.web.id 


Fasilitas ini menyerupai fasilitas Microsoft 
Visio ketika Anda membuat diagram seperti 
DFD. Ketika salah satu atau kedua bangun 
digeser, maka garis penghubungnya akan 
tetap mengikuti. 

Untuk itu, bentuklah dua bangun sesuai 
keinginan, dan pilihlah tombol dengan 
petunjuk Connector. Draw menyediakan 
banyak konektor yang bisa Anda gunakan. 
Pilihlah salah satu. 

Tempatkan kursor mouse Anda pada 
bagian tengah sisi bangun pertama sampai 
terlihat tempat untuk meletakkan konektor. 
Kemudian, lakukan hal yang sama pada 
bangun kedua. Kedua bangun pun 
terhubung. Kemana pun salah satu atau 
kedua bangun tersebut Anda geser, 
keduanya akan selalu terhubung. 

Untuk mempermudah penggambaran, 
Anda bisa menggunakan bantuan grid. 
Pilihlah menu View| Grid, dan pilihlah cara 
penampilan grid dari berbagai pilihan yang 
ditampilkan. 

Kemudian, Draw juga menyediakan 
berbagai efek untuk mengubah ukuran, 
merotasi, flip, transparansi, dan lainnya. 
Cukup pilih saja tombol kelima dari bawah, 
atau yang berpetunjuk Effects. 

Draw adalah aplikasi penggambar 
serbaguna. Pekerja kantor bisa 
memanfaatkannya, sama seperti Anda 
yang ingin menuangkan kreativitas Anda. 
Dan yang paling penting: mudah. 
OpenOffice.org Draw sangat mudah untuk 
digunakan. Hasilnya pun diekspor ke 
berbagai format. Selamat berkreasi!A 
Noprianto (noprianto @infolinux.co.id) 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


PHP-GTK 


Ketika dilahirkan, PHP adalah sosok bahasa pemrograman khusus untuk 
lingkungan web. Sejak dilahirkan hingga sekarang, popularitas PHP sangat 
luar biasa. Rasanya tidak ada satu orang pun yang berkecimpung dalam 
dunia Internet tidak mengenal PHP, bahkan PHP sudah dianggap bahasa 
pemrograman yang wajib dikuasai oleh setiap programer web. 


ari sekian banyak programer 
D Internet di dunia, ada seorang 

yang bernama Andrei Zmievski 
yang memiliki ketertarikan lain pada PHP. 
Dia melihat bahwa PHP bisa juga dijadikan 
sebagai bahasa pemrograman untuk 
lingkungan desktop. Ide awalnya adalah 
ketika dia melihat implementasi GTK -- 
pada Python dan Perl. Kalau GTK 4 bisa 
diimplementasikan pada Python dan Perl, 
mengapa tidak jika GTK 4 diimplementasi- 
kan pada PHP. 

Andrei Zmievski lalu meminta bantuan 
James Henstridge (pengembang PyGTK) 
untuk mengimplementasikan GTK # pada 
PHP. Di bulan Agustus 2000, lahirlah PHP- 
GTK. PHP-GTK adalah ekstension PHP 
pertama yang menjadikan PHP sebagai 
bahasa untuk lingkungan desktop. Awalnya 
PHP-GTK hanya bisa berjalan di lingkungan 
Linux saja, namun setelah Andrei Zmievski 
menyelesaikan sebagian proyek PHP-GTK- 
nya, dia menunjukkan kode PHP-GTK 
kepada Frank Kromann, dan dengan 
bantuan Frank Kromman, PHP-GTK bisa 
dijalankan di lingkungan Windows juga. 


Instalasi PHP-GTK di Linux 
PHP-GTK bisa di-download di http:// 
gtk.php.net/download.php/. Untuk Linux 
pilih file source code PHP-GTK. 

Karena PHP-GTK adalah ekstension PHP 
dan tidak bisa berdiri sendiri, maka sebelum 
menginstal dan menggunakan PHP-GTK, 
Anda harus memiliki PHP terlebih dahulu. 
Anda harus menginstal PHP sebagai binary/ 
CGI bukan sebagai Apache Modul. 

Jika Anda belum memiliki PHP, silakan 
download source code PHP di http:// 
www.php.net/downloads.php. PHP yang 
harus Anda gunakan minimal versi 4.2.3. 

Secara umum, instalasi PHP adalah 
sebagai berikut: 

@ Extract file source code PHP, misalkan 
file source code PHP adalah php- 


4.3.3.tar.gz. 
#tar -xvzf php-4.3.3.tar.gz 


@ Akan terbentuk sebuah direktori yang 
berisi source code PHP. Misalkan 
direktorinya adalah php-4.3.3. Masuklan 
ke dalam direktori tersebut. 

#cd php-4.3.3 


@ Jalankan skrip configure untuk 
memeriksa sistem dan mempersiapkan 
file-file untuk proses kompilasi. 
#.Iconfigure 


@ Anda bisa memberikan parameter -with- 
mysgl agar PHP mendukung MySal, tapi 
jangan gunakan opsi -with-apache, 
misalkan: 
#.Iconfigure '—with-mysgl 

@ Jalankan skrip make untuk melakukan 
proses kompilasi source code PHP. 

#make 


@ Jalankan skrip make sekali lagi dengan 
opsi install untuk menginstal file-file hasil 
kompilasi ke direktori yang bersesuaian. 
#make install 


Bisa terjadi proses instalasi PHP tidak 
berjalan dengan baik. Jika ada masalah, 
Anda dapat mencari jawabannya di http:// 
www.php.net. 

Setelah instalasi PHP selesai, Anda 
dapat melanjutkannya dengan proses 
instalasi PHP-GTK. Secara umum instalasi 
PHP-GTK adalah sebagai berikut: 

@ Extract file source code PHP-GTK, 
misalkan file source code PHP-GTK 
adalah php-gtk-0.5.2.tar.gz. 

#tar -xvzf php-gtk-0.5.2.tar.gz 


@ Akan terbentuk sebuah direktori yang 


berisi source code PHP-GTK. Misalkan 
direktorinya bernama php-gtk-0.5.2. 


www.infolinux.web.id 


PHP-GTK 


Masuklah ke dalam direktori tersebut. 
#cd php-gtk-0.5.2 


@ Jalankan skript buildconf untuk men- 
setup file-file yang diperlukan dan 
membuat skrip configure. 
#.Ibuildconf 


@ Jalankan skrip configure yang telah 
dibuat secara otomatis pada proses 
sebelumnya. 

#.Iconfigure 


@ Jalankan skrip make untuk 
mengkompilasi source code PHP-GTK. 
#make 


@ Jalankan skrip make lagi dengan opsi 
install untuk menginstal PHP-GTK pada 
direktori default extention PHP. 

#make install 


Pada beberapa kasus, instalasi tidak 
berjalan mulus. Misalkan pada RH 7.3 ke 
atas, proses kompilasi tidak berjalan 
dengan sempurna dan berhenti di tengah 
jalan. Jika hal tersebut terjadi, cobalah 
untuk mengubah isi file php.ini. Biasanya 
file php.ini ada di direktori /etc/php.ini. Tapi 
jika tidak coba cari dengan cara: 
php -i | grep ini 


Buka file php.ini, dan cari statement 
sebagai berikut. 
memory limit - 8MB 


Ubahlah nilainya menjadi 64MB, lalu 
jalankan kembali skrip make. Jika masih 
ada kesalahan atau ada masalah lain 
selama proses instalasi, silakan untuk 
mencari penyelesaiannya di http:// 
gtk.php.net. 

Jika proses instalasi berjalan dengan 
baik, cobalah untuk masuk ke lingkungan 
XWindow, dan buka terminal emulator. 


InoLINUX MARET 2004 79 


PHP-GTK 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


Masuk ke direktori test pada direktori php- 
gtk, dan jalankan file gtk.php sebagai 
berikut. 

php -g gtk.php 


Jika Anda melihat tampilan seperti 
Gambar 1, berarti proses instalasi PHP-GTK 
telah sukses dan siap untuk belajar PHP- 
GTK. 


Hello World 
Aplikasi PHP-GTK pertama yang akan Anda 
pelajari di sini adalah aplikasi “Hello World". 
« ?php 
if (Iclass exists('gtk')) ( 
if (strtoupper(substr(PHP OS, 0, 3) - — 
WIN) £ 
di('php gtk.dil'): 
| else f 
dil'php gtk.so'): 
) 
) 


function shutdownl() 
| 

gtk::main guitl): 
) 
$mainwin —- &new GtkWindowil): 
$mainwin-» connect/ destroy', 'shut 
down'): 
Smainwin- » set title('PHP-GTK :)'): 
$button - &new GtkButton( Hello World! 
Joy to the world'): 
$button-» connect|'clicked', "shutdown'): 
$mainwin- » add( $button): 
$Smainwin- » show all(): 


gtk::main/): 
?5 


Simpanlah skrip tersebut dengan nama 
helloworld.php lalu ketik: 
#php -g helloworld.php 


Jika Anda klik tombol “Hello World! Joy 
to the world”, maka skrip helloworld.php 
akan berakhir. 

Sekarang mari kita bahas skrip di atas. 
Seperti halnya skrip PHP, skrip PHP-GTK 
diawali dengan tag « ?php dan ditutup 
dengan tag ? ». Perhatikan pada bagian 
awal skrip yang diawali dengan pernyataan 
sebagai berikut: 


80 InroLINUX MARET 2004 


if (Iclass exists('gtk')) ( 
if (strtoupper(substr(PHP OS, 0, 3) - - 
AWIN')) £ 
di('php. gtk.dIl'): 
1 else f 
di('php gtk.so'): 
) 
) 


Library PHP-GTK untuk Linux dan 
Windows berbeda, sehingga diperlukan 
pemeriksaan sistem operasi terlebih dahulu 
di awal skrip PHP-GTK. Namun jika Anda 
yakin bahwa skrip Anda hanya akan 
berjalan di Linux, maka pernyataan di atas 
bisa langsung memanggil library php gtk.so 
tanpa harus memeriksa sistem operasi 
terlebih dahulu. 

$mainwin - &new GtkWindowil): 


Pernyataan tersebut berguna untuk 
membuat window utama dengan membuat 
objek dari kelas GtkWindow(). Perhatikan 
bahwa pembuatan objek menggunakan 
kata kunci new yang diawali dengan 
operator referensi &. 
$mainwin- 2 connect| 'destroy', “shut 
down'): 


Kemudian, kita menggunakan method 
connect() untuk mendaftarkan fungsi 
shutdownl() sebagai handler. Handler adalah 
fungsi yang bertugas untuk menangani 
signal destroy yang dipancarkan oleh 
window $mainwin. Jadi ketika objek 
window $mainwin memancarkan signal 
destroy, maka fungsi shutdownl() akan 
dipanggil. 
$mainwin-» set title('PHP-GTK :)'): 


Pernyataan tersebut untuk menentukan 
judul window utama. 
$button - &new GtkButton( Hello World! 
Joy to the world): 


Pernyataan di atas adalah membuat 
tombol. Untuk membuat tombol bisa 
dilakukan dengan membuat objek dari kelas 
GtkButton/(). Sbutton- » connect! 'clicked”, 
'shutdown'): 

Dengan menggunakan method 
connect/), signal clicked dihubungkan 
dengan fungsi shutdown!|). 
$mainwin- » add($button): 


www.infolinux.web.id 


Pernyataan di atas akan menempatkan 
$button pada $mainwin. 
Smainwin- » show all(): 


Kemudian semua objek ditampilkan 
pada layar. 
gtk::main|): 


Fungsi statik gtk::main() adalah kunci 
dan mutlak ada di bagian akhir skrip PHP- 
GTK. Fungsi ini memberitahukan kepada 
PHP-GTK bahwa pembuatan interface 
sudah selesai, dan main loop dapat dimulai. 
Tanpa fungsi statis ini, maka skrip akan 
langsung berhenti sesaat setelah interface 
ditampilkan di layar. 


Beberapa istilah seputar 
PHP-GTK 
Widget 
Dalam lingkungan PHP-GTK, widget adalah 
user interface. Jadi user interface apa pun, 
dalam PHP-GTK disebut widget. Widget 
mungkin berwujud text box, label, frame, 
window atau komponen GUI lainnya. 
Semua GTK widget berasal dari kelas 
abstrak GtkWidget. Semua widget juga 
mewarisi method, signal, dan properties 
yang diimplementasikan pada GtkWidget. 
Dari sisi pandang programmer, suatu 
widget memiliki 5 bagian siklus hidup yaitu: 
@ Creation. Dalam lingkungan PHP-GTK, 
ini dilakukan dengan dembuat suatu 
objek. Contoh: 
$window —- &new GtkWindowl): 


@ Placement. Ini merupakan langkah 
menambahkan / menempatkan suatu 
widget pada suatu container. Secara 
umum, sintak penulisan langkah ini 
adalah. 
$container- » add( $ widget): 
atau 
$container- » pack start($ widget): 
atau 
$container- »pack end($ widget) 


@ Signal Connection. Ini merupakan 
langkah mengatur fungsi callback yang 
akan digunakan. Contoh: 
$widget- » connect “signa 


P “ 
1 


my func”): 


7 


Dengan “signal” merupakan keadaan 
yang terdefinisi. Yang dimaksud 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


terdefinisi adalah bahwa keadaan 
tersebut sudah terdaftar dalam PHP- 
GTK, misalkan seperti clicked. 
Sedangkan “my func” adalah subrou- 
tine atau fungsi yang akan dipanggil 
saat signal dipancarkan. 


@ Display. Ini menggambarkan apakah 
suatu widget akan ditampilkan atau 
tidak. Caranya sederhana, yaitu: 

$widget- » show): 
$widget- 2 hide): 


Container 

Suatu container adalah sebuah widget yang 
bisa menampung widget lainnya. Yang 
umum termasuk dalam kategori container 
adalah: GtkWindow, GtkBox, dan 
sebagainya. Selebihnya mareka persis sama 
dengan widget lainnya. Container pun bisa 
ditambahkan ke dalam container lain. 
Container diturunkan dari kelas dasar 
GtkContainer. GtkContainer sendiri 
diturunkan dari kelas GtkWidgetSignal dan 
Callback. 


Dalam pemrograman GUI, sangat 
diperlukan adanya mekanisme untuk 
merespon suatu aksi atau tindakan yang 
dilakukan oleh user ataupun oleh sesuatu 
dalam skrip itu sendiri. Mengklik suatu 
tombol adalah salah satu contoh aksi yang 
umum dilakukan oleh user. Ketika user 
mengklik suatu tombol, maka harus ada 
respon atau reaksi dari skrip sesuai dengan 
tujuan tombol tersebut. Misalkan, tombol 
EXIT berguna untuk menghentikan jalannya 
skrip. Untuk keperluan tersebut, harus ada 
mekanisme yang menghubungkan aksi klik 
dengan suatu fungsi yang akan memberi- 
kan respon atas aksi tersebut. Contohnya 
dapat dilihat pada skrip helloword.php di 
atas: 

$button-» connect|'clicked', 'shutdown'): 


Signal & Callback 

Dalam PHP-GTK, mekanisme komunikasi 
demikian ditangani oleh signal. Signal 
berguna agar suatu skrip dapat mengetahui 
bahwa ada suatu aksi yang terjadi. Sumber 
suatu signal adalah widget. Signal adalah 


PHP-GTK 


suatu pemberitahuan yang dipacarkan oleh 

widget. 

Dalam PHP-GTK, fungsi yang dibuat 
untuk menangani atau merespon signal 
disebut dengan nama callback. Oleh karena 
itu callback disebut juga signal handler 
function (fungsi yang menangani / 
merespon signal). Callback bisa berupa 
default handler, atau user defined handler. 
User defined handler adalah callback yang 
didefinisikan oleh programer. 

Membahas PHP-GTK tidaklah mungkin 
disajikan hanya dalam sebuah artikel. 
Contoh program lain juga perlu dipelajari. 
Oleh karena itu, bagi rekan-rekan yang 
tertarik untuk mempelajari PHP-GTK, 
silakan merujuk pada referensi berikut. 

@ Buku “Tuntunan Praktis PHP-GTK” yang 
ditulis oleh Y.B. Mulyana dan diterbitkan 
oleh ANDI. 

@ Manual PHP-GTK: http://gtk.php.net/ 


Semoga dari artikel kecil ini ada manfaat 
yang bisa dipetik oleh kita semua.& 
Mulyana (mulyana@powertulteam.biz) 


IKLAN 


EDISI MENDATANG 


Cuplikan Isi InfoLINUX Bulan Depan 


Ulasan CD | Klinik | Ulasan | Linux Ready | Utama | Bisnis | Feature | Tutorial 


82 


InroLINUX MARET 2004 


LINU 


April 2004 


(ES Anjuta: Noutiegi 


: 


puahuttan! 


«| etononten | anal Mandara | 
Gemainer (KET | 
AA 


Roaay 
Os MO ILK Una" Uuca A4) 


@ cervisia 
Elo Vow Advancod Bopository Satinga 


Fl Nan Btatun Rovialon | TagfDat 


Pengembangan aplikasi di 
Linux 

Pembuatan aplikasi di Linux adalah isu yang 
tidak pernah padam. Banyak pihak yang 
mengatakan bahwa pembuatan aplikasi di Linux 
adalah mimpi buruk. Kalau di Windows 
misalnya, apa yang perlu dilakukan adalah cukup 
klik dan drag control yang diinginkan, tekan satu 
atau dua tombol, dan executable pun terbentuk. 
Dengan Linux, untuk mencapai hasil tersebut 
saja sudah sangat susah. Sebenarnya, tidak 
juga. Barangkali itu dulu, dan perkembangan 
dunia Linux sangatlah cepat. 

Bagi para developer, berbagai pustaka siap 
pakai bisa digunakan tanpa harus membayar 
sepeser pun. Mengurangi waktu pembuatan 
aplikasi secara signifikan. 

Kami akan mengulas berbagai bahasa 
program, pustaka dan tools lain yang dapat 
digunakan untuk membantu pembuatan aplikasi 
di Linux. Nantikan di edisi depan! 


Gambar lebih menarik 
dengan GIMP 

Dengan GIMP, kita bisa membuat gambar yang 
sangat menarik dari nol, atau hanya sekadar 
memberikan sentuhan tertentu agar gambar 
menjadi lebih menarik. 


www.infolinux.web.id 


Di edisi mendatang, kita akan melihat 
bagaimana GIMP digunakan untuk membuat 
suatu gambar kelihatan lebih menarik. Setelah 
itu, kita akan melihat penerapan efek grafis pada 
foto berwarna agar menjadi lebih menarik. 


Membuat studio rekaman 
sendiri 

Senang mendengar suara merdu artis yang 
membawakan lagu kesukaan Anda? Senang 
menyanyi? Belum pernah masuk dapur 
rekaman? Bagaimana kalau kita membuat dapur 
rekaman sederhana berbasis Linux? 

Apa yang Anda perlukan adalah sebuah 
ruangan yang cukup tenang, sebuah PC yang 
dilengkapi dengan sound card dan speaker, ruang 
kosong harddisk yang cukup besar , sebuah 
earphone, sebuah microphone sederhana, dan 
sebuah video klip lengkap dengan teksnya. 

Selanjutnya, kita akan memulai proses 
perekaman yang mungkin membutuhkan waktu 
cukup lama. Kita akan membahas bagaimana 
menghasilkan rekaman yang cukup jernih 
dengan tool-tool sederhana. Setelah itu, 
menggunakan bantuan tool lain, kita akan 
memberikan sentuhan ulang untuk memberikan 
efek tertentu, atau hanya sekadar menghapus 
bagian yang tidak disukai. 


Aiwaya DN 0x 


Lv of Gene Git Basis Hap 
semO.-.co...m 


299949 


(asian (tara esitaam (ag ma 


Aasoa 


